HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 
Jakob Oetama 


RABU 
1 AGUSTUS 


2012 


AMANAT 


HATI N 


KOMPA 


RANI RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN «4 KLASIKA 
NOMOR 035 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (O21) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
Harga eceran Rp 3500— 


TATA RUANG BOGOR 


Momentum Benahi 
Buruknya Koordinasi 


BOGOR, KOMPAS — Polemik seputar revisi status hutan 
lindung dalam revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat, seharusnya dipakai sebagai momentum untuk 
membenahi buruknya koordinasi penataan di kawasan Puncak. 
Dengan demikian, bisa ditemukan solusi terbaik menata kawasan 
tersebut dengan mengutamakan fungsi lindung Puncak. 

Hal itu disampaikan Dwi Lesmana, peneliti Forest Watch 
Indonesia, saat ditemui di Kota Bogor, Selasa (31/7). Menurut 
Dwi, kendati sudah menjadi persoalan klasik, koordinasi antara 
Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
dan kementerian terkait sangat lemah. 

Buruknya koordinasi itu terlihat dari saling melempar tang- 
gung jawab dalam polemik perubahan status hutan lindung di 
sekitar Puncak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Bogor 2005-2025. 

”Apa perlu, supaya semua instansi itu menjadi paham me- 
ngenai pentingnya keberadaan tutupan hutan di Puncak, sekalian 
saja ramai-ramai hutan Puncak digunduli habis dan lihat dam- 
paknya. Kadang mereka tidak merasa penting karena belum 
kehilangan sesuatu, termasuk hutan di Puncak,” ujarnya. 

Markus Ratriyono, Kepala Bidang Program Forest Watch 
Indonesia, menambahkan, semua pihak, baik Kementerian Ke- 
hutanan, Pemprov Jabar, maupun Pemkab Bogor, memiliki andil 
yang sama dalam polemik tersebut. Pemkab Bogor hendak 
merevisi status lahan yang dicantumkan sebagai hutan lindung di 
kawasan Puncak dengan luas sekitar 8.700 hektar dalam revisi 
RTRW. Pemkab menilai hal ini untuk menyesuaikan dengan 
Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
RTRW Jawa Barat 2009-2029, 


Mengalah dengan kondisi 

Markus mengakui, setelah melihat Perda RTRW Jabar berikut 
peta tata ruang, memang terlihat tidak ada hutan lindung di 
Kabupaten Bogor. Sementara di peta lampiran dalam Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


www.kompas.com 
OMPAS 
, ' Ta " 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/harlankompas. 


Penyidik KPK mendata barang bukti hasil penggeledahan di Markas Korps Lalu Lintas Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (31/7). 


KPK Tidak Boleh 
Dihambat 


Inspektur Jenderal Djoko Susilo Jadi Tersangka 


JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi agar bersinergi 
dalam penegakan hukum kasus dugaan korupsi di 
Korps Lalu Lintas Polri. Jangan sampai mengulang 


wwwfacebook.com/kompasfb 


www.twitter.com/kompasbreaking 


6 120 Polisi Diperiksa 


@ Separuh India Gelap Gulita 


2 Sahur@ 


Jacual IMSAKIYAH 1433 H 
untuk Jakarta dan Sekitarnya 


1 Agustus 


1523 | 1757 | 1909 


2hgustus | 0435 | ona5 | 1201 


asas | 57 | a900 


KOMPAS IT 


919,66 


— A 


1,267 


950,00 
905,08 | 908 
900,00 
8217 883,74 
850,00 | 


30 317 


konflik lama ”Cicak versus Buaya”, Kerja KPK pun 


tidak boleh dihambat, 


"Sejauh itu upaya 
penegakan — hukum, 
kedua lembaga pene- 
gak hukum ini (kepo- 
lisian dan KPK) harus 
bersinergi. Itu respons 
Presiden. Diharapkan 
itu akan dilaksanakan - 
dengan bail 
dinator Politik, Hukum, dan Ke- 
amanan Djoko Suyanto, Selasa 
B1/7). 

Setelah melakukan pengusut- 
an dugaan korupsi di Polri, KPK 
menetapkan Gubernur Akademi 
Kepolisian Inspektur Jenderal 


Deen 
Da ya 


"kata Menteri Koor- 


Djoko Susilo sebagai 
tersangka kasus duga- 
an korupsi pengadaan 
alat simulasi menge- 
mudi kendaraan roda 
dua dan roda empat 
untuk ujian surat izin 
- mengemudi (SIM), 
KPK pun menggeledah Mar- 
kas Korps Lalu Li (Korlan- 
tas) Polri di Jalan MT Haryono, 
, Senin (30/7) sejak pukul 
empat terjadi miskomu- 
nikasi antara petugas KPK yang 
menggeledah Markas Korlantas 
dan sejumlah polisi pada pukul 


22.00. Petugas KPK waktu itu tak 
bisa meneruskan penggeledahan. 

Hingga akhirnya Ketua KPK 
Abraham Samad beserta dua wa- 
kilnya, Bambang Widjojanto dan 
Busyro Mugoddas, datang ke 
Korlantas pukul 24.00. Terjadilah 
pertemuan antara pimpinan 
KPK dan Kepala Badan Reserse 
Kriminal Polri Komi: Jen- 
deral Sutarman. 

Penggeledahan kemudian bisa 
dilakukan lagi Selasa pukul 03.30. 
Namun, sejumlah penyidik KPK 
tetap tinggal di lokasi pengge- 
ledahan sekitar pukul 1700. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


@ 


Lihat Video Terkait 
“Korlantas Polri 
Digeledah KPK" 

di vod.kompas. com/ 
korlantaspolri 


BACA JUGA HAL 3 


PENGGELEDAHAN 
KORLANTAS POLRI 


30 Juli 2012 


- Sebanyak 30 petugas KPK 
menggunakan sejumlah mobil 
mendatangi Gedung Korps Lalu 
Lintas (Korlantas) Polri dan 
langsung melakukan penggeledahan. 
- Petugas dari Bareskrim Polri 
datang ke Korlantas menan- 
yakan upaya penggeledahan 
KPK. Penggeledahan sempat 


penggeledahan tersebut. 

Tiga unsur pimpinan KPK tersebut 
kemudian datang ke Gedung Korlantas 
Polri. Kepala Bareskrim Polri Komjen 


Sutarman sudah ada di Korlantas. Terjadi 
pembicaraan di antara mereka, Barang-barang yang 
disita KPK tetap disimpan di Korlantas dan disegel, 


31 Juli 2012 


terhenti. 
- Tiga unsur pimpinan KPK, yai 
Abraham Samad, Bambang 
Widjojanto, dan Busyro 
Mugoddas, ditelepon mengenai 


Gedung Mabes Polri 
Direktorat Lalu lintas 


» Pembicaraan tiga unsur pimpinan KPK dan Kepala Bareskrim 
selesai. KPK meminta barang-barang sitaan tetap dibawa ke 
KPK, tetapi belum disetujui pihak Polri. Alasannya, pihak Polri 
masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, 


- Bambang Widjojanto meninggalkan Korlantas, sementara 
Abraham Samad dan Busyro Mugoddas tetap berada di 


Gedung Korlantas, 


Kepala Polri dan Kepala Bareskrim membahas penggeledahan. 


- Barang-barang sitaan disepakati dibawa ke KPK. 


Wy Woktu Indonesa bagian barat 


Sumber Litbang "Kompas”/YOH/VOG, ari laperan lapangan (BIL) 


Ga « Ketua KPK Abraham Samad dan Busyro Mugoddas bertemu 


Besrani 


PEMBATASAN PREMIUM 


Pertamina Siap, Kendaraan Dinas 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Pertamina menegaskan kesiap- 
annya mendukung kebijakan 
pembatasan konsumsi bahan ba- 
kar minyak bersubsidi bagi ken- 
daraan dinas pemerintah, badan 
usaha milik negara, dan badan 
usaha milik daerah di Jawa-Bali 
yang diberlakukan mulai Rabu 
(1/8) ini. Hal ini seiring dengan 
meningkatnya jumlah stasiun 
pengisian bahan bakar untuk 
umum yang menjual Pertamax. 
Direktur Utama PT Pertamina 
Karen Agustiawan, Selasa, di Ja- 
karta, menyatakan, hingga Juni 
2012, stasiun pengisian bahan ba- 
kar untuk umum (SPBU) Per- 
tamina yang beroperasi di Ja- 
wa-Bali berjumlah 3.083 unit. 


Dari jumlah itu, 2107 unit di 
antaranya menjual Pertamax, 
697 unit SPBU berpotensi untuk 
dilakukan pengalihan fungsi 
tangki pendam dari Premium ke 
Pertamax, dan 279 unit perlu 
investasi baru, 

Terkait hal itu, pihaknya siap 
mendukung kebijakan pemba- 
tasan konsumsi bahan bakar mi- 
nyak (BBM) bersubsidi uuai 
Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pengendalian Penggunaan Bahan 
Bakar Minyak. "Pengalihan fung- 
si tangki pendam tidak memer- 
lukan waktu lama, kecuali yang 
memerlukan investasi baru,” 
ujarnya. 


Ketua Tim Nasional Pengen- 
dalian Penggunaan BBM Bersub- 
sidi Hadi Poernomo sebelumnya 
menegaskan, mulai 1 Agustus 
2012, semua kendaraan dinas pe- 
merintah, baik pusat maupun 
daerah, badan usaha milik negara 
(BUMN), serta badan usaha milik 
daerah (BUMD) di Jawa-Bali di- 
larang memakai BBM bersubsidi. 
Sosialisasi mengenai kebi 
itu telah rampung dan sekita 
100.000 stiker BBM nonsubsidi 
dibagikan secara bertahap. 

Sebelumnya, pemerintah 
memberlakukan pelarangan pe- 
makaian BBM bersubsidi untuk 
kendaraan dinas, BUMN, dan 
BUMD di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Tangerang 


Pakai Pertamax 


Selatan, dan Bekasi sejak 1 Juni 
2012. 

“Implementasi 1 Agustus un- 
tuk Jawa-Bali sudah disosialisa- 
sikan ke pemerintah daerah, 
BUMN, dan BUMD, termasuk 
SPBU yang akan menyalurkan 
BBM bersubsidi,” kata Hadi. 

Berdasarkan Peraturan Men- 
teri ESDM No 12/2012, peme- 
rintah menetapkan, konsumsi 
BBM bersubsidi untuk kenda- 
raan dinas pemerintah, BUMN, 
dan BUMD di wilayah Jawa-Bali 
akan dibatasi mulai 1 Agustus 
2012. 

Menurut Karen, implementasi 
kebijakan itu berdampak pada 
kenaikan konsumsi Pertamax se- 
kitar 16 persen pada Juni 2012 


dibandingkan bulan Mei. "Kami 
perkirakan konsumsi Pertamax 
akan terus naik seiring pene- 
rapan kebijakan itu. Apalagi tren 
harga minyak yang stabil dan 
cenderung turun,” ujarnya, 

Direktur Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan — Konservasi 
Energi Kementerian ESDM Kar- 
daya Warnika mengakui, kebijak- 
an pelarangan pemakaian BBM 
bersubsidi bagi mobil dinas itu 
tidak akan berdampak secara sig: 
nifikan menurunkan konsumsi 
BBM bersubsidi. Akan tetapi, ke- 
bijakan itu diharapkan menjadi 
contoh bagi masyarakat untuk 
beralih dari Premium ke Perta- 
max sehingga beban subsidi BBM 
akan berkurang, (EVY) 


OLIMPIADE LONDON 2012 


Perunggu Eko yang Bernilai Perak 


Kemegahan laga angkat 
besi terpusat di laga 62 
kilogram putra 
Olimpiade London 2012, 
Senin (30/7) malam 
waktu setempat. 
Terbitlah sukacita kubu 
”Merah Putih”: Eko Yuli 
Irawan meraih sekeping 
perunggu bernilai perak. 


Oleh YUNAS SANTHANI 
AZIS 


emegahan itu lahir dari 

paduan kedahsyatan para 

lifter, kepiawaian pelatih, 
dan gemuruh sorak penonton. 


Inilah perunggu kedua Eko di 
olimpiade setelah Beijing 2008. 
Di Beijing, Eko meraih pe- 

runggu saat berlomba di kelas 
56 kilogram. Kali ini dia naik 
kelas dan perunggu London dia 
sumbangkan (selain bagi nega- 
ra) juga kepada bakal 

putra pertamanya. Istri- 

nya, Masitah, yang juga 
mantan lifter, hamil tua. 

“Lahir dua minggu lagi. 


asal Kolombia, Oscar Albeiro 
Figueroa Mosguera. Sesungguh- 
nya keduanya punya prestasi 
yang sama malam itu, 317 kg. 
Dalam pentas di gedung pu- 
sat konferensi ExCel Centre itu, 
Eko si juara dunia yunior 2009, 
peringkat ketiga Keju- 
araan Dunia 2011, juara 
SEA Games, dan Uni- 
versiade 2011 itu ber- 
temu lawan berat. Di 


Dari pemeriksaan, 95 kelas itu hadir peme- 
persen perempuan. Na- gang rekor dunia dari 
ma sudah ada, tetapi China, Zhang Jie (de- 
nanti saja, ya, saya beri BACA JUGA ngan total angkatan 
tahu,” ujar Eko tentang HAL30dan31 326 kg), dan pesaing 


keluarga yang tengah 

menunggu di rumah mereka di 

Samarinda, Kalimantan Timur. 
Eko meraih perunggu karena 

bobot badannya sedikit lebih be- 

rat dibandingkan peraih perak 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


utamanya, Kim 
Un-Guk dari Korea Utara. 
Malam itu juga hadir "muka 
baru”, Mosguera. Setahun ini, 
Mosguera adalah lifter di kelas 
69 kg dan baru saja menjadi 


juara Pan Amerika, Dia turun 
lagi ke kelas 62 kg demi per- 
buruan medali olimpiade, “Sejak 
awal, saya mewaspadai Korea 
(Kim) dan China (Zhang). Saya 
juga sudah punya data terakhir 
tentang Kolombia (Mosguera),” 
kata Lukman, pelatih Eko, 

Kim memang salah satu kan- 
didat kuat peraih emas dan itu 
dia wujudkan, Para penonton 
yang nyaris memenuhi 6000 
kursi tribune pun disuguhi ton- 
tonan melebihi apa yang me- 
reka harapkan. Kim perkasa. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Atlet Angkat Besi 
Raih Medali" 

di vod.kompas. com/ 
medaliangkatbesi 


GETTY IMAGBS/ LAURENCE GRIPFITHS 


Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi Indonesia, menunjukkan medali perunggu yang diraihnya dari 
cabang angkat besi putra kelas 62 kilogram pada Olimpiade London, Senin (30/7), di ExCel Centre, 
London, Inggris. Di Olimpiade Beijing 2008, Eko juga meraih perunggu dari kelas 56 kilogram. 


KOMPAS, RABU, 1 AGUS 


TUS 2012 


POLITIK & HUKUM 


Ideologi Tergusur 
Individualisme 


PKS Lakukan Penanaman Nilai Dasar Tiap Minggu 


JAKARTA, KOMPAS — Individualisme dan 
pragmatisme telah menjadi ideologi sejumlah partai 
politik. Ideologi ini memunculkan partai elektoral, 


yaitu partai yang se 


dar menjadi mesin pemenang 


pemilihan umum dengan berbasis kekuatan 
individu. Tugas dan fungsi partai kerap terabaikan. 


”Tiberalisasi politik yang di- 
dukung oleh komunikasi politik 
melalui media massa menjadikan 
politik pencitraan sebagai str 
gi utama pemenangan pemilu, 
kata Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan Hasto Kristiyanto di Ja- 
karta, Selasa (81/7). 

Bagi PDI-P, ujar Hasto, ke- 
hadiran pa elektoral telah 
memperlemah fungsi ideal partai 
politik. Sebab, dalam partai elek- 
toral, partai politik te 
hilangan jati dirinya agai wa- 
hana pengorgani: kekuatan 
rakyat untuk mencapai cita: 
bersama, Partai elektoral juga 
mudah terjebak dalam transaksi 
kepentingan individunya, 

Melihat kecenderungan ini, 
ujar Hasto, PDI-P memilih men- 


alam budaya organisasi dan ka- 
rakter kader 
Menjadi partai ideologi me- 
rupakan jalan terjal karena me- 
nentang arus saat ini, yaitu arus 
pragmatisme, Namun, politik di- 
gerakkan oleh keyakinan, dan 
melawan arus pragmatisme ada- 
lah pilihan kami,” ujar Hasto, 


Pembinaan kader 

Ketua Departemen Politik De- 
wan Pengurus Pusat Partai Ke- 
adilan Sejahtera Agoes Poerno- 
mo mengatakan, PKS tengah 
mengambil sejumlah langkah un- 
tuk mengatasi individualisme 
dan pragmatisme politik serta 
munculnya kader kutu loncat. 
PKS melakukan hal itu dengan 
membentuk unit pembinaan ka- 
der (UPK). 


hadiri UPK untuk berbagi peng- 
alaman sekaligus mengkaji ni- 
lai-nilai sa kata 
Agoes. 

Kegiatan UPK ini, menurut 
Agoes, dikoordinasikan oleh pim- 
pinan tingkat kecamatan dan da- 
lam keadaan tertentu oleh pim- 
pinan tingkat kabupaten atau ko- 
ta masing-masing wilayah. 

"Pemilihan — Umum 
membuktikan, UPK 
berhasil mengatasi pragmatisme 
politik dan politisi kutu loncat. 
Saat itu memang ada beberapa 
kader PKS di Sumatera Utara dan 
Sulawesi yang pindah partai. Me- 
reka pindah karena ketokohan- 
nya hingga punya posisi tawar, 
tutur Agoes, 

Kesadaran untuk tidak teng- 
gelam dalam arus pragmatisme 
itu dikemukakan Sekretaris Jen- 
deral Partai Kebangkitan Bangsa 
Imam Nachrawi. 

Ia berh: 
partai lebih rajin turun ke 
pangan untuk menyerap as 
dari masyarakat dan kemudian 
memperjuangkannya. Politisi pu- 
nya tanggung jawab langsung ke- 
pada publik, terutama memenuhi 


kian kalinya, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono meminta 
media memberi kesempatan ke- 
pada para tokoh untuk berko- 

ikasi dengan rakyat secara 
dan konstruktif. De- 
ngan sikap demikian, menjelang 
an Umum 2014, rakyat 
dapat lebih mengenal mereka 
untuk kemudian menentukan pi- 
lihan. 

Media, berilah ruang bagi pa- 
ra kandidat untuk memperke- 
nalkan diri, pikiran, visi, solusi, 
dan sejumlah hal lainnya yang 
rakyat ingin tahu,” ujar Presiden 
Yudhoyono, di Istana Negara, Ja- 
karta, Selasa (31/7). 

Permintaan itu disampaikan 
Presiden saat memberikan sam- 
butan dalam acara buka puasa 
bersama dengan para pemimpin 
media dan wartawan, Acara buka 
asa bersama para pemimpin 


berfoto bersama wari 


cul banyak tokoh dengan ber- tif" paparnya. 


dan wartawan rutin di- bagai karakter dan integritas Yudhoyono, yang juga Ketua milu 
lakukan setiap Ramadhan, Acara menjelang Pilpres 2014, "Mi Dewan Pembina Partai Demo- hi 
buka puasa itu diikuti Wakil Pre- kala pers memberi kontribusi se-  krat, menuturkan, pemilu legis- 


latif dan pemilihan presiden ting- 
1 15 tahun lagi. Ia juga me- 
mastikan, mulai tahun depan, di- 
namika politik di Indonesia akan 


siden Boediono dan para men- 
teri, antara lain Menteri Luar 
Negeri Marty Natalegawa. 

Yudhoyono yakin, akan mun- 


hingga para tokoh bisa berko- 
munikasi, rakyatlah nanti yang 
akan memilih. Media beri ruang 
yang adil, setara, dan konstruk- 


"KOMPAS /RIZA #ATHONI 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ny Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono 
awan di Istana Negara, Jakarta, seusai acara buka bersama, Selasa (31/7). 


meningkat. Meski demikian, pe- 


boleh panas, tetapi tetap 


rus tertib dan damai, 

Kita harus membantu Komisi 
Pemilihan 
Pengawas Pemilu sehingga ke- 
kurangan Pemilu 2004 dan 2009 
dapat diatasi, 


Umum dan Badan 


atanya, (ATO) 


K PERJA 


Hakim Tolak Ekseps 


Miranda 


jadi partai ideologi. PDI-P de- Kegiatan UPK dilal aspirasi masyarakat di daerah pe- | JAKARTA, KOMPAS — Meski HakimSofialdimemberikanpen- acara terdakwa menyatakan, total 480 cek perjalanan yang 
ngan sadar memilih mengede- mingguan untuk penani milihan masing-masing. Jika | tidak dengan suara bulat, majelis dapat berbeda (dissenting opini- dakwaan kedaluw: mengalir ke para politisi. 

pankan cita-cita kolektif bangsa lai dasar dan membahas is menjadi anggota legislatif, politisi | hakim Pengadilan Tindak Pidana on). Sofialdi menilai, dakwaan de- tindak pidana terjadi Anggota dewan yang mene- 
sebagaimana tergambar dalam temporer, Setiap kader PKS itu hendaknya memperjuangkan | Korupsi Jakarta menolak ekse ngan menggunakan Pasal 13 UU dan baru disidangkan 201 rima cek dalam kasus ini telah 


Pancasila dan Undang Undang terdiri dari enam jenjang, kehendak masyarakat lewat nota keberatan Miranda Tindak Pidana Korupsitelahke- — Dengan ditolaknya eksepsi dipidana, Mereka di antaranya 
Dasar 1945, Ideologi itu berusaha” muda, pemula, mady: fungsinya di parlemen. Swaray Gocltom, Selasa (31/7).  daluwarsa. terdakwa, sidang perkara ini ba- — Panda Nababan (PDI-P), Hamka 
diterjemahkan dan diwujudkan ahli, dan spesialis, wajib meng- (NWO/INA) pengadilan —— "Perbuatan yang didakwakan kal diteruskan dengan pemerik-  Yandhu (Partai Golkar), Dudhie 


Dalam putusan sel: 
kasus suap cek pei 
milihan Deputi Gubernur 
ank Indonesia 2004 ini, hakim 
menilai su 
misi Pembei 


aksi. “Sebelumnya, 
Mirsrtia @rdelawa imanynap ang. 
gota Komisi XT DPR 1999-2004 
terkait pemenangannya sebagai 
Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia 2004. 

menyebut, Miranda ber- 


dalam Pasal 13 UU Tipikor telah 

lewat waktu atau kedaluwai 

katanya 
Namun, 


Makmun Murod (PDI-P), dan 
Paskah Suzetta (Partai Golkar) 
Dalam pers 
cek perjalanan itu dikeluat 
BIT atas pesanan PT First Mujur 
Plantation and Industry melalui 
Bank Artha Graha, 


KILAS POLITIK & HUKUM 


empat anggota ma- 
Is hakim yang lain berpen- 
dapat, keberatan tim pengacara 
Miranda yang menyatakan surat 


MK Perjelas Payung Hukum 


itusionalit: 


liatur dengan peraturan 


Pengaturan Gaji Hakim perundang-undangan” dalam Pasal 25 Ayat (6) psi tidak dapat diterima. ksa KPK kedaluwarsa Nunun — Nurbaeti Sementara itu, Nunun juga te- 
UU 51/2009, E it (6) UU 50/2009, dan Memerintahkan penuntut Surat dakwaan memberi cek perjalanan Bank lah divonis 2 tahun 6 bulan pen- 
Mahkamah Konstitusi, Selasa (31/7), memper- Pasal 25 Ayat (6) UU 49/2009. (ANA) umum melanjutkan pemes itu dinilai tidak kedaluwarsa atau — Internasional Indonesia (BII) a dalam is ini di Peng- 


vat enam tahun karena 
dugaan suap 
kukan 
pada 2009, Sibatenaya, peng- 


belum lew 


nilai Rp 20,8 miliar melalui Ari 
Malangjudo ke anggota DPR 
1999-2004. Cek perjalanan itu 
bagian dari Rp 24 miliar nilai 


adilan Tindak Pidana Korupsi, Ta 
ditangkap KPK di Bangkok, Tha- 
iland, setelah menjadi buron In- 
terpol, (RAY) 


jelas payung hukum pengaturan gaji hakim dan 
k-hak lainnya. Ketidakjelasan mengenai ben- 
uran perundang-undangan 
1 untuk mengatur gaji hakim dan hak 
itu telah mengakibatkan tidak dapat 
annya hak-hak konstitusional hakim 
untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. 
MK mengabulkan permohonan hakim Peng- 
adilan Tata Usaha Negara Semarang, Jawa 
Tengah, Teguh Satya Bhak g menyoal kon- 


perkara ini,” 
Hakim Gusr 
kan putusannya 

Putusan ini tidak bulat karena 


kata Ketua Majelis 
saat membaca- 


Mekeng Ditarik dari Badan Anggaran 


Setelah menarik Zulkarnaen Djabar yang di- 
sangka melakukan korupsi dana pengada: 
@uran, Fraksi Partai Golkar akan merota: 
chias Marcus Mekeng dari Badan Anggi 
wan Perwakilan Rakyat. Rencana penarikan 

Mekeng di bagai Ketua Banggar 
lisampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR 
Novanto di Jaka 1/7). (NTA) 


Tomorrow 


"al 


Innovation for 


h — Ian 


Daihatsv Sahabatku 


Marie France Boduline 


www.mariefrance.co.id 


We make 
Better Best Friend: 
ka diamonds. 


BUKA PUASA 
Bareng 


& SAHABAT 


Di Marie France Bodyline, kami mendengar, kami 
mengerti dan kami akan mendampingi Anda dalam 
setiap prosesnya. Karena kami tahu impian Anda akan 
sosok tubuh lebih langsing dan terbentuk. 


Biarkan solusi kami yang disesuaikan dan teknologi 
termutakhir, juga menggabungkan nutrisi dengan 
saran gaya hidup sehat membantu Anda meraih 
sosok sempurna yang akan membuat semua orang iri 


Layaknya sahabat sejati, kami akan selalu ada untuk 
Anda. Hanya di Marie France Bodyline. 


GRATIS voucher makan Rp300 ribu 
Tunjukkan STNK Daihatsu Anda, berlaku untuk 105 pemilik Daihatsu pertama 
setiap harinya, langsung datang 1 jam sebelum berbuka 


1,3, 4 dan 11 Agustus 2012 
Food Hall Grand Indonesia (Lt. LG Sh Mall): 


Kitchen Food Hall & Food Zone (Chopstix, Waroeng Ki setan dil 


7 dan 9 Agustus 2012 
Food Hall Plaza Senayan (Lt. LG Sogo): 


tchen Food Hall & Food Gallery (Takenokc 


HALL 


Special Promo 

Diskon 254 « 
cicilan dengan menggunakan 
kartu kredit 4 BCA citibank mandiri 


Telah dibuka kembali 
Marie France Bodyline 
Plaza Indonesia, Lt 4 #15B 


3, Claypot, Daisho dll 


nlinel 


:021 391 


aya « Denpasar Bali 
dah, Surabaya « Mal Bali Galeria, Bah 


bih Hemat Dengan Belanja Produk MFB Secara 
Miliki tubuh indah hari ini juga! Hubun, 
PLAZA INDONESIA —— SUPERMALKARAWAI 
PONDOKINDAH MAL II EMPORIUMPLUIT “Supermal Pakuwon 
MALPURIINDAN —— BANDUNG SUPERMAL “ Sun Plaza Madan 
MENTENG 022191091468 —— «Sudirman Sguaro, Balikpapan 
ka, Pekanbaru 

Sorangkayrmsas « Mal Panakkukang, Makasar 
MAL KELAPA GADING III 


81138 
Tandianenakia 


Tunjungan Plaza IV, Su 


HA Bau 10 PA 
n men og 


Distributor Tunggal 
Pan ternational 


Follow us on 
#dalhatsuind 


Agan Perogarn Merek 


PT ASTRA DAIHATSU MOTOR 


daihatsuindonesia 


MONG KONG | MALAYSIA | SINGAPORE | INDONESIA | BRUNEI | TMAILAND | MAGAU | CHINA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


POLITIK & HUKUM 


3 


IT KORUPSI ALAT SIMULASI 


Ditahan Lebih dari 24 Jam 


Tampak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad 
(kanan) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (tengah) 
seusai melakukan pertemuan tertutup di Markas Besar Polri, 


Jakarta, Sel 


dugaan kasus koruj 


(31/7). Pertemuan itu terkait penetapan tersangka 
i pengadaan alat simulator pembuatan SIM di 


Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011 dengan tersangka DS oleh KPK. 


KORUPSI 


Rakyat Dukung KPK 
Bongkar Kasus SIM 


JAKARTA, KOMPAS — Ma- 
syarakat mendukung penuh Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi un- 
tuk membongl dugaan 
korupsi pengadaan alat simulasi 
pembuatan SIM di Korj 
Lintas Polri. Untuk itu, Porli di- 
harapkan mendukung pembe- 
rantasan korupsi, termasuk yang 
melibatkan pejabat yang diduga 
terlibat korups 

Dukungan t 
kan peneliti Pu: 
tikorupsi Universi j 
da, Yogyakarta, Oce Madril, da 
Koordinator Ger 
Bersih Adhie M Ma 
terpisah, di 
(3/7. 

Keduanya menghargai KPK 
yang menyidik kasus korupsi 
pengadaan alat driving simulator 
pembuatan SIM di Korps Lalu 
Lintas (Korlantas) Polri, dan 
menggeledah lembaga tersebut, 
Senin sampai Selasa pagi. Man- 
tan Direktur Lantas Polri, yang 
kini menjadi Gubernur Akademi 
Kepolisian di Semarang, Jawa 
Tengah, Irjen Djoko Susilo, di- 
tetapkan sebagai tersangka. 

Oce Madril mengungkapkan, 
ini kali pertama KPK menyidik 

8 korupsi di Polri dengan 
ang elite polisi ber: 
pangkat bintang dua dan masih 
aktif. 

Menurut Oce Madfril, sebagai 
penyidik, KPK berwenang untuk 
menggeledah berkas-berkas, me- 
nyita barang bukti, atau mem- 
blokir rekening yang mencuri- 
gakan. Siapa pun yang meng- 
halangi proses penyelidikan dan 


penyidikan dapat dijerat hukum 
pidana sesuai Pasal 21 Un- 
dang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, 

"Kepala Polri semestinya kon- 
sisten mendukung pemberantas- 
an korupsi, dan harus dipastikan 
tidak ada gangguan dalam proses 
penyidikan oleh KPK. Kalau pes 
lu, Polri berinisiatif menyerah- 

data yang dipunyai kepo- 
n agar kasus tersebut sepe- 


nuhnya disidik KPK,” katanya. 
Adhie M Massardi menga- 
takan, langkah KPK untuk 


mengusut korupsi di Polri sudah 
benar. Komisi tersebut diharap- 
kan sungguh-sungguh menun- 
taskan kasus ini dan tidak me- 
ninggalkan di tengah jalan de- 
ngan hanya menohok satu ter- 
sangka, Bongkar dugaan korupsi 
simulator SIM sampai ke puncak 


au KPK sungguh-sung- 
guh, publik akan menonton dan 
menjadi suporter fanatik. Publik 


menyesalkan sikap kepolisian 
yang menghalang-halangi pe- 
tugas KPK. Tindakan itu tidak 
sejalan dengan iktikad kepolisian 
dalam memberantas korupsi. 
"Kami akan membahas tin- 
dakan polisi yang mengha- 
lang-halangi penggeledahan KPK 
dengan anggota lainnya,” ujar 
Komisioner Komisi Kepolisian 
Nasional Hamidah Abdurr: 
man, di Bandung, Jawa Bi 
kemarin. (AM/DIK/ELD) 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Program Antikorupsi 
Masih Sebatas Slogan 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia sebagai negara yang ikut 
serta menjalankan komitmen 
United Nations — Convention 
Against Corruption 20083 seha- 
rusnya menjadikan konvensi ter- 
sebut sebagai salah satu tolok 
ukur untuk menggagas program 
antikorupsi. Hal tersebut penting 
dilakukan ketika Indonesia di- 
kategorikan sebagai negara de- 
ngan tingkat korupsi yang sangat 


tinggi. Sayangnya, antikorupsi 
yang digagas batas si 
gan dan ti 

persoalan. 


"Akibatnya, pemberantasan 


korupsi tidak berdampak positif 
perilaku 


dalam — mengurangi 
korup di kalangan pej 
lik,” ujar Sekreta 
Transparency International In- 
donesia Teten Masduki dalam 
Forum Antikorupsi Indonesia 
Ke-3 di Jakarta, Selasa (31/7). 
Forum Antikorupsi tersebut 
diprakarsai United Nations Of- 
fice on Drugs and Crime (UNO- 
DG), Transparency International 
Indonesia, Badan Perencana 
Pembangunan Nasional, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dan de- 
ngan pendanaan dari Uni Eropa 
dan Kedutaan Besar Norwegia. 
Teten Masduki menyatakan, 
Forum Antikorupsi berusaha 
melibatkan kementerian, lemba- 
ga, dan masyarakat sipil untuk 
merespons Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi menjadi program ber- 
sama yang sinergi untuk men- 
capai Indonesia yang lebih baik. 
Country Manager UNODC 


Ajit Joy menyatakan, Forum An- 
tikorupsi tersebut memainkan 
peranan signifikan, yakni menya- 
lurkan aspirasi dari berbagai ka- 
langan dan membantu mengu- 
sung dasar aksi yang bermanfaat 
untuk memerangi korupsi di In- 
donesia. 

Tahun 2014 ditargetkan in- 
deks persepsi korupsi Indonesia 
mencapai skor 5.0 (saat ini 3.0) 
dan peringkat kemudahan ber- 
a 75 (saat ini 129). 

Suatu target yang tidak mu- 
dah dan perlu strategi anti 
korupsi yang efektif 
blem-problem kerja sama dan 
koordinasi — antarkementerian 
dan lembaga yang selama ini jadi 
penghambat efektivitas kebijak- 
an antikorupsi harus dicari pe- 
mecahannya, Sehingga, gerak 
pemberantasan korupsi bisa le- 
bih cepat,” kata Teten Masduki. 

Ta mengatakan, kalangan ma- 
syarakat sipil diperlukan terus 
untuk memperkaya pendekatan 
dan strategi guna menggerakkan 
pemberantasan korupsi oleh pe- 
merintah dengan lebih fokus pa- 
da target-target yang ingin di- 
capai oleh Strategi Nasional Pen- 
cegahan dan Pemberantasan 
Korupsi. 

Saat ini adalah situasi yang 
sangat krusial. Agenda pembe- 
rantasan korupsi menghadapi 
tantangan dan resistensi yang lu- 
ar biasa sehingga keberhasilan 
mengatasi hal ini akan sangat 
menentukan perkembangan dan 
pemberantasan korupsi di masa 
mendatang” kata Teten Mas- 
@uki. (LOK) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro 
Mugoddas baru saja tiba di kediamannya, Senin 
(30/7) pukul 23.00. Tiba-tiba anak buahnya 
menelepon, mengabarkan kegentingan. 


etugas KPK yang tengah 
P menggeledah Markas 
Korps Lalu Lintas (Kor- 

lantas) Mabes Polri di Jalan MT 
Haryono, Jakarta, dihadang be- 
berapa petugas Badan Reserse 
Kriminal (Bareskrim). Penggele- 
dahan itu terkait duga 
korupsi peng: 
roda dua dan empat untuk ujian 
surat izin mengemudi. 

Penggeledahan seharusnya 
mudah. Sekitar 30 petugas KPK 
dengan enam mobil tiba sejak 
pukul 16.00, Semua lancar. Pe- 
jaga di Korlantas mem- 
persilakan pegawai KPK meng- 
geledah beberapa tempat dan 
menunjukkan tempat penyim- 
panan arsip ke petugas KPK. 

Pukul 22.00, upaya pengge- 
ledahan KPK terhenti, Sejumlah 
perwira Bareskrim Mabes Polri 
membawa anak buahnya datang. 
Setidaknya ada dua perwira ber- 
pangkat komisaris besar yang 


datang. Mereka menanyakan 
upaya penggeledahan KPK. 

Suasana sangat tegang. Per- 
wira Bareskrim menanyakan 
izin dari Kepala Polri Jenderal 
(Pol) Timur Pradopo. Tak kalah 
gertak, petugas KPK menunjuk- 
kan surat penetapan pengadilan 
terkait izin penggeledahan. 

Tak mau kalah, perwira Ba- 
reskrim itu meminta dilakukan 
gelar perkara di tempat dan 
minta KPK menunjukkan bukti 
korupsi, KPK menolak gelar 
perkara di tempat. Ketegangan 
meningkat. Bareksrim minta 
KPK tidak menggeledah. 

Saat itu, petugas KPK me- 
nelepon pimpinan. Wakil Ketua 
KPK Bambang Widjojanto baru 
tiba di rumahnya, Depok, Jawa 
Barat, sekitar pukul 23.00 ketika 
teleponnya berdering "Ada 
emergency call dari lapangan," 
ujar Bambang. 

Busyro, Bambang, dan Ketua 


KPK Abraham Samad yang juga 
ditelepon malam itu langsung 
kembali ke KPK. Ketiganya, di- 
temani Direktur Penuntutan 
dan Pelaksana Tugas Direktur 
Penyidikan Warih Sadono be- 
serta Direktur Penyelidikan Ar- 
ry, langsung menuju Korlantas. 

Tiba pukul 24.00 di Korlan- 
tas, mereka mendapati Kabares- 
krim Komisaris Jenderal Sutar- 
man, Pembicaraan tak mulus. 
Muncul perdebatan, Ma- 
sing-masing tetap pada pendi- 
riannya, Mabes Polri mengemu- 
an tengah menyelidiki kasus 
yang sama. 


Tak boleh menggeledah 

Pembicaraan tiga pimpinan 
KPK dengan Kabareskrim ber- 
akhir pukul 03.30. Selama pem- 
bicaraan itu, petugas KPK tak 
boleh menggeledah. Semua pe- 
tugas KPK yang semula meng- 
geledah berkumpul di lobi Kor- 
lantas. Sebagian berusaha ter- 
jaga menahan kantuk. Nasi de- 
ngan sepotong ayam yang di- 
pesan dan sudah datang untuk 
sahur terasa hambar, 

Tak lama kemudian, terde- 
ngar azan subuh. Pimpinan 


KPK bersama jajaran Kabares- 
krim shalat subuh di mi be- 
lakang Korlantas. Ketegangan 
mulai cair. Penggeledahan boleh 
kembali dilakukan. 

Pukul 07.30 penggeledahan 
selesai. Seluruh barang bukti 
tetap dikumpulkan di Korlantas. 
Menurut Bambang, Kabares 
krim membantu menyediakan 
ruangan di Korlantas untuk me- 
nyimpan barang bukti dan di- 
segel. Petugas KPK mendata ba- 
rang bukti dan membuat berita 
acara penggeledahan. 

Bambang ditemani Juru Bi- 
cara KPK Johan Budi SP kem- 
bali ke KPK. Didampingi Kepala 
Biro Penerangan Masyarakat 
Polri Brigadir Jenderal (Pol) 
Boy Rafli Amar, Johan meng- 
gelar jumpa pers mengumum- 

n, Gubernur Akademi Kepo- 
spektur Jenderal Djoko 
sebagai tersangka. Sebe- 
lumnya, Djoko menjabat Kepala 
Korlantas Mabes Polri. 

Johan mengumumkan, ba- 
rang bukti yang disimpan di 
Korlantas bisa dibawa ke KPK, 
Siang harinya, pimpinan KPK 
akan bertemu Kapolri di Mabes 
Polri, 


Kesepakatan pagi itu tak 
mudah yang dibayangkan. Hing- 
ga siang, petugas KPK belum 
diizinkan meninggalkan Korlan- 
tas untuk membawa barang 
bukti. Dalam jumpa pers sore 
harinya, Johan menyatakan, ba- 
rang bukti masih tertahan dan 
belum diizinkan dibawa keluar. 
Kabar gembira didapat seusai 
buka puasa. KPK boleh mem- 
bawa barang bukti dari Korlan- 
tas. "Kami sangat berterima ka- 
sih karena Kapolri memahami 
bahwa penyidikan KPK sangat 
dibatasi waktu sehingga ba- 
rang-barang bukti yang kami 
perlukan diizinkan untuk segera 
dibawa ke KPK,” kata Bambang, 
KPK mengizinkan Mabes 
Polri menggunakan barang buk- 
ti yang telah disita untuk ke- 
pentingan penyelidikan mereka. 
Disepakati pula KPK akan me- 
nyidik tersangka Djoko dan pe- 
jabat pembuat komitmen dalam 
pengadaan alat simulasi. Polri 
akan menangani panitia peng- 
adaannya. Untuk sementara, ja- 
lan berani dan penuh risiko pe- 
nyidik KPK lapang. Dukungan 
kuat masyarakat ada di belakang 
dan siap digalang. (KHAERUDIN) 


Di tengah kondisi 


Triliun. 


www.bankmandiri.co.id 


Key Financial Highlights 


Kredit Secara Tahunan Tumbuh 


26,616 


perekonomian global 


yang masih bergejolak, kinerja keuangan 
Bank Mandiri pada triwulan II tahun 2012 
menunjukkan perkembangan yang cukup 
menggembirakan, yaitu sebagai berikut: 


1. Asset meningkat hingga mencapai 
Rp 571,8 Triliun atau tumbuh 20,496. 
2. Kredit tumbuh 26,696 menjadi Rp 350,4 


3. NPL Netto dapat dijaga di bawah 196, 
yaitu sebesar 0,5596. 

4. Laba bersih mencapai Rp 7,1 Triliun, 
tumbuh 13,096 dari triwulan Il 2011 
yang sebesar Rp 6,3 Triliun. 


Rp5/1,8 Triliun 


Laba Setelah Pajak 


(dalam Rp Triliun) 


6,3 


Juni 11 


Low Cost Funds 


(dalam Rp Triliun) 


209,4 


2604 


Asset Mencapai 


Kredit 


(dalam Rp Teliun) 


276,7 


Juni 11 


TA 


Juni 12 


Jumlah ATM 


8.996 


Juni 11 Juni'12 Juni 11 
Penghargaan 
The Best Bank The Best Bank Indonesia Most 
InIndonesia InService Trusted Company 
“012 Excellence (IMTO) 
Euromoney 12008-2009-2010-2011-2012 .2007-2008-2009-2010-2011 
Alpha Southeast Asia intan Keadaan ca 
Direksi 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Zulkifli Zaini Pahala N. Mansury 


Direktur Utama 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


Direktur 


3504 


Juni 12 


10.361 


Juni 12 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


ANTARA/HOSA PENGABEAN 


Pekerja mengecat kubah kura-kura Gedung Nusantara di kompleks Parlemen MPR-DPR, Senayan, 


Jakarta, Sel 


31/7). Selama masa 


s, kompleks parlemen dibe 


hingga 10 Agustus sebelum sidang paripurna pada 16 Agustus 2012, 


hkan, dibenahi, dan dipercantik 


120 Polisi Diperiksa 


Presiden Bertanggung Jawab Selesaikan Konflik Pertanahan 


JAKARTA, KOMPAS — Tim dari Mabes Polri telah 
memeriksa 120 aparat kepolisian dalam kasus 
bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Desa 
Limbung Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera 
Selatan. Dari penyelidikan di lokasi bentrokan, tim 
Mabes Polri juga menemukan selongsong peluru. 


Kepala Divisi Humas Polri In- 
spektur Jenderal Anang Iskandar 
mengatakan hal itu, Selasa (31/7) 
di Jakarta. Menurut Anang, apa- 
rat kepolisian yang diperiksa itu 
termasuk anggota yang berpang- 
kat perwira. Tim dari Mabes ter- 
diri dari anggota Badan Reserse 
Kriminal, Profesi dan Pengaman- 
an, serta Inspektorat Pengawas- 
an Umum, 

Mengenai selongsong peluru 
yang ditemukan di lokasi ben- 
trokan, Anang mengatakan, tim 
akan memeriksa untuk memas- 
apakah selongsong peluru 
itu memuat peluru tajam atau 
peluru karet. 

Secara terpisah, — Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hu- 
kum, dan Keamanan Djoko Su- 
yanto menyatakan, jika terbukti 


ada yang melanggar, aparat itu 
akan dijatuhi sanksi hukum. Dia 
meminta agar insiden di Ogan Tlir 
itu hanya dilihat dalam konteks 
penembakannya. Publik juga 
perlu memahami, polisi datang 
ke sana untuk menega 
perkara penj 
pencurian oleh masyarakat. 

”Polisi melakukan upaya pe- 
negakan hukum, datang ke situ 
tetapi dikepung, dikeroyok, di- 
lempari batu, dan ada yang mem- 
bawa parang. Bahwa ada yang 
meninggal, itu sangat disesalkan. 
Saya sangat menyesalkan, apalagi 
Presiden. Kapolri juga sesalkan 
itu,” ujarnya. 

Seperti diberitakan sebelum- 
nya, Angga bin Dharmawan (12) 
tewas tertembak di telinga kiri 
saat terjadi bentrok antara polisi 


dan warga di Ogan Tlir, Jumat 
(27/79). Empat warga lainnya juga 
tertembak dan saat ini dirawat di 
Rumah Sakit Bhayangkara Pa- 
lembang. Insiden ini merupakan 
buntut sengketa lahan antara PT 
Perkebunan Nusantara VII Cinta 
Manis dan warga 

Kemarin, 
mengadukan poli 
kerasan terhadap masy 
lam konflik tanah di Ogan Ilir ke 
Komisi Kepolisian Nasional dan 
Inspektorat Pengawasan Umum 
Mabes Polri. Demikian dikatakan 
Koordinator Advokasi Agraria 
Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan Si- 
nung Karyo. 


arakat da- 


Reformasi agraria 


Direktur Program Imparsial Al 

f an, konflik tanah 
akan terus berlanjut selama re- 
formasi agraria tidak dijalankan 
sesuai Tap MPR Nomor IX Ta- 
hun 2001 (bukan Nomor XI Ta- 
hun 2011) tentang Pembaharuan 
Agraria. "Sumber sengketa 
raria biasanya antara ma 
dan pertambangan, perkebunan, 
tanah-tanah militer, dan terkait 


pengadaan tanah untuk pemba- 
ngunan, Politik Hukum Agraria 
di Indonesia tidak pernah ber- 
pihak kepada rakyat, tetapi selalu 
menyokong penguasa dan pemo- 
dal,” kata Al Araf. 

Ketua Komisi II DPR Agun 
Gunanjar Sudarsa, dan anggota 
Komisi TI, Arif Wibowo, menilai, 
Presiden — Susilo — Bambang 
Yudhoyono paling bertanggung 
jawab untuk menyelesaikan kon- 
flik pertanahan. Presiden seha- 
rusnya langsung memimpin tim 


penyelesaian kasus-kasus agraria 
yang semakin akut. 
Agun mengatakan, 


Kerja Pertanahan Kor 
dah mengeluarkan banyak re- 
komendasi terkait penyelesai 
konflik pertanahan. Namun, ba- 
nyak rekomendasi yang tidak di- 
laksanakan. Putusan hukum ten- 
tang sengketa lahan yang sudah 
memiliki ketetapan hukum tetap 
juga tidak dilaksanakan peme- 
rintah. Dia memprediksikan, ke- 
kerasan akibat sengketa lahan 
akan terus terjadi jika pemerin- 
tah tak serius melaksanakan re- 
komendasi Pan Pertanahan 
Komisi II, (FER/ONG/NTA/WHY) 


PEMI 


Pemerintah Usul 


Pilkada 2014 Ditunda 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah mengusulkan pemilih- 
an kepala daerah langsung yang 
sedianya digelar pada 2014 di- 
tunda, dan dilaksanakan pada 
2015, Hal ini agar pilkada tidak 
relatif bersamaan waktunya 
ngan pemilihan umum les 


angan Per- 
Undang-Undang tentang 
rintahan Daerah. 
au tetap digelar pada 2014, 
terlalu sering orang mengikuti 
pemilu, ada pemilu legislatif, pil- 
pilkada. Bosan juga 
at nanti, setahun bisa 
tiga kali pemilu. Nanti partisipasi 
pemilih bisa rendah,” kata Men- 
teri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi, Selasa (31/7) di Jakarta. 
Menurut Gamawan, penunda- 
an pilkada semacam ini pernah 
dilakukan pada 2009, Ada satu 
provinsi, yakni Lampung, dan 34 


la daerahnya ber- 
pada 2014, pemerintah 
akan mengangkat pejabat se- 


petahana akan maju lz 
dalam pilkada, 
Alternatif lain, pilkada 


sanaannya pada 2013. Namun, 
dengan pertimbangan — tahun 
2013 juga banyak digelar pilkada, 
Gamawan cenderung mengu 
kan ditunda. Tere 
ada 13 pilkada provinsi 
kitar 70 pilkada kabupaten/kota 


akan menggelar pilkada. 
a terpisah, Wakil Ketua 
Komisi II DPR Fraksi PDT Per- 
juangan Ganjar Pranowo me- 
nyarankan agar Pemilu 2014 
menjadi uji coba untuk mere- 
alisasikan ide penggabungan pe- 
milu nasional dan daerah sec: 
ika pemilu legis 
ng memilih anggota DPR, DPD, 
n DPRD: lantas pilpres: serta 
pilkada dapat dilakukan seren- 
harapkan pelaksanaannya 
lebih efektif dalam hal biaya dan 
emen pemilu. 
Selama ini beberapa tempat 
sudah berinisiatif menggelar pil- 


yang 


ra 


kada kabupaten/kota dan pro- 
vins ra bersamaan dengan 
membuat MOU (nota kes 


katan) dan bisa berjalan efekti 
Seharusnya pemilu nasional dan 
daerah juga bisa dilakukan se- 
rentak, 
Menurut Ganjar, Fraksi PDI-P 
pernah membuat simulasi bagi 
Iksanaan pemilu nasional dan 
serentak, dan hal 
tersebut sangat mungkin dila- 
kukan. Dengan pola ini, akan ada 
efek bersama yang bisa dirasakan 
tara kepala daerah yang me- 
mang populer dan perolehan 
suara partai, 
Untuk mewujudkan ide ter- 
sebut, ujar Ganjar, memang di- 
perlukan kajian mendalam ter- 


Pe 
adalah periodisasi jabatan kepala 
daerah yang tidak se . Salah 
satu solusi yang ditawarkan yakni 
mengikuti periodisasi kepala dz 
erah yang paling akhir. (WHY) 


KEI 


Minoritas Masih Rentan 
Jadi Sasaran Kekerasan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
lompok-kelompok minoritas 
agama dan etnis di Indonesia 
masih rentan menjadi sasaran 
kekerasan dari kelompok mayo- 
itas, Pemerintah diharapkan le- 
18 melindungi seluruh 
warga dan menegakkan hukum 
sehingga bisa mencegah dan me- 
nindak segala bentuk kekerasan. 

Demikian mengemuka dalam 
diskusi "Benarkah Indonesia Ne- 
gara Gagal?” di Maarif Institute, 
Ja , Sel (81/7). Pembicara 
dalam ini adalah peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia Ahmad Najib Burhani, 
peneliti Center for Strategic and 
International Studies Philips J 
Vermonte, dan Juru Bicara Je- 
maat Islam Ahmadiyah Zafrullah 
A Pontoh. 

Ahmad Najib mengungkap- 
kan, perbedaan pendapat soal ke- 
agamaan sudah lama terjadi di 
Nusantara, bahkan sebelum In- 
donesia merdeka. Namun, be- 
lakangan ini beda keyakinan itu 
kerap disertai kekerasan, teru- 
tama terhadap kelompok mino- 
ritas. Contohnya, kasus kekeras- 
an terhadap jemaat Ahmadiyah 
di beberapa daerah. 

Pemerintah tak mampu men- 
jamin perlindungan terhadap 
mua warga negara, termasuk ke- 
lompok minoritas. Dalam bebe- 
rapa kasus, aparat keamanan jus- 
tru kalah dengan tekanan ke- 
lompok-kelompok — keagamaan 
tertentu. Alih-alih menegakkan 
hukum dan konstitusi yang men- 
jamin hak hidup dan kebebasan 
berkeyakinan, pemerintah malah 


kerap ikut arus untuk mengha- 
kimi masalah teologi atau ke- 
yakinan. 

”Kondisi ini membuat kelom- 
pok-kelompok minoritas sangat 
rentan menjadi korban kekeras- 
an. Mereka dipaksa mengungsi, 
bahkan mencari suaka ke negara 
asing. Mereka sulit mendapat ak- 
ses pendidikan, kesehatan, dan 
perekonomian," katanya. 

Philips menyebut, beberapa 
waktu belakangan, seperti tahun 
2011, sebagai tahun yang ber- 
bahaya bagi kehidupan kelompok 
minoritas di Indonesia. Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945 
menyebutkan, negara bertugas 
melindungi segenap tumpah da- 
rah Indonesia. Ada jaminan ke- 
bebasan beragama dan berkeya- 
kinan, 

Namun kenyataannya, keke- 
n terhadap kelompok mino- 
ritas terus berlangsung. Kelom- 
pok yang menjadi korban justru 
kerap disalahkan, bahkan dihu- 
kum, Sementara pelaku keker 
an tidak ditindak atau hanya di- 
hukum ringan. 

"Kasus-kasus kekerasan itu 
mencederai demokrasi, prinsip 
hak hidup, hak beragama, dan 
berkeyakinan, dan melanggar ni- 
lai-nilai kemanusiaan,” katanya. 

Zafrullah berharap, jemaat Ah- 
madiyah mendapat perlindungan 
keamanan sebagai warga negara. 
Mereka berusaha menaati per- 
aturan pemerintah. "Kami adalah 
warga negara Indonesia, dan ber- 
harap dapat merasa aman dalam 
perlindungan Indonesia sebagai 
negara hukum,” katanya. (TAM) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BONUS INSIAN 


"Untuk setiap pembelanjaan minimum Rp 200.000 


DEPARTMENT STORE 


mjd 


Complete Your 
Shopping Experienc: 
peta 


Bu & 


Syarat & ketentuan berlaku 
Hingga 3 Agustus 2012 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


POLITIK & HUKUM 


Negara bangsa Indonesia membutuhkan strategi 
untuk menemukan aktualisasi nasionalismenya. 
Bangunan bangsa Indonesia membutuhkan definisi 
yang lebih pas untuk menghadapi era yang padat 
dengan teknologi. Setiap masa memiliki dongeng dan 
konstruksi nasionalismenya sendiri. 


Oleh EDNA 


aman Majapahit yang oleh 
/ Orde Baru dijadikan do- 
ngeng untuk memupuk 


nasionalisme, 
ada nasionali: 


sebenarnya belum 
ne. Yang hadir 
adalah kekuasaan pusat terh: 
dap daerah. Ketika Patih 
Mada menyerukan Amukti Pa- 
a, tidak akan makan buah pa- 
ang ia maksudkan adalah 
han Majapahit terhadap 
ecil seputar 


j 
Nusantara, 
Arkeolog Universitas Negeri 


Malang, Dwi Cahyono, menga 
takan, yang terjadi pada m: 
kejayaan Hayam Wuruk dan Pa- 
tih Gajah Mada adalah penge- 
rahan kekuatan militer ke te- 
tangga-tetangga. Hubungan de- 
ngan negara-negara bawahan 
adalah semi otonom, 
Dilakukan pernikahan 


politik antara ketu- @. 


runan Majapahit dan 
kerajaan lokal. Persa- 
tuan diwujudkan de- 
ngan menggunakan 
garis keturunan. Figur 
pemimpin menjadi sa- 
ngat penting. Begitu 
pemimpin Majapahit lemah, ke- 
jaan lain melepaskan 


Negara-negara jajahan me- 
mandang Majapahit dengan ci- 


4 seperti di Kuta 
Kutai melihat Majapahit sebagai 
model untuk ditiru. "Konsepnya 
seperti persemakmuran, cuma 
ada pajak ke pusat dan peng- 
jadi tidak eksploi- 
tati! a Dw 
Bahwa Moh Yamin menem- 
patkan Majapahit sebaga 
me bukan saja ka- 
rena k sekitar tahun 
1365, Majapahit telah menguas 
i Tumasik (Singapura) hing- 


C PATTISINA DAN IDHA SARASWATI 


ga Tanmasi (Papua). Ada sema- 
oberagaman yang kental 
pahit. Hal ini terlihat de- 
ngan adanya kuburan Islam ya- 
itu Kuburan Pitu, di Pemakam- 
an Troloyo, Trowulan. Menurut 
yak atase dari Gujarat 
yang kemudian ka- 
win-mawin dengan orang lokal 
sehingga ada warga Majapahit 
yang memeluk Islam. 

Dari candi-candi yang tersisa, 
ada Candi Brahu di Desa Be- 
jijong, Trowulan, yang memiliki 


candi Buddha. Prapanca dalam 
gama menuliskan 


indiran tentang peme- 


sindiran 
rintah yang lebih peduli dengan 
Hindu, sementara tempat iba- 


dah Buddha sa ikit. "Ada 
itu kemu- 


dian dipenuhi r: 


isp 


angannya, 


2 Ro yang mendirikan tem- me yang menular ke 
GG. pat-tempat ibadah un- anak-anak kos HOS Tjokroami- 
h » . 3. 
BW tuk umat Buddha, noto, seperti Soekarno, Semaun, 
RB kata Dw Musso, dan Kartosuwiryo, ini 
2 Melangkah ke masa — menjadi energi menolak penja- 
perjuangan keda jahan Belanda, Saat itu, musuh 
an, para pejuang di bersama membuat semua pihak 
berbagai penjuru nu- bersatu, tak peduli suku, agama, 
santara sebelum abad ke-20 se- dan latar belakang, Nahdlatul 


benarnya hanya berjuang untuk 
kaumnya mi ijah Be- 
landa. Penindasan ekonomi 
membuat masing-masing tokoh 
berjuang untuk kedaulatan rak- 
yatnya dan belum berpikir ten- 
tang Indones lau semua 
pahlawan nasional kita dikum- 
ng, Diponegoro, 
ngamangaraja XII, Pattimu- 
ra, Pangeran Antasari, Imam 
Bonjol, Teuku Umar, Uda, 
pasti mereka berantem, 
olog Dede Oetomo. 
N: sme Indone 
tercetus awal abad ke-20. Sal 
satu pelopornya HOS Tjokroa- 
minoto yang menggunakan 
massa buruh dan Sarekat Islam 


Ulama bahkan menyerukan Re- 
solusi Jihad yang menyemangati 
rakyat menghadapi Belanda. 
Pada masa Orde Lama 
mangat nasionalisme Soekarno 
menjadi penyemangat rakyat re: 
publik baru. Para bapak bany 
menyajikan konsep ideal ten! 
ang kemerdekaan yaitu mi 
rakat Indonesia yang adil, m: 


: jaman yaitu Bhin- 
neka Tunggal Ika. 
Di masa Orde Baru yang me- 
nekankan pentingnya integrasi 
ang kokoh, dengan jar- 
abilitas yang mantap dan 
pada kenyataannya 
lebih banyak memberikan ke 


timewaan pada elite penguasa, 
Kebijakan penyeragaman de- 
ngan pendekatan represif me- 
atikan aspirasi masyarakat. 
an depolitisasi yang di- 
tetapkan Soeharto menambah 
parah. "Nasionalisme itu ada ba- 
ya karena bisa bersifat 
kata Dede Oetomo. 
k ke era re de- 
ternyata memiliki pa- 
endiri. Terjadi pe- 
atan politik etnis dan aga- 
i sudut pandang demo- 


politik yaitu agama, etnis, dan 
keluarga sebenarnya sah-sah sa- 
ja mengingat inti dari demokras 
adalah re h- 
nya, poli iden- 
titas karena tidak piawai meng- 
hadapi tantangan termasuk me- 
ngumpulkan dukungan politik. 
Akibatnya, politisi lalai sa: 
rus memupuk keberagaman, s0- 
lidaritas, dan kebersamaan. 
Di sisi lain, ada tantangan 

berupa globalisasi dan teknologi 
yang membuat setiap individu 


Aa - 


Pendukung meneriakkan yel-yel pemompa semangat tim nasional Indonesia dalam laga Final Suzuki AFF 2010 di Stadion Utama Gelora 
Bung Karno, Jakarta, Pertandingan olahraga kerap menjadi melting pot (tempat suku, bangsa, dan budaya bercampur baur), di mana 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


lisme didefinisikan cinta tanah 
air dengan medium 1 
sntuk seperti Ger 
Mengajar, membayar 
pajak, dan berbagai macam ker- 
ja suka rela untuk masyz 
sekitar sudah jadi cikal bakal 
penting. 

Pemerintah diharapkan bis: 
mengambil porsi 


justru merasa senasib dengan 
pihak lain di luar negaranya, 
Misalnya, gerakan agama inter- 
nasional, gerakan lingkungan hi- 
dup, musik seperti K-pop sam- 
pai gerakan lesbian dan gay in- 
ternagional. Di in, globa- 
lisasi membawa negara baru ya- 
itu multinasional koorporasi. 
”Ada rasa bersama, tetapi tidak 
di dalam sebuah negara,” kata 
Dede Oetomo, 

Menurut dia, harus digagas 
bentuk nasionalisme baru yang 
lebih daripada sekadar Negai 
Kesatuan Republik Indonesi: 
(NKRI) Harga Mati. Ni 
me itu berbentuk interseks 
nalisme yang merangkul semua 
pihak. onalisme inklusif ini semakin sektaria 
yang bisa maeranAkul Han sesuai rikan simbol, seperti yang me- 

- nyolok kemarin waktu Indone- 

sia main bola. Simbol Garuda di 
dadaku, kan, ngetop banget,” ka- 
ta Dede, 

Masih banyak harapan ma- 
syarakat untuk kebersamaan da- 
lam perbedaan di rumah besar 
bernama Indonesia. 


belakangan ini adalah adanya 
sekolah-sekolah super mahal 


ah bisa merekay 
bentuk melting pot untuk per- 

temuan antara berbagai golong- 
an demi menc 


Kehidupan sehari-hari ma- 
syarakat sebenarnya sudah me- 
nunjukkan pergulatan pencarian 
nasionalisme baru itu. Dede 

mencontohkan, ketika nasiona- 


RUU 


Bukan Atasi 
Masalah 
Kekerasan 


JAKARTA, KOMPAS — Ran- 
cangan Undang-Undang tentang 
Organisasi Kemas tan yang 
kini dibahas di DPR dinilai bukan 
jawaban untuk mengatasi keke- 
rasan yang kerap dilakukan ak- 
tivis ormas, Ini dinilai dalih ke- 
engganan penegak hukum untuk 
memproses pelaku kekerasan. 

Ridaya Laodengkowe dari Ko- 
alisi untuk Kebebasan Berserikat, 
Selasa (81/7), di Jakarta, menga- 
takan, bila terjadi kekerasan, 
polisi seharusnya menggunakan 
Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). Pelaku, orang 
yang menyuruh, sampai donatur 
harus bisa dijerat. "Kami melihat, 
polisi enggan bertindak lalu me- 
lempar tanggung jawab dan RUU 
Ormas menjadi jalan pintas yang 
sangat tidak sesuai dengan ke- 
hidupan demokrasi Indonesia,” 
tuturnya. 

Ketika pelaksanaan berserikat 
mengganggu hak orang lain, or- 
ganisasi bisa dibubarkan. Namun, 
pembubaran bukan kewenangan 
pemerintah. Hal ini seharusnya 
diuji di peradilan, apalagi ada 
Undang-Undang Nomor 
28/2004 tentang Yayasan dan 
pengaturan soal perkumpulan 
pada Staatsblad 1870-64 tentang 
Perkumpulan-perkumpulan Ber- 
badan Hukum. 

Ridaya menganalogikan kewe- 
nangan kejaksaan melarang per- 
edaran buku tertentu yang ke- 
mudian dibatalkan Mahkamah 
Konstitusi. Pelarangan buku ha- 
diajukan ke peradilan. De- 
an pula pembubaran orga- 
i, seharusnya diuji di peng- 
adilan. 

Karena itu, menurut Ridaya, 
pengaturan terkait ormas semes- 
tinya cukup menggunakan UU 
Yayasan dan aturan tentang per- 
kumpulan. Karenanya, ormas 
perlu berbadan hukum, 

Menteri Dalam Negeri Gama- 
wan Fauzi, kemarin, menega 
kan, RUU Ormas tidak hanya 
mengatur antisipasi ormas pe- 
laku kekerasan. Justru, RUU me- 
nyangkut nomenklatur, asas, tu- 


juan, peran, fungsi, penataan ke- 


hidupan yang sehat, dan keu- 
angan, Kebebasan berserikat dan 
berkumpul dilindungi konstitusi 


juga perlu diatur. (INA) 


MAKIN DEKAT 
N DENGAN RAKYAT 


HARGA SPESIAL RAMADHAN 


Paket AXISPRO UNLIMITED - HTC 


rioc 


Jak 
Bandung: 


bgyakarta. 


Medan: Oke Shop 


mandiri 
power buy 


Tangkap hematnya 24 jam 


njut hubungi 0838 8000 838 


Into lebi 
www.axinworld.co.id 


Oke Shop Tunjungan Pla 


Rn Hanya 
2.299.000, 


Is voucher senilai 100 ribu 


@ 3.5 inch Capacitive LCD 

(O Camera 5.0 Megapixel with Autofocus 
(6) Beats Audio Tunes 

(DO Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich 


Axis IM 


AXISPRO 


ey LEBIH Ban) 
- 3 4 


) Juli— 11 Agustus 2012 


ta: Emporium Mall & Plaza Bapindo 
a & Global Tel 

Tronik & Global Teleshop 
sal Teleshop Me 
Teleshop 


1op Jogja 
Sung & Gl lan Faii 
Citraland Lt 


2 dan 


cicilan 12 bulan bunga 096 


on ana 


2 htc 


ID tnosbook.comVAXtSgam 
(G9 exasgam 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SAMSUNG GALAXY Y 


itaseng ur 11490 


NEXIAN CRONOS JOURNEY 
899. 


MIC ONE X4 SOLO BEATS 
mrrgasag 17 7.999 


BU 


Kunjungi Kampoeng Ramadh. 


dan Debit BNI 


Informasi lebih lanjut 


ALL DAY to 
MIDNITE S: 


an Gandaria City perse 
jan Bank Negara Indonesia, dapatkai 
harga istimewa untuk menyambut meriahnya lebaran dengar 


BNI Shopping Experience 


GG NO OU 26 AUG TI 21 
LL. GADGET FesT K 


MAIN ATKIUM » GROUND FLOOR. PIA 


3-26 AUG 12 s 
8 SAMSUNG GALAXY "Y" ter P7 DOOM” sywmi 
« MP6 MODE 117.000” max “ 


& MACKBERAY sc W 500.000” taon He 


ALE! 


Saturday 4 AUG “12 
SPECIAL WEEKLY OFFERS : 
3-26 MUG 12 6-10 AUG 12 HIPAUG 12 
TELKOMSEL 


000 
ag IMONEAS 209 


Let 


WUY SAMSUNG GALAKY TAN 2 


'smartfren 


SMARTFREN 
ANIMLOMAX 1 


SMARTFREN 
ANDROMAX 35” 


ke -| It Crnn0009 


BUY SAMSUNG GALAKY TAB 2 si , 


EXCLUSIVE FOR BNI CREDIT CARDHOLDERS 


- Hadiah langsung untuk 100 transaksi pertama pembelian BlackBerry tipe apapun berupa: Discount Rp 100 ribu, voucher MAP (v.Rp 100 ribu, | 
Assesories BlackBerry #Rp 100 ribu, Cicilan 086 6 bulan. 
- Cashback hingga Rp 500.000 product smartphone HTC & Motorola, BNI Instaliment 016 6 & 12 bulan, 
h t 1 | 


. ! 


bahan Gandaria City 


erbagai penawaran gadget dengan 


Kartu Kredit 


hubungi BNI Call 500046 atau (021) 500046/68888 
dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


aa 


GC) cone 
Fe 


» MOTOROLA K0 RITA 


EMTC BUYETOOTH WOKTH tr 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


Gandaria 
Cit 


2.999.000 
499.000 


rc Ml 


SPEND MIN. RP: 1000000, 
SGETACHANCE TOWIN 


«OLI PACKAGE 


Is rok 
vens 


» DOwNLE CHA 
BNI CANDI 


' AN 


BNI creditcard 
BNI debitcard 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


TAJUK RENCANA 


Abai di Kesiapan Lapangan 


acaunya hari pertama uji 
kompetensi guru bersertifikat, 
Senin (30/7) dan Selasa kemarin, 
membuktikan lemahnya 
implementasi kebijakan. 


Itulah fotokopi umum tabiat kita. Keputusan dan per- 
nyataan selalu tidak diikuti implementasi dan tindak 
lanjut, cermin karakter bangsa. Kebijakan minus imple- 
mentasi plus eksekusi. Sibuk melayani pro dan kontra 
masalah uji kompetensi, pekerj rumah diabaikan. Kisi- 
kisi soal dari situs www.ukg.kemdikbud.go.id tidak bisa 
diunduh. Peserta di sejumlah kota bingung, Yang salah 
bukan mereka, bukan juga sarana online, melainkan pe- 
nyelenggara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menyebut eksplisit institusional maksudnya menunjuk 
siapa yang perlu melakukan perbaikan. Tujuannya agar 
jelas dan tidak perlu guru dijadikan kambing hitam. 
Melainkan segera diperbaiki walaupun jalan tengah di- 
putuskan diulang kembali pada gelombang berikut. 

Pernyataan Menteri Mohammad Nuh, bahwa kasus ini 
hanya kesalahan biasa, menyakitkan hati. Mengikuti pro- 
log, analog, dan epilog rencana uji kompetensi ini, kita 
semakin prihatin faktor rasa perasaan peserta diabaikan. 

Baik saja kalau menyangkut praksis pendidikan selalu 
terjadi perdebatan, Uji guru bersertifikat yang dijelaskan 
hanya untuk pemetaan demi rencana pembinaan ditang- 
gapi sebagai alat seleksi. Ketika kebijakan diterima, ke- 
repotan muncul soal teknis. 

Sejauh penjelasan Menteri Nuh, uji kompetensi ini tidak 
perlu direpotkan. Maksudnya hanya untuk pemetaan,tidak 
berdampak pada penghilangan hak tunjangan profesi. 
Dampak itulah yang ditakutkan sebab hasilnya bisa ber- 
dampak pada tahun 2013 ketika pemegang sertifikat tidak 
lulus di uji kompetensi kali ini. Dalam rangka pembenahan 
kepegawaian, Kementerian PAN bisa saja mengharuskan 
kelulusan sebagai syarat tunjangan profesi. Sesuatu yang 
mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. 

Pernyataan Menteri Nuh bisa dipe Uji kompetensi 
hanya untuk pemetaan dan pembinaan, Namun, kekha- 
watiran di tingkat PAN tahun depan bukan wilayah 
2 pemegang sertifikasi, terutama pe- 
ini yang jumlahnya lebih dari satu 


juta, pun wajar kalau khawatir, 
Menjadi masalah ketika ternyata kedodoran di tingkat 
pelaksanaan, Kesan mendadak dan terburu-buru mem- 


rta yang berasal dari berbagai daerah. 
Catatan ini menggarisbawahi pentingnya uji kompetensi 
keguruan. Yang ingin kita sampaikan sebagai 
i yang berurusan dengan pengemb: mutu 
SDM, kita berharap Kemendikbud berada di g depan 
soal mengedepankan budaya progresif. Caranya? Tiap 
kebijakan diambil lewat pembahasan mendalam atas kon- 
disi lapangan, bijak disosialisasikan, senyampang disiapkan 
sarana, Mengabaikan kondisi lapangan, menyia-nyiakan 
keputusan ibarat menggoreskan celah untuk diprotes, 


Memainkan Kartu Yahudi 


unjungan kandidat presiden AS 
dari Partai Republik, Mitt 
Romney, ke Israel memberikan 
pesan jelas tentang betapa 
pentingnya suara Yahudi. 


Itulah sebabnya, dua hari sebelum Romney mengun- 
jungi Israel, Presiden Barack Obama, sang petahana, ibarat 
kata "mendahului menyerang” dengan menandatangani 
Undang-Undang Kerja Sama Keamanan AS-Israel, Pe- 
nandatanganan dilakukan di Gedung Putih. Ini merupakan 
undang-undang baru tentang peningkatan kerja sama 
militer. 

Langkah kubu Demokrat untuk mendahului gerakan 
Romney merebut hati orang-orang Yahudi di AS juga 
dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Ta 
juga mendahului Romney mengunjungi Israel. 

Meski langkahnya didahului oleh Obama, Romney tetap 
berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi di AS bahwa ia 
lebih memperhatikan Israel dibandingkan Obama. Rom- 
ney menyatakan kunjungan ke Israel adalah untuk 
mendekatkan AS dengan Israel yang telah "diperlakukan 
buruk” oleh Obama. 

Romney secara jelas, misalnya saat di Jerusalem, me- 
ngatakan, "Ini pengalaman yang sungguh-sungguh meng- 
getarkan hati berada di Jerusalem, ibu kota Israel.” Per- 
nyataan Romney itu lebih sejuk dibandingkan dengan yang 
dikatakan Obama saat berada di Jerusalem pada 2008. Saat 
itu ia mengatakan, "Jerusalem harus tetap ibu kota Israel 
dan harus tetap utuh.” 

Obama memang berusaha menciptakan momentum 
bagi perdamaian. Harapan banyak kalangan sempat mun- 
cul ketika Obama menyatakan, prasyarat perdamaian 
adalah agar Israel kembali ke batas wilayah sebelum perang 
1967. Ini berarti, Israel dan Palestina melakukan tukar- 
menukar lahan serta Israel harus mengembalikan lahan- 
lahan luas milik Palestina yang secara tidak sah telah jadi 
permukiman warga Yahudi, 

Tentu pernyataan tersebut tidak menyenangkan Israel. 
Karena itu, Obama segera "meralat” pernyataannya ketika 
mendapat penolakan keras dari Perdana Menteri Benja- 
min Netanyahu, masyarakat Yahudi, dan lobi Israel dari 
berbagai penjuru. Itulah yang dimanfaatkan oleh Romney, 
misalnya dengan menyatakan akan menghormati kepu- 
tusan Israel apabila menyerang Iran. Ta ingin mengambil 
hati komunitas Yahudi di AS, 

Jumlah orang Yahudi di AS, memang, tidak terlalu 
banyak—sekitar 6,5 juta jiwa dari total penduduk AS yang 
lebih dari 308 juta jiwa. Namun, mereka menguasai, antara 
lain, sektor keuangan, perbankan, juga media. Saat pemilu 
2008, sebanyak 78 persen dari mereka memilih Obama. 
Suara itu yang ingin direbut Romney. Karena itu, siapa pun 
pemenangnya nanti, Israel akan tetap menduduki tempat 
istimewa dalam kebijakan luar negeri AS. Dan, akan selalu 
diuntungkan dalam menghadapi Palestina. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DI SANA 
ATLET KITA 
BERJUANG 

MERAIH 
PRESTASI 


DI SINI? 


Kemelut Pangan Kita 


Oleh SAPUAN GAFAR 


ada awal Reformasi, ada 
Pp “kesepakatan bersama” 

bahwa pemerintah tidak 
boleh lagi campur tangan terlalu — har 


gantung pada kesadaran d: 


hh 
mahaman pola makan y: 
menghadapi 


Urusan pola makan sebenarnya ber- 


kat. Karena itu, tanpa upaya 


konsekuen. 


penii 
lan pendapatan 
dustri kita, 


g seha 


mutu 


gkatan pendapatan di pedesaan pen- 
ting untuk menunjang perkembangan in- 


Kesalahan ketiga adalah salah kaprah. 
Seperti telah disinggung di depan, ke- 


nya stok beras tersebut d 
Indonesia terjun ke pasar dunia, harga 
beras dur 
ton menjadi 150 dollar AS per ton, Bulog 


pun bertambah rugi. 


kspor, Karena 


turun dari 250 dollar AS per 


banyak dan terlalu dalam pada 
urusan pangan. Karena itu mun- 
cul berbagai kebijakan seperti de- 
regulasi beberapa komoditas yang 
dikelola pemerintah via Bulog. 


Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya 
boleh mengurus beras dengan tugas ter- 
$ dengan bea masuk 0 
persen, Artinya, urusan pangan diserah- 
kan pada pasar dengan konsekuensi kita 
menerima apa yang terjadi di pasar, kalau 
harga turun, ya, harus diterima, kalau 
harga naik, ya, jang rah. 

Apa yang terjadi ar dunia ber- 
imbas langsung di pasar dalam negeri. 
Kebetulan pada waktu itu harga pan 
dunia sedang rendah: beras, gandum, 
gung, kedelai, dan gula. Dengan begitu 
dininabobokan dan produksi pangan dz 
lam negeri akhirnya hancur, tinggal bi 
yang masih dapat dipertahankan. 

Setelah Reformasi berlangsung hampir 
15 tahun dengan berbagai produk un- 
dang-undang dan peraturan—termasuk 
otonomi luas kepada daerah untuk urusan 
ngan—guncangan harga pangan tetap 
di seperti tahun 2008 dan 2012. 
san pangan ternyata rentan gejolak 
harga dunia karena ketergantungan pa- 
ngan impor semakin besar, sementara 
kesejahteraan petani belum membaik. 


Kesalahan kita 

Apa yang salah dengan pangan kita? 

Kesalahan pertama adalah salah pola 
makan. Pola makan ideal adalah seperti di 
Jepang yang berbentuk segitiga sama sisi: 
seimbang antara karbohidrat, protein , dan 
lemak. Di Amerika, segitiganya menjorok 
ke arah lemak, sedangkan di Indonesia 
segitiganya menjorok ke arah karbohi- 
drat. 


sumber daya manusia (SDM) rendah. 

Tahun 1993, Menteri Negara Urusan 
Pangan diangkat untuk mengoordinasikan 
arah pembangunan pangan dengan pe- 
ningkatan mutu SDM. Setelah dibubarkan 
Presiden Gus Dur tahun 1999, tidak ada 
yang mengoordinasikan dan mengarahkan 
pembangunan pangan, apalagi sekarang 
produksi pangan domestik lebih banyak 
diurus oleh daerah. Konon pembahasan 
revisi RUU Pangan mandek karena ter- 
bentur masalah kelembagaan, siapa yang 
nanti bertanggung jawab, sementara Men- 
teri Pangan sudah tidak ada lagi. 

Kesalahan kedua, kebijakan pangan le- 
bih didominasi orient: 1 
ini tidak salah kalau infras 
dah baik, petaninya sudah 
pendapatan konsumennya sudah tahan 
guncangan pa Kenyataannya, untuk 
menyediakan infrastruktur terkait pangan 
seperti penambahan jalan, pelabuhan, iri- 
gasi, pasar yang terintegrasi, sarana per- 
dagangan (gudang, pendingin), listrik dan 
sarana komunikasi, pemerintah seperti 
menunggu kesediaar Untuk sektor 
yang tidak menarik swasta, pemerintah 
seharusnya turun tangan sendiri, Keter- 
lambatan sarana akan menghambat pro- 
duksi dan penyediaan pangan. 

Selain itu, perlu juga kita dorong agar 
tidak terjadi pemiskinan di pedesaan de- 
ngan mencegah aliran dana keluar dari 
pedesaan. Sebagaimana kita ketahui, per- 
bankan di pedesaan lebih banyak menarik 
dana ketimbang menyalurkannya. 

Proyek pemerintah untuk pedesaan 
pun nyaris tidak ada atu indi- 
katornya adalah penerima beras untuk 
rakyat miskin (raskin) yang lebih banyak 
di pedesaan dan ironisnya sebagian besar 
berada di daerah lumbung beras. Untung 
keadaan tersebut sedikit diredam aliran 
dana dari buruh migran. Dengan begitu, 


wenangan urusan pangan diserahkan pada 
daerah mengikuti konsep otonomi daerah. 
Kita lihat peta jalan (road map) swa- 
sembada pangan dari pusat yang ditang- 
gapi berbeda-beda oleh daerah. Harus ada 
pembagian kewenangan yang jelas antara 
pemerintah pusat dan daerah. Sebaiknya 
untuk pangan pokok, termasuk pangan 
strategis dan pangan penting tetap men- 
jadi kewenangan pemerintah pusat. Perlu 
dicontoh Uni Eropa, yang hanya memiliki 
satu kebijakan pertanian. 

Kesalahan keempat, kita berpikir se- 
pihak. Dalam urusan pertanian dan pa- 
ngan, ada dua pihak yang perlu kita pi- 
kirkan. Kalau harga cabai turun menjadi 
Rp 2.500 per kilogram, tidak ada yang 
memikirkan nasib petani. Namun, begitu 
harga cabai naik di atas Rp 20.000 per kg, 
banyak orang ribut. 

Di satu sisi, perajin tahu dan tempe 
meminta agar harga kedelai stabil sekitar 
Rp 5.000 per kg. Di sisi lain, petani kedelai 
dengan harga seperti itu tidak akan ter- 
dorong untuk menanam kedelai. Petani 
ingin harga kedelai mencapai 2,5 kali harga 
gabah seperti era awal tahun 1990-an, saat 

i i dalam negeri pernah 


1,8 juta ton, 

Kesalahan kelima, kita tidak memi- 
kirkan konsekuensi atas keberhasilan 
suatu kebijakan. Dengan prinsip bahwa 
pengalaman adalah guru yang terbaik, 
mari kita simak pengalaman swasembada 
beras dan gula tahun 1984. Saat Indonesia 
mencapai swasembada beras, petani 
benarnya tidak diuntungkan karena harga 
das /beras stabil rendah, tidak 
dapat dinaikkan seperti tahun-tahun se- 
belumnya (harga riil turun). Bulog meng- 
hadapi situasi dilematis, stok beras sulit ke 
luar dari gudang karena tidak ada operasi 
pasar, 

Untuk menghindari kerusakan, akhir- 


Demikian juga soal gula. Bank Bumi 
Daya yang saat itu menjadi holding stock 
gula Perusahaan Negara Perkebunan 
(PNP)—sekarang Perseroan Terbatas Per- 
kebunan (PTP)-—rugi karena barangnya 
lambat keluar, akhirnya gula diserahkan ke 
Bulog. Untuk itu, perlu dipikirkan tujuan 
swasembada itu sampai batas mana? Un- 
tuk mengurangi ketergantungan pada im- 
por memang perlu dan harus, tetapi sam- 
pai 90 persen atau 100 persen? Kalau ada 
kerugian, siapa yang menanggung? 


Perlu keberpihakan 


Pemecahan karut-marut urusan pa- 
ngan ini kuncinya hanya satu: keberpi- 
hakan, berpihak terhadap produksi s 
mulai dari pemerintah sampai masya- 
rakat, Konsumen kita harus mencintai, 
membeli, dan menggunakan produk da- 
lam negeri. Jepang dan Korea menjadi 
maju karena mereka fanatik terhadap bu- 
atan sendiri. Orang Korea, walaupun 
mampu membeli mobil impor, memilih 
mobil produk Korea, 

Apabila ada keberpihakan dan tidak 
hanya pura-pura, penyelesaian masalah 
selanjutnya lebih mudah. Semua pera- 
turan dan kebijakan harus memihak pada 
pemberdayaan produksi dalam negeri. 

Namun, kita masih pesimistis untuk 
”menggugah” para penyelenggara negara 
asyarakat untuk berpihak terhadap 
produksi negeri sendiri. Mereka mudah 
terbius oleh argumentasi yang tampak 
ilmiah atau kepentingan t Pakaian 
bekas impor dijual di man a, padahal 
2 Mes- 

dipakai untuk 

membuang sampah, Mudah-mudahan se- 
makin banyak yang peduli, 

SAPUAN GAFAR 

Sekretaris Menteri Pangan 

1993-1999 


enurut berita 
A / | terakhir sejum- 
lah survei nasio- 


nal tepercaya, kesempatan 
petahana Presiden Barack 
Obama dipilih kembali 
pada pemilihan presiden 
November mendatang se- 
makin menipis. 


Survei Gallup minggu ini, mi- 
salnya, melaporkan bahwa du- 
kungan pemilih bagi Mitt Rom- 
ney, yang hampir pasti akan di- 
angkat sebagai calon presiden da- 
ri Partai Republik, lawan utama 
Partai Demokratnya Obama, kini 
mendekati tingkat dukungan 
Obama, 

Mitt Romney pernah menja- 
bat sebagai Gubernur Negara Ba- 
gian Massachusetts, Sebelumnya 
ia berkecimpung di dunia bisnis 
dalam sektor manajemen finan- 
sial, tepatnya selaku pembeli dan 
pembongkar perusahaan swasta 
yang bermasalah. Ta termasuk 
calon presiden yang paling kaya 
dalam sejarah Amerika. Setelah 
Senator John McCain dikalahkan 
Obama pada pemilihan presiden 
2008, Romney langsung menjadi 
calon favorit untuk menghadapi 
Obama pada pemilihan 2012, 

Namun, Romney harus bersa- 
ing dengan beberapa lawan da- 
lam partainya sendiri pada masa 
prakonvensi partai. Lawan-lawan 
itu meletakkan diri pada sayap 
paling kanan di partainya. Dalam 


Obama Terancam 


Oleh R WILLI 


budaya politik Amerika, kanan 
berarti propasar bebas tanpa ba- 
nyak restriksi dari negara dan 
pro-kebijakan luar negeri yang 
unilateral dan keras. Pendukung 
sayap ini juga menyebut diri pro- 
keluarga tradisional dalam peng- 
ertian anti-gay dan antiaborsi. 


Terlalu moderat 

Di dalam Partai Republik, 
Romney dituduh terlalu moderat 
atau plinplan dalam hal-hal itu. 
Namun, semua lawannya diung- 
guli lewat proses primary elec- 
tions, pemilihan awal yang bersi- 
fat umum, tetapi untuk warga 
partai saja, yang diadakan di be- 
berapa negara bagian mulai Ja- 
nuari lalu, 

Oleh massa warga partai, 
Romney tampaknya dianggap pa- 
ling electable, paling mampu me- 
ngalahkan sang musuh bebuyut- 
an Obama, ketimbang calon-ca- 
lon lain. Ia pasti ditetapkan da- 
lam konvensi partai di Tampa 
Bay, Florida, pada akhir Agustus. 
Namun, belum ada aktivis Re- 
publik yang antusias tentang 
pencalonannya. 

Saya sendiri, selaku ilmuwan 
dan pengamat, merasa kaget me- 
lihat perilaku Romney selama 
beberapa minggu terakhir, sete- 
lah lawannya semua menarik diri 
dari panggung elektoral. Misal- 
nya, Romney dituntut kampanye 
Obama mengumumkan jumlah 
pajak pendapatan yang dibayar- 
nya selama beberapa tahun ke 
belakang. Hal itu tak wajib, tetapi 


AM LIDDLE 


dilakukan semua calon presiden 
sejak Ronald Reagan. 

Tentu Obama ingin meman- 
faatkan informasi itu untuk me- 
ngutuk Romney sebagai orang 
kaya raya yang membayar pajak 
seminimal mungkin. Namun, pa- 
ra tokoh Partai Republik pun 
mengajak Romney melepaskan 
data pajaknya. Mereka sangat 
memaklumi bahwa isu ini bi: 
menghantui kampanye mereka 
sampai hari pemilu. Yang me- 
ngejutkan, 'Romney menolak 
tuntutan itu dengan keras tanpa 
penjelasan yang meyakinkan. 

Contoh lain menyangkut ke- 
mampuan Romney sebagai wakil 
bangsa di luar negeri. Hal itu juga 
tentu diperhatikan banyak pe- 
milih. Dalam perjalanan perta- 
manya ke luar Amerika dalam 
rangka kampanye, Romney lang- 
sung mempertanyakan persiapan 
sekuriti Pemerintah Inggris 
menjelang pembukaan Olimpi- 
ade 2012 di London. 

Ia tampaknya merasa ahli se- 
bab pernah mengurus olimpiade 
musim dingin di Salt Lake City, 
Utah, sepuluh tahun lalu. Per- 
dana Menteri David Cameron 
membantah dengan ketus bahwa 
masalah sekuriti di kota sebesar 
London jelas berbeda dari daerah 
terpencil, seperti Utah. Alhasil, 
Romney diolok-olok oleh pers 
Inggris selama beberapa hari. 

Semua yang terjadi tahun ini 
di Partai Republik dan yang dila- 
kukan bakal calon presidennya 
seharusnya tecermin dalam ke- 


senjangan yang semakin lebar 
antara dukungan Obama yang 
membesar dan dukungan Rom- 
ney yang merosot. Namun, ke- 
nyataannya tidak demikian. 

Di antara para ahli, ada kon- 
sensus bahwa faktor yang paling 
penting dalam pemilihan pre- 
siden di Amerika adalah keadaan 
ekonomi nasional, Kalau baik 
atau cenderung baik, petahana 
presiden terpilih kembali. Kalau 
buruk atau cenderung buruk, 
masyarakat akan memilih pre- 
siden baru. Dibandingkan de- 
ngan empat tahun lalu, ekonomi 
Amerika jelas mulai pulih. Na- 
mun, angka pengangguran tetap 
tinggi, di atas 8 persen, dan laju 
pertumbuhan sedang menyusut. 

Dalam jangka pendek, tidak 
ada kebijakan ekonomi baru yang 
bisa diambil pemerintah untuk 
mempercepat pertumbuhan atau 
menurunkan pengangguran. Hal 
itu mengingat strategi yang di- 
kembangkan tim Obama adalah 
menggerakkan basisnya dan se- 
banyak mungkin kaum indepen- 
den lewat kampanye grass roots, 
akar rumput, yang paling besar 
dalam sejarah Amerika. Respons 
Partai Republik: mengumpulkan 
1 miliar dollar AS atau lebih demi 
kampanye iklan TV yang tak ku- 
rang dahsyat. Strategi mana yang 
lebih mungkin mempan? Wal- 
lahualam bissawab. 

R WILLIAM LIDDLE 
Profesor Emeritus Ilmu 
Politik, Ohio State University, 
Columbus Ohio, AS 


POJOK 


Internet ”memble”, 
ujian kompetensi guru 
terhambat. 

Asyik berbantahan, lupa 
tugasnya! 


- 


Tanpa perbaikan, 
parpol bukan pilar 
demokrasi, 

Dinamika pencari kerja 
dan pemberi kerja! 


. 


KPK bilang kasus Buol 
penyuapan, Hartati 
bersikukuh pemerasan. 
Disuap atau diperas, 
urusan rasa! 


- 


Pengalihan hutan 
lindung abaikan masa 
depan. 

Pak Menhut, kewenang- 
an, kok, diwacanakan! 


meng 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


Korupsi Tidak Wajar, 
Tanpa Pengecualian! 


Oleh TAUFIEGURACHMAN RUKI 


pini wajar tanpa 

pengecualian sama 

artinya dengan be- 
bas dari korupsi? Banyak 
kalangan meyakini demi- 
kian. Pada perkembang- 
annya, opini WTP banyak 
dijadikan komoditas poli- 
tik bagi peningkatan citra 
pimpinan, baik itu men- 
teri, pimpinan lembaga, 
maupun kepala daerah. 


Sudah demikian salah kaprah- 
nya pemahaman tentang opini 
WTP. Alhasil, ketika ada suatu 
kementerian, lembaga, atau pem- 
da yang menerima WTP, kemu- 
dian diketahui di situ ada korupsi, 
semua terperangah. Semua me- 
rasa tertipu oleh opini tersebut. 

Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sebagai pihak yang punya 
otoritas untuk melakukan peme- 
riksaan dan memberikan opini 
tersebut pun menjadi sorotan ba- 
nyak pihak. Mereka menilai BPK 
telah memperjualbelikan opini, 
BPK berkolusi dengan pihak 
yang diperiksa agar memperoleh 
opini WTP, dan sebagainya, 

Guna menjernihkan persoalan 
tersebut dan memberikan pema- 
haman yang benar tentang opini 
WTP, perlu dipahami terlebih da- 
hulu jenis pemeriksaan BPK. Ada 
tiga jenis pemeriksaan BPK, yaitu 
pemeriksaan atas laporan keu- 
angan: pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan ter- 
tentu (PDTT). 

Pemeriksaan jenis pertama 
bertujuan menilai kewajaran pe- 
nyajian laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi peme- 
rintahan. Jenis kedua, bertujuan 
menilai kinerja lembaga apakah 
sudah ekonomis, efisien, dan 
efektif, Adapun yang ketiga ada- 
lah pemeriksaan di luar dua jenis 
tersebut. Termasuk dalam PDTT 
adalah pemeriksaan investigatif, 
yang bertujuan untuk menilai 
apakah suatu kegiatan telah ter- 
jadi korupsi atau tidak 

Opini wajar tanpa pengecuali- 
an (WTP) merupakan produk da- 
ri pemeriksaan atas laporan ke- 
uangan. Selain WTP, BPK juga 
bisa memberikan opini wajar de- 
ngan pengecualian (WDP), tidak 
memberikan pendapat (TMP), 
dan tidak wajar (TW). 

Dalam terminologi praktik au- 
dit secara internasional, peme- 


riksaan atas laporan keuangan 
disebut general audit. Istilah ini 
menunjukkan pemeriksaan dila- 
kukan dengan lingkup yang luas, 
mencakup seluruh pos pada la- 
poran keuangan, tetapi dengan 
prosedur yang relatif tidak se- 
mendalam jika pemeriksaan di- 
lakukan hanya untuk suatu pos 
tertentu. Analog dengan general 
audit, di dunia kedokteran juga 
dikenal general check up. Kedua- 
nya untuk memberikan penilaian 
bahwa secara umum kondisinya 
sehat atau tidak sehat. 

Pemeriksaan atas laporan ke- 
uangan bertujuan untuk menilai 
kewajaran penyajian laporan ke- 
uangan sesuai standar akuntansi 
pemerintahan (SAP). Kata kun- 
cinya adalah "kewajaran", Wajar 
artinya laporan keuangan terse- 
but secara umum pencatatannya 
sudah sesuai SAP. Kewajaran tak 
sama dengan kebenaran eksak. 
SAP mengatur antara lain kapan 
suatu transaksi dicatat, dengan 
nilai berapa, dan informasi apa 
saja yang harus diungkapkan. 

Jika laporan keuangan secara 
keseluruhan sudah disajikan se- 
suai SAP, BPK akan memberikan 
opini WTP, Namun, jika sudah 
sesuai SAP tetapi ada pos-pos 
tertentu yang belum sesuai, BPK 
akan memberikan opini WDP. 
Jika secara keseluruhan laporan 
keuangan tidak disajikan sesuai 
dengan SAP, opininya TW. Dalam 
keadaan tertentu, jika auditor di- 
batasi aksesnya oleh manajemen 
untuk memeriksa dokumen yang 
diperlukan atau kondisinya se- 
demikian lemah di mana catatan- 
catatan keuangan sangat tidak 
bisa diandalkan, BPK bisa mem- 
berikan opini TMP, 


Materialitas 


Pertanyaan adalah apa batasan 
suatu pos laporan keuangan di- 
katakan sudah sesuai dengan 
standar? Dalam praktik profesi 
audit di seluruh dunia dikenal 
istilah materialitas, Artinya, nilai 
minimal suatu penyimpangan 
dapat memengaruhi keputusan 
pengguna laporan keuangan. Ni- 
lai penyimpangan tersebut di- 
nyatakan dalam persentase ter- 
tentu dari suatu pos laporan ke- 
uangan. 

Gambaran konkretnya, bila 
suatu kementerian melaporkan 
penerimaan negara Rp 1 triliun, 
setelah diperiksa Rp 4 miliar di 
antaranya tak ada bukti setor- 


annya ke kas negara, Atas ma- 
salah ini, BPK tak akan menyim- 
pulkan penerimaan negara se- 
besar Rp 1riliun yang dilaporkan 
oleh kementerian tersebut tak 
dapat diyakini kewajarannya. 
Dalam praktik audit, materi- 
alitas yang ditetapkan berkisar 
0,5-5 persen dari total peneri- 
maan. Misalnya, dipilih 0,5 per- 
sen, maka penyimpangan yang 
akan memengaruhi kewajaran la- 
poran keuangan Rp 5 miliar. 
Adanya penyimpangan penca- 
tatan sebesar Rp 4 miliar ter- 
sebut tak berarti BPK tidak me- 
laporkannya. Bahkan, BPK harus 
mendalami pemeriksaan untuk 
memastikan penyebab penyim- 
pangan. Selanjutnya, BPK me- 
laporkan temuan tersebut dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan. Jika ada 
indikasi korupsi, temuannya 
akan diserahkan kepada penegak 
hukum untuk ditindaklanjuti. 
Dengan demikian, adanya 
temuan yang berindikasi korupsi 
tidak otomatis memengaruhi ke- 
wajaran laporan keuangan se- 
panjang tak melewati batas ma- 
terialitas yang ditetapkan. Men- 
jadi salah kaprah jika menga- 
takan kalau ada korupsi maka 
opininya pasti tidak WTP. Atau, 
kalau WTP pasti tak ada korupsi. 
BPK perlu menegaskan, WTP 
bukan jaminan tak ada korupsi. 
Proses pemeriksaan atas la- 
poran keuangan dilakukan oleh 
auditor yang punya keahlian 
khusus, Sementara itu, proses pe- 
meriksaan hingga penyusunan 
laporannya diawasi secara ber- 
jenjang mulai ketua tim hingga 
anggota BPK. Selain itu, ada In- 
spektorat Utama yang akan me- 
lakukan reviewatas pekerjaan pe- 
meriksaan. Melalui proses de- 
mikian, tidak mungkin BPK bisa 
menjual kredibilitasnya dengan 
mudah memberikan opini WTP. 
Apabila BPK menemukan 
korupsi, berapa pun besarnya 
tetap akan dilaporkan dalam la- 
poran audit kepatuhan yang me- 
rupakan bagian tidak terpisahkan 
dari laporan audit keuangan yang 
memuat opini BPK. Bagi BPK, 
praktik korupsi, sebesar apa pun, 
merupakan tindakan yang tidak 
wajar, tanpa pengecualian. 
TAUFTEGURACHMAN 
RUKI 
Anggota BPK: 
Mantan Ketua KPK 


R 


EDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang mas 


h berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima, 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Bau Bensin dari 


Pompa 


sampai ke Rumah Penduduk 


M 


ertua saya, Konon Mase Komma, dan ke- 
luarganya mencium bau bensin dari sta- 
siun pengisian bahan bakar untuk umum 


(SPBU) Pertamina bernomor 34-16938 yang ber- 
operasi di sebelah rumahnya di Jalan Tonjong, 
Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Bogor. 


Pengaduan telah disampaikan baik lisan maupun tertulis 
kepada pemilik SPBU, Pertamina 500000, dan pemerintah 
setempat. Pemilik bersikeras bahwa ia menjalankan usaha- 


nya sesuai dengan ketentuan Pet 


rtamina, 


Tindakan pertama pengelola SPBU yaitu memotong pipa 
penguapan tangki bensin. Tanggapan kedua, meninggikan 
sekitar 3 meter tembok pembatas antara SPBU dan rumah. 
Pada Juni 2012, bau bensin menyengat masih saja tercium di 
rumah mertua saya. Rumah yang mereka huni jauh sebelum 
SPBU itu berdiri kini tak nyaman lagi. 

Bau menyeruak memang tidak setiap saat, tetapi beberapa 
kali dalam sehari bau mengganggu sampai di rumah. Tangki 


BBM berada persis di sebelah ru: 


imah. Anak kami setiap hari 


saya titipkan di rumah mertua dan kini saya merasa 
khawatir dengan kesehatan anak kami. 
Saya pernah menelepon Pertamina. Tanggapannya me- 


nyakitkan, "rumah mertua An 
tersebut tercium juga di halaman 


Perum Perintis Waringi 


Isi Bagasi Citilink 
Garuda Hilang 


Saya penumpang pesawat 
Citilink Garuda GA 082 dari 
Bandara Soekarno-Hatta ke 


Bali. Saya terbang pada 2 Juli 
lalu. Tas besar masuk bagasi, 
sementara tas jinjing saya bawa 
ke kabin. 

Setiba di Bandara Denpasar, 
isi tas yang masuk bagasi—beru- 
pa laptop dan kamera digital— 


mereka segera mengusutnya. 
Sehari berlalu, tak ada tele- 
pon dari Bagian Pelayanan Ba- 
gasi PT Gapura Angkasa Den- 
pasar, Saya telepon berkali-kali, 
tak pernah diangkat. Ketika pu- 
lang dari Bali, saya konfirmasi 
lagi. Wayan Adi mengatakan, 
”Sudah kami telusuri barang 


da lembab”. Padahal, bau 
n luar rumah. 


NOPPAWAN RAUF 
in Blok F, Kabupaten Bogor 


yang hilang tidak ada. Mungkin 
tertinggal di Jakarta." 

Di Bandara Soekarno-Hatta, 
pada 5 Juli siang saya temui Ba- 
gian Pelayanan Citilink (Erick). 
Katanya, dia tak menerima la- 
poran kehilangan dari Denpa- 
sar. 

Itu menunjukkan ketidak- 
profesionalan kerja Citilink. Un- 
tuk memperlihatkan rekaman 
CCTV harus ada perjanjian yang 
makan waktu dua hari. Banyak 
alasan dan terkesan saling me- 
mutupi. Laptop dan kamera saya 
adalah barang bekas. Harganya 
murah. Namun, berkas di da- 
lamnya sangat penting, yaitu da- 
ta sekolah, foto kenangan, dan 
pekerjaan saya sebagai guru. 
M KHOTIBUL UMAM 
Jalan Nirmala 1/2, 
Cimanggis, Depok, 
Jawa Barat 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ditjen Pajak 
tentang Mang Usil 

Tulisan di "Pojok" Mang Usil 
Kompas 46/7), "Koruptor di 
Kantor Pajak diduga terstruktur, 
sistemik, bahkan membudaya. 
Lengkap sudah: orang pajak ba- 
jak pajak". 

Kami keberatan. "Diduga ter- 
struktur...” sudah mengarahkan 
pembaca ke pemikiran negatif 
bahwa terdapat sistem yang di- 
buat dengan sengaja untuk me- 
lakukan korupsi di Direktorat 
Jenderal Pajak. 

Pernyataan itu tidak disertai 
dengan bukti nyata atau fakta 
yang saling terkait langsung dan 
dapat dijadikan dasar hukum, 

Kata "orang pajak” menunjuk 
kepada semua pegawai pajak. 
"Orang pajak bajak pajak” akan 
menimbulkan persepsi pemba- 
ca bahwa semua pegawai pajak 
yang membajak pajak. Pegawai 
pajak yang tertangkap karena 
diduga melakukan tindak pida- 
na adalah oknum dan tidak 
mencerminkan tingkah laku 
32.000 pegawai pajak. 

Tulisan tersebut berpenga- 
ruh negatif terhadap keperca- 
yaan masyarakat kepada Ditjen 
Pajak, yang berpotensi meng- 
ganggu penerimaan pajak dan 
kepatuhan masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpa- 
jakan. Masih banyak pegawai 
kami yang bekerja dengan benar 
dan sesuai dengan ketentuan. 

Penangkapan oknum pega- 
wai Ditjen Pajak beberapa wak- 
tu lalu adalah hasil kerja sama 
Ditjen Pajak dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sebagai bagian dari usaha re- 
formasi dalam Ditjen Pajak, 
whistleblowing system disedia- 
kan oleh Ditjen Pajak bagi ma- 
syarakat yang memiliki infor- 
masi dan sarana untuk melapor- 
kan suatu perbuatan yang ter- 
indikasi sebagai pelanggaran di 
lingkungan Ditjen Pajak. 

DEDI RUDAEDI 
Direktur Ditjen Pajak 
Direktorat Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan 
Masyarakat 


Catatan Redaksi 


Terima kasih atas tanggapan 
Anda. 


Kemandirian dan Kedaulatan Pangan 


Oleh SISWONO YUDO HUSODO 


ekhawatiran akan 
Kk terjadi krisis pa- 
ngan sudah lama 
ada. Thomas Malthus me- 
nyebutkan bahwa pendu- 
duk akan bertambah me- 
nurut deret ukur dan pro- 
duksi makanan bertam- 
bah sesuai deret hitung 
(1798). Dunia akan meng- 
alami kekurangan pangan. 


Teori Malthus tidak menjadi 
kenyataan karena jutaan hektar 
lahan pertanian dibuka dan tek- 
nologi produksi berkembang pe- 
sat. Program keluarga berencana 
juga berhasil, bahkan ada negara 
yang pertumbuhan penduduknya 
negatif. 

Untuk menjaga dunia dari kri- 
sis pangan parah, Deklarasi Ro- 
ma hasil Konferensi Pangan 
1996, yang kemudian jadi Tujuan 
Pembangunan Milenium (MDG) 
di bidang pangan, menargetkan 
jumlah penduduk dunia yang ke- 
laparan berkurang dari 800 juta 
jiwa tahun 2002 menjadi 400 
juta tahun 2015, Namun, tahun 
2010 jumlah orang yang kelapar- 
an justru menjadi 1 miliar. 

Tampak jelas, masalah pening- 
katan kebutuhan pangan karena. 
penduduk dunia dan konsumsi 
per kapita meningkat belum ter- 
atasi. Penduduk dunia tahun 
2012 sekitar 7 miliar jiwa, ber- 
tambah 1 miliar dari tahun 1999, 
Ke depan, penduduk dunia akan 
bertambah 1 miliar setiap 10 ta- 
hun dan pangan akan menjadi 
masalah dunia. 

Kondisi pangan Indonesia ke 
depan menjadi rawan karena 
pertambahan penduduk 1,3 per- 
sen/tahun. Dengan meningkat- 
nya kesejahteraan, rakyat Indo- 
nesia menuntut pangan yang le- 
bih banyak dan berkualitas. Ta- 
hun 1999, sebanyak 25 persen 
penduduk Indonesia adalah kelas 
menengah dengan pengeluaran 
2-20 dollar AS/hari. Tahun 2012, 
kelas menengah ini menjadi 56,5 
persen dari 237 juta penduduk. 

Ancaman krisis pangan nasio- 
nal semakin bertambah karena 
adanya pemanasan global. Mu- 
sim panas tahun ini, Amerika 
Serikat, produsen pangan terbe- 
sar dunia, mengalami kekeringan 
di 60 persen wilayah pertanian- 


nya. Dampaknya memengaruhi 
persediaan pangan dunia se- 
hingga harga melonjak. 

AS menghasilkan jagung 400 
juta ton/tahun (Indonesia 18 
juta ton), kedelai 16 juta ton/ta- 
hun (Indonesia 600.000 ton), 
dan gandum 56 juta/ton. 
China yang merupakan pro- 
dusen sekaligus konsumen be- 
sar pangan juga menurun pro- 
duksinya akibat banjir besar. 
Maka, Indonesia harus bersaing 
di pasar dunia yang pasokannya 
menipis. 


Bangun kemandirian 


Dalam suasana yang demikian, 
Indonesia yang di wilayah tropis 
dengan L9 juta kilometer persegi 
daratan, 5,8 juta kilometer per- 
segi lautan, artinya bisa mela- 
kukan budidaya sepanjangtahun, 
harus membangun kemandirian 
pangan. Artinya mampu meme- 
nuhi sendiri kebutuhan pangan 
rakyatnya. 

Sebagai negara dengan jumlah 
penduduk besar dan potensi 
sumber daya alam melimpah, ki- 
taperlu menyadari bahwa negara 
lain ingin memanfaatkan Indo- 
nesia sebagai sumber bahan 
mentah sekaligus pasar bagi pro- 
duksi negaranya. Oleh karena itu, 
menjadi penting membangun ke- 
daulatan ekonomi, termasuk pa- 
ngan, dalam arti mengatur sendi- 
ri apa yang terbaik bagi negara 
dan bangsa. Tidak didikte ke- 
pentingan luar. 

Perlu kita akui, kebijakan pa- 
ngan Indonesia untuk waktu 
yang lama hingga sekarang telah 
salah arah. Kecenderungan yang 
ada adalah berorientasi jangka 
pendek, instan, dan terkesan de- 
mi popularitas, yang dalam jang- 
ka panjang merugikan. 

Dari negara eksportir sapi 
sampai tahun 1970-an, hari ini 
kita mengimpor sapi setara 
900000 ekor/tahun, termasuk 
daging. Dari eksportir gula terbe- 
sar sebelum merdeka, kini im- 
portir 40 persen kebutuhan na- 
sional. Dari swasembada garam 
sampai tahun 1990, kini impor50 
persen dari kebutuhan nasional. 

ari swasembada kedelai sam- 
pai 1995, sekarang mengimpor 70 
persen dari kebutuhan nasional. 
Impor susu terus meningkat, se- 
karang mengimpor 90 persen ke- 
butuhan susu nasional. 


Lebih jauh lagi, buah-buahan 
dan sayur-sayuran pun angka im- 
pornya terus bertambah. Defisit 
neraca perdagangan pangan dan 
hortikultura terus naik. 

Sebenarnya, harga tinggi ada- 
lah instrumen paling efektif un- 
tuk mendorong peningkatan pro- 
duksi. Namun, di Indonesia, bila 
harga pangan tinggi, pemerintah 
justru melakukan operasi pasar 
untuk menekan harga, Harga pa- 
ngan tidak boleh naik, sementara 
BBM dan biaya hidup meroket. 

Saya yakin rakyat Indonesia si- 
ap menerima konsekuensi yang 
berat dari satu kebijakan sepanjang 
menjanjikan masa depan yang ba- 
ik. Rakyat bisa menerima ukuran 
tempe yang mengecil karena harga 
kedelai naik asal pada saat yang 
sama pemerintah mendorong per- 
luasan areal tanam kedelai, 

Saat Indonesia swasembada 
kedelai tahun 1985, luas areal 
tanamnya 1,6 juta hektar dengan 
bea masuk di atas 30 persen, Hari 
ini, arcal tanam kedelai tinggal 
600.000 hektar. Dengan bea ma- 
suk kedelai O persen, areal tanam 
akan menyusut lagi. 

Petani seolah dihibur ketika 
pemberlakuan bea masuk kedelai 
0 persen diiringi dengan pernya- 
taan pemerintah untuk segera 
memperluas areal tanam kedelai, 
Yang paling diuntungkan dengan 
bea masuk O persen adalah im- 
portir kedelai. Bukan tak mung- 
kin, hiruk pikuk ini sengaja di 
takan untuk menekan pemerin- 
tah. 

Pola seperti ini bisa terjadi 
pada komoditas lain, seperti gula, 
daging, gandum, dan susu. Kalau 
harga kedelai naik Rp 1000/kg 
dan konsumsi/kapita/tahun se- 
kitar 8 kilogram, dampaknya per 
hari Rp 22, Berbeda dengan ro- 
kok. Naik Rp 1000/bungkus, ha- 
bis sehari, 

Inti membangun kedaulatan 


pangan adalah keberanian kita 
melakukan pilihan-pilihan yang 
mungkin pada jangka pendek ter- 
asa pahit, tetapi membuahkan 
kondisi yang baik pada jangka 
panjang. India yang sekarang 
menjadi eksportir gula, puluhan 
tahun menjaga harga gula yang 
tinggi di dalam negeri. Ini untuk 
merangsang penanaman tebu 
dan berkembangnya pabrik gula. 

Thailand, walaupun produksi 
berasnya surplus 11 juta ton/ta- 
hun, tidak membiarkan harga be- 
ras dalam negeri jatuh. Negara 
membeli beras petani untuk 
menjaga harga tetap tinggi dan 
petani terangsang meningkatkan 
produksi, 

Merosotnya produksi pangan 
tak dapat sepenuhnya disalahkan 
kepada Kementerian Pertanian, 
karena terlalu banyak kebijakan 
di lembaga pemerintah lain. 

Kementerian — Perdagangan 
yang merasa bertanggung jawab 
pada tersedianya pangan yang 
murah mengambil kebijakan 
praktis sektoral: membanjiri pa- 
sar dengan barang impor. 

Bank Indonesia dan Kemen- 
terian Keuangan di negara yang 
angkatan kerjanya 44 persen di 
sektor pertanian hanya mengalo- 
kasikan kredit untuk pertanian 
kurang dari 6 persen. 

Pemerintah daerah dibiarkan 
menjual sawah beririgasi teknis 
yang dibiayai dengan utang luar 
negeri menjadi real estat. 

Kementerian Kehutanan juga 
harus mempermudah pelepasan 
areal penggunaan lain untuk pe- 
tani tanaman pangan dan horti- 
kultura. Yang kita lihat sekarang, 
jutaan hektar dilepas untuk per- 
kebunan besar yang mayoritas 
milik asing. 

Tentu Kementerian Pertanian 
punya andil, terutama dalam pe- 
nyaluran anggaran. Tahun 2012 
sekitar Rp 20 triliun. Harusnya 
jumlah itu dapat digunakan un- 
tuk memberdayakan petani dan 
meningkatkan produktivitas ane- 
ka produk pertanian. 

Melihat luasnya masalah, ma- 
ka semua pihak yang terlibat per- 
lu bergerak bersama memba- 
ngun kemandirian dan kedaulat- 
an pangan. Presiden RT sebagai 
dirigennya. Semoga. 

SISWONO YUDO HUSODO 

Ketua Yayasan Pendidikan 
Universitas Pancasila 


STanBucus 


MLAOY BREW 


Aa a33 


www.bca.co.id/creditcard 


Senantiasa di Sisi Anda 


BCA 
5008338 


(021) 500888 dari ponsel 


&BCA 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


KILAS 


Venezuela Menjadi Anggota Mercosur 


Setelah menunggu selama enam tahun, Venezuela, Selasa 
(81/7), secara resmi bergabung dengan blok perdagangan re- 
gional Mercosur pada sebuah upacara di Brasilia, Brasil, yang 
dihadiri Presiden Venezuela Hugo Chavez, Negara kaya minyak 
berpenduduk 30 juta orang itu bergabung dengan Argentina, 
Brasil, Uruguay, dan Paraguay, yang diskors dari kelompok itu 
setelah digulingkannya Presiden Fernando Lugo, Keanggotaan 
Venezuela di blok itu selama ini dihalangi sejak tahun 2006 
oleh anggota parlemen Paraguay yang konservatif, yang meng- 
anggap Chavez tidak demokratis. Upacara penerimaan hari 
Selasa itu menandai kembalinya Chavez ke panggung inter- 
nasional setelah perjuangannya melawan kanker membuatnya 
jarang tampil. (AFP/DI) 


y», sebelum bertolak menuju Brasil untuk 
eat Presiden Brasil Dilma Rousseff dan menerima 


keanggotaan organisasi kawasan Mercosur. 


Filipina Tawarkan Blok Migas di Wilayah Sengketa 


Pemerintah Filipina menawarkan tiga kontrak eksplorasi 
minyak dan gas bumi di wilayah sengketa di Laut China 
Selatan, Selasa (31/7), Walau dua dari tiga lokasi blok eksplorasi 
berstatus sengketa, Wakil Menteri Energi Filipina Jose Layug 
mengklaim semuanya berada di wilayah Filipina, di lepas pan- 
tai Pulau Palawan, sebelah barat negeri itu, Layug menyangkal 
jika sengketa yang terjadi dengan China akan memengaruhi 
kontrak yang ditawarkan, Filipina dan China bersengketa di 
beberapa titik di Laut China Selatan, seperti Reed Bank, Ke- 
pulauan Spraty di selatan, dan Beting Scarborough di uta 
Filipina selalu tertarik pada penawaran perusahaan eksplorasi 
t menengah. Mereka biasanya melakukan survei seismik. 
Jika hasilnya bagus, baru perusahaan besar berdatangan,” ujar 
Layug. (AFP/DWA) 


AGUSTUS ISSUES 


N BERPOTENG, KONISTENDALAN 
N PANAS JADI PANJIAN, SAPAKAH MEREKAT 


THEN MAKE UP FALL/MINTER MENAMPILKAN WUANSA GOLD BONE, & OCHRE 
BEAUTY SPECIAL - WHTENING 
(CAMA LTKTY MEMAILOKAN KULIT AMAN YANG CERAH BERSINAR 


“WIN Woucte Bros hoamment dari ZAP 
De Bei dri Cabe Kn 
Peatrnert Oni Wiwin Menek Madi 


WINE vouctver Prodha dani vita Ciputra 

DANBONANO NONA KUN KNNK KANAK AKUN KANAN KATAKAN 
LOVE CARNIVAL 

(GALN PENGANTIN LINK TERINGP ASI DARI PERMAMNAN CAROUSSEK KARYA DECEN 

SSWANTO JEANY AN, DAN RLCA OHANDRA 

GRACIOUS LITTLE PACKAGE. 

KELAN UNTUK BROESMAD ANDA PAKET TOLETNES HINGGA TRAMLINGI LARI, 
NOW DIN UN ORGOTTEN 

MROWENS - BLUSHING PASTEL 

PX PADANAN RAGAM PALET WARNA UNTUK HAND BOUUET DAN CORSAGIE ANK 


- FESTIVE CARNIVAL WEDDING. 
P3 CEK BAGI PERNIAN DERGAYA FUN PLAYFUL DENGAN BERMAGAN 
ATRAKSI MENARK 


MMR KRNA KUALA ANUNYA KANAK 
WATCHMEN RETURNS 
TTAMPALAN PERDANA PKEREL BUKU SEFI KOMMK PALING PENTING GALAM SEJARAH 


SAATNYA ANDA MENJADI BATMAN 
GIRLS OF 2012 OLYMPICS 

ATUETATLET CANTIK IN LEBIN BANYIS DARI OBOR CLAMPADE 
JARED ALLEN MILITARY WORKOUT 

(COBA LATAR PI DAN SIAP BERYENTI DARI GYM 


| Australia 


SEducation 


Sabtu, 4 Agustus 
9.30 - 12.30 WIB 
Kantor AUG Jakarta 


(Ga. Setiabudi Atrium, It.5 suite 507 
JUHR Rasuna Said, Kuningan) 


021 - 522 0562 


E : jakarta@augstudy.com 


AUG 


STUDENT SERVICES 
wuw.augstudy.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kebebasan Agama Memburuk 


Laporan AS Soroti China, Myanmar, dan Sejumlah Negara di Asia 


WASHINGTON DC, SELASA — Kondisi kebebasan 
beragama di seluruh dunia dinilai semakin ter- 
ancam, bahkan memburuk. Peringatan itu disampai- 
kan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 
Selasa (31/7), dalam laporan tahunan terkait isu itu. 


Dalam laporan tahunan Deplu 
AS tersebut, China menjadi salah 
satu negara yang mendapat s0- 
rotan tajam. Beberapa negara 
lain di Asia juga mendapat so- 
rotan, termasuk Pakistan, Afga- 
nistan, Korea Utara, Myanmar, 
dan Indonesia. 
Beberapa negara di Timur 
Tengah dan Afrika, seperti Mesir, 
Iran, Arab Saudi, dan Sudan, juga 
disebut dan mendapat penilaian 
sama. 
aat ini lebih dari satu miliar 
warga dunia hidup di bawah pe- 
merintahan yang secara sistema- 
tis menekan kebebasan beraga- 
ma di negeri mereka masing-ma- 
sing,” kata Menteri Luar Negeri 
AS Hillary Clinton. 


Dalam Laporan Kebebasan 
Beragama Internasional Tahun 
2011 itu, juga disebut banyak ne- 
gara justru memanfaatkan pro- 
duk perundang-undangan untuk 
membatasi rakyatnya. 

Kebanyakan UU yang dipakai 
adalah yang terkait penistaan 
agama (blasphemy). UU semacam 
itu diterapkan untuk membatasi 
kebebasan beragama, menekan 
hak-hak kelompok agama mino- 
ritas, dan membatasi kebebasan 
berekspresi. 

Dalam laporan tersebut, Chi- 
na, Korea Utara, dan Myanmar 
masuk dalam peringkat delapan 
negara yang dinilai gagal me- 
nerima konsep dan hak ber- 
agama. 


Menerapkan kekerasan 

Pemerintah China disorot lan- 
taran dinilai terlalu menekan, 
bahkan menerapkan kekerasan 
ke sejumlah pemeluk agama, se- 
perti para penganut Buddha 
bet serta warga Muslim di ka- 
wasan Xinjiang di bagian barat 
China. 

Laporan tersebut juga me- 
nyoroti perilaku Pemerintah Chi- 
na, yang dengan sengaja mela- 
kukan "campur tangan resmi” 
terhadap praktik-praktik beraga- 
ma, terutama bagi para penganut 
Buddha Tibet. 

Peran pemerintah itulah yang 
diyakini memicu sedikitnya 12 
aksi bakar diri sepanjang tahun 
lalu, yang dilakukan warga Tibet 
sebagai bentuk protes. 

Pemerintah China belum 
cara resmi menyatakan sikap atas 
laporan Deplu AS ini, Namun, 
kantor berita Xinhua menuduh 
AS telah ikut campur urusan da- 
lam negeri orang. 

"Tindakan AS ini hanya akan 


menjadi bumerang lantaran jus- 
tru menciptakan kecurigaan dan 
ketidakpercayaan daripada sikap 
saling memahami dan keinginan 
meningkatkan hubungan baik 
antarnegara” papar Xinhua. 

Sementara itu, terkait Indo- 
nesia, laporan itu juga menyoroti 
sejumlah insiden terkait dengan 
serangan atas jemaah Ahmadi- 
yah, 


Myanmar memprihatinkan 


Menyusul kerusuhan bernu- 
ansa sektarian yang terjadi di 
Rakhine, Myanmar, sejak Juni 
lalu, Utusan Khusus AS untuk 
Urusan Kebebasan Beragama In- 
ternasional Suzan Johnson Cook 
mengaku prihatin, terutama ter- 
kait nasib warga Muslim Rohing- 
ya, 

Dalam laporan Deplu AS itu 
disebutkan, Pemerintah Myan- 
mar menolak mengakui mereka 
sebagai warga negara Myanmar. 

Tidak hanya itu, Pemerintah 
Myanmar juga membatasi per- 


gerakan warga Rohingya dan juga 
hak mereka untuk bisa meni- 
kah, 

Sementara itu, dari Rakhine 
dilaporkan, Utusan Khusus Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa Tomas 
Ojea @uintana memulai penye- 
lidikan atas kerusuhan sektarian 
yang telah menewaskan 78 orang 
itu. 

Kerusuhan dilaporkan telah 
mereda, tetapi sejumlah kelom- 
pok hak asasi manusia dan ne- 
gara-negara Islam mendesak per- 
lindungan atas warga Rohingya, 
yang mereka sebut masih meng- 
alami sejumlah penyiksaan. PBB 
mencatat, ada sekitar 800.000 
warga etnis Rohingya di Myan- 
mar, dan mereka masuk kategori 
orang-orang yang paling terani- 
aya di dunia. (AP/AFP/DWA) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Penderitaan Pengungsi 
Rohingya di Indonesia" 
di vod.kompas, com/ 
pengungsirohingya 


TOPAN SAOLA 


Aliran Listrik dan Air 
Minum di Manila Putus 


MANILA, SELASA — Tujuh 
orang tewas dan lebih dari 20000 
warga terpaksa mengungsi ketika 
topan Saola melanda Filipina, Se- 
lasa (31/7). Angin puting beliung 
yang menyertai topan itu juga 
melanda Manila dan kota-kota di 
sekitarnya, mengakibatkan aliran 
rik dan layanan air minum di 
sejumlah ten: di ibu kota Fi- 
lip ni terputus. 

Cuaca tidak menentu yang di- 
timbulkan oleh topan Saola saat 
melanda timur laut Filipina, di- 
sertai dengan badai dahsyat yang 
melanda sejumlah wilayah di Fi- 
lipina sejak Minggu. Beberapa 
tempat rendah di ibu kota Fi- 
lipina dan sejumlah provinsi, 
bahkan direndam banjir. 

Pada awalnya, topan Saola se- 
perti layaknya badai tropis biasa. 
Namun, pada hari Senin, kekuat- 
an badai meningkat menjadi to- 
pan dengan kecepatan 120 kilo- 
meter pei n. Biro Meteorologi 
Manila memperkirakan topan 
masih akan berembus ke arah 
Taiwan dalam pekan ini. 


Tujuh hilang 

Menurut Benito Ramos, dari 
kantor Pertahanan Sipil Filipina, 
setidaknya tujuh orang tewas dan 
tujuh orang lainnya dinyatakan 
hilang. Satu orang di antaranya 
tewas karena serangan asma. 
Bersama dengan 100 orang lain- 
nya, jenazah korban dievakuasi 
dari sebuah feri yang terempas 
badai, terbakar, dan kemudian 
tenggelam di lepas pantai Pro- 
vinsi Romblon, Filipina Tengah, 
Minggu larut malam. 

Di Manila, dua perahu tong- 
kang yang terempas dari der- 
maga — menghantam — gubuk 
kayu di perkampungan kumuh di 
kota Tondo, menimbulkan ke- 
rusakan lusinan gubuk. Namun, 
tidak ada korban tewas ataupun 
cedera, 

Menurut penjaga pantai, Noli 


Casiano, penduduk di kawasan 
itu sudah lebih dulu me- 
nyelamatkan diri sebelum ge- 
lombang laut serta tongkang 
kosong itu melanda gubuk-gubuk 
mereka, 

"Kami sudah keburu menye- 
lamatkan diri ketika gelombang 
tiba-tiba menggelora, dan angin 
menderu," ka 


semuanya porak-poranda. 

Sejumlah warga desa terlihat 
meloncat ke air, berupaya me- 
nyelamatkan harta benda me- 
reka yang tersapu banjir. 

Lebih dari 40000 jiwa ter- 
dampak banjir akibat badai, dan 
hujan yang terus-menerus turun 
di ibu kota, serta setidaknya di 
tujuh provinsi Filipina. Sekitar 
separuh dari mereka yang de- 
sanya terlanda banjir mengungsi 
ke pusat-pusat pengungsian yang 
didirikan pemerintah, atau me- 
numpang di rumah-rumah sanak 
saudara, menurut agen tanggap 
darurat pemerintah, 

Saola adalah topan ketujuh da- 
ri sekitar 20 topan dan badai yang 


diambil dari nama binatang lang- 
ka yang terdapat di Vietnam dan 


periirakan sen analinda Lup 
Filipina untuk kemudian menuju 
Taiwan timur laut, Jika didukung 
kondisi tertentu, topan Saola bi: 
meningkat kekuatannya menjadi 
topan kategori 8, Rabu petang, 
dengan kekuatan angin yang bisa 
mencapai 196 kilometer per 
jam. 

Sementara itu, di wilayah Ke- 
pulauan Ryukyu di utara Taiwan, 
juga kemungkinan dilanda badai 
tropis Damrey. Topan Damrey 
diperkirakan melintas Laut 
China Timur, Rabu malam ini. 

(NP/SHA) 


Banjir di Korut 


AER/KCNA VIA KNS 


Rumah dan ladang tergenang air akibat angin topan yang membawa hujan deras di Anju, Provinsi 
Phongan Selatan, Korea Utara, dalam foto yang diambil kantor berita pemerintah KCNA, Senin (30/7). 


PENCITRAAN CALON PRESIDEN 


China dan Iran Kritik Pernyataan Romney soal Jerusalem 


WARSAWA, SELASA — Per- 
nyataan Mitt Romney soal status 
Jerusalem menuai kritik keras 
dari China dan Iran. Kritik ter- 
hadap kandidat presiden Ame- 
rika Serikat dari Partai Republik 
itu membayangi kunjungannya 
ke Polandia, Selasa (31/7). 

Sebuah artikel anal dari 
Kantor Berita Xinhua menyebut 
pernyataan Romney soal Jeru- 
salem sebagai ibu kota Israel ada- 
lah pernyataan berbahaya yang 
bisa menambah ketegangan di 
Timur Tengah. Pernyataan itu 
bahkan bisa memicu kembali pe- 
rang antara warga Palestina dan 
Israel. 

Dalam wawancara dengan 
CNN, Minggu, Romney mengata- 
kan, Jerusalem adalah ibu kota 
Israel dan dia akan memindah- 
kan kantor Kedutaan Besar AS 
dari Tel Aviv ke Jerusalem. 

Xinhua juga menilai sejumlah 
pernyataan "sok jagoan” Romney 
soal Israel itu menunjukkan 
pengabaian total terhadap be- 
berapa fakta sejarah. Romney 
juga disebut "tak bertanggung 
jawab” saat mengeluarkan per- 
nyataan itu hanya demi mencari 
dukungan pemilih dalam pemi- 
lihan presiden AS, November 
mendatang. 

Menurut Xinhua, persoalan 
Jerusalem adalah salah satu isu 


Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Mitt Romney, dan istrinya, Ann, membalas 
sambutan massa di depan Balai Kota Gdansk, dalam kunjungannya ke Polandia, Senin (30/7). 


paling sensitif dalam konflik Pa- 
lestina-Israel yang sangat kom- 
pleks. "Status Jerusalem tidak 
akan diputuskan sampai sebuah 
solusi komprehensif ditemukan 
bagi konflik Israel-Palestina,” 
ujar Xinhua. 


Di Teheran, Presiden Iran 


Mahmoud Ahmadinejad meng- 
olok-olok Romney yang telah 
”mencium kaki” Israel hanya 
demi meraih dukungan dalam 
pilpres di AS. 

Saat di Israel, Romney ber- 
komentar keras soal Tran, dan 
berjanji akan "melakukan segala 


cara” untuk menghalangi Iran 
memiliki senjata nuklir, Romney 
juga mendukung rencana serang- 
an militer Israel ke Iran untuk 
menghentikan program nuklir 
negara itu. 

'Ahmadinejad mengaku heran 
mengapa Romney harus mem- 


beri sejumlah konsesi bagi Israel 
hanya untuk mendapatkan sum- 
bangan bagi kampanyenya. 
Mencari solidaritas 

Jika di Israel Romney ber- 
usaha memikat hati para pemilih 
Yahudi di AS, di Polandia dia 
berusaha menarik minat para pe- 
milih Katolik dan warga ketu- 
runan Polandia di AS. Dia di- 
sambut hangat oleh Lech Walesa, 
mantan presiden dan tokoh ge- 
rakan Serikat Buruh Polandia di 
kota Gdansk. 

Romney juga berkesempatan 
bertemu dengan para pejabat 
tinggi Polandia, termasuk Pre- 
siden Bronislaw Komorowski 
dan Perdana Menteri Donald 
Tusk. Dalam pidato di Warsawa, 
Selasa pagi, Romney meminta 
rakyat Polandia mempertahan- 
kan solidaritas dengan AS. 

Namun, pihak Serikat Buruh 
Solidarnose, yang pernah dipim- 
pin Walesa, menyambut dingin 
kunjungan Romney. "Dengan 
sangat menyesal, kami mendapat 
informasi dari kawan-kawan ka- 
mi di Serikat Buruh AS, AFL- 
CIO, yang mewakili lebih dari 12 
juta pegawai, bahwa Romney me- 
nentang serikat buruh dan hak- 
hak pegawai,” sebut Solidarnosc 
dalam sebuah pernyataan resmi. 

(AP/BBC/DHF) 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


INTERNASIONAL 


Wabah Ebola Uganda Meluas 


Satu Korban Tewas di Ibu Kota 


KAMPALA, SELASA — Pejabat kesehatan Uganda 
mengumumkan enam pasien lagi yang diduga terkena 
ebola dirawat di rumah sakit, Senin (30/7). 
Sebelumnya, pemerintah dan Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengonfirmasi kemunculan wabah 
penyakit menular itu di ujung terpencil Uganda barat. 


Stephen Byaruhangan, pejabat 
kesehatan Distrik Kibale, tempat 
awal kemunculan wabah itu, 
mengkhawatirkan muncul kasus 
baru karena wabah yang semula 
terkonsentrasi di satu desa telah 
dilaporkan di lebih banyak desa. 

“Ini tidak lagi hanya satu desa. 
Ada banyak desa yang terkena,” 
kata Byaruhangan. Kalau keenam 
an terkena 
Uganda yang 
terinfeksi penyakit tersebut ber- 
tambah menjadi 26 orang. 

Kibale, tempat berjangkitnya 
wabah ebola terakhir ini, terletak 
sekitar 200 kilometer dari Kam- 
pala. Distrik ini hanya berjarak 
50 kilometer dari perbatasan 
dengan Republik Demokratik 
Kongo, negara tempat muncul- 
nya wabah demam berdarah ebo- 
la beberapa dekade lalu. 

Menurut Tumusiime Jamile, 
reporter Radio Komunitas Kigadi 
di Kibale, kepanikan membayangi 
Rumah Sakit Kagadi di Kibale. 
Sebagian anggota staf rumah sakit 
pada mulanya sempat mening- 
galkan rumah sakit. Mereka be- 
kerja kembali setelah pihak ber- 
wenang menyediakan px 
perlindungan untuk mereka. 


Hindari kontak fisik 


Terkait wabah yang sangat me- 
nular itu, Presiden Uganda Yo- 
weri Museveni menganjurkan 
rakyat agar menghindari berjabat 


EBOLA 


tangan dan kontak fisik lain 
dengan penderita. 

"Kementerian Kesehatan ma- 
sih menjejaki semua orang yang 
telah melakukan kontak dengan 
para korban," kata Museveni di 
ibu kota Uganda, Kampala, me- 
lalui siaran radio. Ia menam- 
bahkan, 14 orang telah tewas 
ak berjangkitnya penyakit ter- 
sebut di Kibale, Uganda barat, 
tiga pekan lalu. 
lah satu orang yang terkena 
Uganda barat itu me- 
ninggal dalam perawatan di 
Rumah Sakit Mulago, Kampala. 
Karena itu, Museveni mengim- 
bau orang agar tidak berjabat 
tangan atau kontak fisik dengan 
penderita untuk menghindari pe- 
nyebaran virus 

"Ebola menular melalui sen- 
tuhan ketika Anda berkontal 
tu sama lain secara fisik. Hindari 
berjabat tangan karena itu bis 
menyebabkan kontak melalui ke- 
ringat, yang bisa menyebabkan 
masalah," kata Museveni. 

"Jangan melakukan sendiri 
penguburan seseorang yang telah 
meninggal karena gejala-gejala 
seperti ebola. Hubungi petugas 
kesehatan karena mereka tahu 
bagaimana menanganinya. Hin- 

i perzinahan karena penyakit 
ini juga bisa menular melalui 
hubungan seks,” kata Museveni, 

Tujuh dokter dan 13 petugas 
kesehatan di RS Mulago di- 


Si 
virus di 


Rumah Sakit Kagadi di Di 


periksa secara intensif setelah 
terjadi kontak dengan sedikitnya 
dua penderita yang dibawa ke 
sana, 


Menteri Kesehatan Uganda 
Christine Ondoa mengatakan, 
korban tewas di Kampala adalah 


seorang petugas kesehatan yang 
telah merawat korban tewas di 
RS Kagadi, ale. Ondoa menga- 
takan, korban itu diperkirakan 
pergi ke Kampala, kemungkinan 


Penyakit Mematikan dari Tepi Sungai 


irus ebola yang menye- 
rang Uganda merupakan 
Y virus sangat mematikan, 


Data Organisasi Kesehatan Du- 
nia (WHO) menunjukkan, sejak 
diidentifikasi tahun 1976 di 
Yambuku, Republik Demokratik 
Kongo (dulu Zaire), tak kurang 
dari 1.850 orang terjangkit di 
sejumlah daerah, 1200 orang di 
antaranya meninggal dunia. 

Penyakit ebola atau demam 
berdarah ebola merupakan in- 
feksi akut. Virus berinkul da- 
lam tubuh selama dua hingga 21 
hari. Gejalanya demam tinggi, 
otot nyeri, sakit tenggorok, le- 
mah, muntah, dan diare. Mata 
penderita menjadi merah dan 
kulit berbintik-bintik. Dalam be- 
berapa kasus, organ penderita 
tidak berfungsi dan terjadi per- 
darahan hebat. 

Dinamai seperti nama sungai 
kecil di Kongo, virus itu mema- 


tikan 87 orang di Uganda bagian 
barat tahun 2007 dan 170 orang 
di Uganda utara pada 2000. Da- 
lam wabah kali ini, 14 orang 
meninggal dalam tiga pekan ter- 
akhir. 

Menurut situs Pusat Pence- 
gahan dan Pengendalian Penya- 
kit (CDC) Amerika Serikat, virus 
ebola termasuk famili Filovi- 

e. Ada lima subtipe, yakni 
re, ebola-Sudan, ebo- 
la-Pantai Gading, dan ebo- 
la-Bundibugyo yang menyerang 
manusia serta ebola-Reston 
yang menyerang primata (mo- 

t, gorila, dan simpanse). 
“Virus menular lewat kontak 
langsung dengan darah, 
tubuh, air seni, ataupun tir 
penderita, Juga menular lewat 
jarum suntik atau benda yang 
tercemar darah ataupun 
tubuh penderita. Virus bi 
nyebar pada prosesi pemakam- 


an saat pelayat menyentuh je- 
nazah penderita. 

Dokter dan perawat bisa ter- 
tular jika merawat pasien ebola 
tanpa perlindungan cukup, yaitu 
sarung tangan, masker, kacama- 
ta pelindung, sepatu, dan jubah. 
gaimana jika penyakit ini 
sampai ke Indonesia? Djoko Wi- 
dodo, Guru Besar Ilmu Penyakit 

Da Haul s Kedokteran 


alaman dengan bola Setara 
umum kita perlu mewaspadai 
beri ngkilnya penyakit menular 


rah yang dic 
angkit ebola harus di- 
secara cermat. Perlu di- 
lakukan uji serologi khusus de- 
ngan mengisolasi dan mengultur 
virus untuk memastikan diag- 
nosis. Penderita diisolasi dan di- 


rik Kibale, 200 kilometer dari Kampala, Ugand: 
muncul wabah virus ebola, WHO mengatakan tak perlu panik dan segala 
$ but. Presiden Uganda Yoweri Museveni mendes 
fisik, seperti berjabat tangan, untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. 


menggunakan kendaraan umum, 
setelah bayinya yang berumur 
tiga bulan tewa 

Juru bicara Organis 
hatan Dunia (WIIO) 
sarevic mengonfirm: 
nya korban tewas di Kampala, 
tetapi memastikan sejauh ini ti- 
dak ada infeksi yang terjadi di 
sana, 

Ini adalah wabah ebola ke- 
empat di Uganda sejak 2000 ke- 


rawat dengan universal precau- 
tion (tindakan pencegahan yang 
menyeluruh). 

Belum ada vaksin ataupun 
obat untuk penyakit cbola. Pa- 
sien hanya diberi terapi penun- 


Sabtu (28/7). Di distrik itu 
Iatu telah dilakukan untuk 


ak warga menghindari kontak 


tika penyakit itu menewaskan 
224 orang. Sedikitnya 42 orang 
tewas ketika penyakit itu ber- 
jangkit lagi tahun 2007 dan ada 
satu kasus tunggal ehola tahun 
2011. 

Ondoa mengatakan, wabah ini 
terlambat dideteksi karena kor- 
ban menunda pengobatan medis. 
Mereka percaya penyakit itu me- 
rupakan ulal 

(AP/REUTEI 


jang, seperti infus, untuk me- 
nyeimbangkan cairan dan elek- 
trolit tubuh, mempertahankan 
tekanan darah dan kadar oks 
gen tubuh, serta mengobati pe- 
nyakit yang muncul. (AFP/ATK) 


KRISIS SURIAH 


TEHERAN, SELASA — Iran 
tidak akan membiarkan musuh 
maju ke wilayah sekutu utama- 
nya, Suriah. Namun, Teheran 
melihat belum perlu melakukan 
intervensi langsung dalam me- 
nyikapi krisis Suriah. Demikian 
dikatakan Wakil Kepala Angkat- 
an Bersenjata Iran Brigadir Jen- 
deral Masoud Jazayeri, Selasa 
(8/7). 

”Belum perlu bagi lingkaran 

sekutu Suriah untuk benar-benar 
masuk ke arena. Menurut peni- 
laian kami pun itu tak perlu 
dilakukan,” kata Jazayeri, seperti 
dikutip harian Shargh. 
Jazayeri menambahkan, "Da- 
lam situasi-situasi khusus, kami 
akan memutuskan bagaimana 
mendukung perlawanan (ani 
rael) regional dan sekutu-sekutu 
kami. Kami lebih ik menunggu 
i lanjutny: 

Pejabat tinggi militer Tran itu 
mengaku sangat sensitif jika ada 
situasi yang menyangkut seku- 
tu-sekutu Iran dalam melawan 
Israel di wilayah tersebut. "Kami 
tidak akan membiarkan musuh 
maju,” katanya. 

Dalam kesempatan terpisah, 
salah satu komandan senior Gar- 
da Revolusi Tran, Jenderal Hamid 
Reza Mogadam-Far, mengata- 
kan, rakyat sipil di Suriah saat ini 


turut bertempur membantu ten- 
tara pemerintah memerangi pa- 
sukan oposisi. Dikutip surat ka- 
bar Kayhan, Mogadam-Far me- 
ngatakan, kekalahan pihak opo- 


bagi Arab Saudi dan neg 
" yang selama ini mem- 


Selain Rusia dan China, Tran 
adalah salah satu sekutu kunci 
Pemerintah Suriah. Teheran me- 
lihat Suriah sebagai bagian blok 
anti-Israel yang mencakup Iran, 
kelompok militan Hezbollah di 
Lebanon, dan Hamas di Pales- 
tina. 

Teheran telah mengirim ban- 
tuan kemanusiaan dan dukungan 
diplomatik bagi Damaskus, Na- 
mun, Teheran menolak keras la- 
poran yang menyebutkan bahwa 
Iran pernah mengirimkan ban- 
tuan militer ke Suriah, termasuk 
senjata berat dan tank. 

Menteri Luar Negeri Iran Ali 
Akbar Salehi mengaku telah me- 


Iran Siap Mencegah 
Intervensi Asing 


nelepon Menteri Luar Negeri 
Swedia Carl Bildt, Senin malam. 
Dalam pembicaraan itu, Salehi 
mengatakan, diperlukan dialog 
antara rezim Suriah dan oposisi 
untuk mengakhiri konflik. 


Percepatan transisi 


Presiden Amerika Serikat Ba- 
rack Obama dan Perdana Men- 
teri Turki Recep Tayyip Erdogan 
juga membahas krisis Suriah me- 
lalui telepon, Senin. Menurut Ge- 
dung Putih, kedua pemimpin 
mengoordi an "upaya perce- 
patan” transisi politik di Suriah. 


(3 


Diperlukan dialog 
antara rezim Suriah dan 
oposisi untuk 
mengakhiri konflik. 


Transisi itu akan mencakup 
mundurnya Presiden Bashar 
al-Assad dari kekuasaan dan pe- 
menuhan berbagai tuntutan sah 
rakyat Suriah. Baik Obama mau- 
pun Erdogan prihatin atas k 
dan kekerasan yang dilakukan 
i. Mereka 
kondisi ke- 
'manusiaan yang terus membu- 
ruk di seantero Suriah. 

Dari Aleppo dilaporkan, per- 
tempuran antara pasukan opc 
dan tentara pemerintah me 
suki hari keempat dan tidak me- 
nunjukkan tanda-tanda mereda, 
Pasukan oposisi tidak hanya 
mampu bertahan di beberapa po- 
tetapi juga melan- 


ri Selasa, pa 
menyerang dua kantor polisi di 
kawasan Salhin dan Bab al-Nay- 
rab, menewaskan 40 poli 
sukan opos 
ket peluncur granat (RPG) juga 
menyerang kantor dinas intelijen 
AU Suriah, mahkamah militer, 
dan kantor cabang Partai Baath 
di Aleppo. 

(AFP/AP/REUTE! 


S/CAL) 


-LEBARAN: 3 
HOLIDAY! 


Semua ProdukiR# Berangkati 


TURKEY DUBAI ABUDHAB 
& SMARJAH 150 


Belly Dance, Dessert Satari - Aug 


MARVELLOUS 
2! 


Basilica Cistorn, Princess Crulse - Aug. 13.15 
AUSTRALIA WONDERFUL 9D 


i, Capt. Cook Cruise, Mt, Bulier, 


World, Madam Tussaud - Aug 


JAPAN CLASSIC 7.8D 


KOREA POPULAR 7D) 
plus HONGKONG 9D memANAIn 
1 Evertand, Woongjin Playaoci-Indoor Snow 
Siseding, Teddy Bear Museum, Ice galery 
mglu Lake Cruise - Aug.16 

KOREA JEJU SINGAPORE 7-100 
NG. Fishing & Yutehing In Jeju - Aug.16.19.29 
KOREA TAIWAN 90 

wi Hello Kitty on Board - Aug 
CHINA MAGIC 9-11D 6. 
Inci Shanghai Night Cruise, 


Tibetan Show - Aug 15 
TAIWAN ROUND ISLAND 8D 
plus Aboriginal Park/ & 

Ocean Park - Aug.18.19.20 
HONGKONG SHENZHEN 

MACAU 7-8D - Aug.17.18.16, 
HONGKONG SHENZHEN MACAU 


MALAYSIA SINGAPORE 
6-7D mci, U 
IN Stay in Summay Pyramid - Aug.16.19 


THAILAND SINGAPORE 6-TD/ 
A 9D ” 


1g Nga Bay, Phi Phi 


MEAD OFFICE: Panorama Buliding 


Panorama1our — Fax 


warvelous 


MARVELLOUS 
TURKEY 9-10D 


URKISH 
AIRLINES 


BANGKOK PATTAYA 
Istanbul | Sep.20,27/ Oct.18,25",26" 
PHUKET BEAUTIFUL 4D “era, 
Phuket, Phang Nga Bay, 
Phi Phi Isiand - Sep.20.27/ Oet18.2526 


Panorama TOUEN— 


Batance Up YOU UB! 


Kyot 
u Disneysea. Disneyland, 


Suzhou, 
Shanghai - ep.09,10.17,22.24/ Oet.19.26 


2 Ag 


MONO SAIGON/ HANOI 4D "ix 
Inci. Cnu Chi Tunnel, Makang Detta/ 


MACAU 4-6D - Sop.19,20.26.27/ 

Oct. 11,14,17,21.22.23".24”.28,29.31 
VIETNAM EXOTIC 70 “Try 
Ho Cl Minh, Chu Cai Tunnel 

Mekong Dolta, Hanoi, Halong Bay - Sep.17,24 


uvupamn ema - 9:35 2556 5555 


Weokand Oice Mou at Head Omce Tomang: 09.00-13.30 ( Sat & Sun 


"Mam Setero 2902 8455 -880 Serpong £I16 1GBG “Inka GSO 2656 “Semarang 
Panoramp5 ON paanse “Phamarg G1 200 Peerana Lae Boga SI217194 465 tam CS 
Teen Panorama Woria ending) 8 Panorama Express 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Aye Pan son 
Plt Senayan 
suntoe 


14) BAA4 909 “Surekeyo (OKI) 530 477? 


Senayan 


(Crrv 


Cent Kal 


atau 


GIFT VOUCHER 


RP 25.000,- 


Nikmati Keistimewaan BCA Card Rp 1,- 
— Teh Botol Sosro atau Gift Voucher BURGER KING? Rp 25.000,- 


Berlaku 1 - 18 Agustus 2012, jam 17.00 - 22.00 
Food Studio Lantai 5, Senayan City & Lantai Lower Ground, Central Park 


Dapatkan Gift Voucher BURGER KING? 
dengan menunjukkan struk Transaksi Redeem Reward BCA Anda, 
Selama Periode Promo 


Bawa selalu BCA Card Anda! Dapatkan hadiah Flazz Rp 100.000, 
di Food Studio Lantai 5, Senayan City & Lantai Lower Ground, Central Park 


Maksimal 1 prome 
Akan di Ilve spot, simak di 


Syarat & ketentuan berlaku 


www.bca.co.id/creditcard 


radic 


per customer per hari 
GEN FM Jakarta, Hadiah Flazz terbatas selama program berlangsung. 


Senantiasa di Sisi Anda 


W @KartuKreditBCA I facebook.com/KartuKreditBCA 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


KAWAT $S 


DUNIA 


@ Berlin 


&@ Kathmandu 


Berlin 
Pengadilan Jerman menjatuhkan denda 227000 euro (Rp 26 


miliar) kepada seorang pemuda berusia 20 tahun karena meng- 
adakan pesta ilegal di pantai yang dipromosikan lewat jejaring 
sosial Facebook di Constance. Pemerintah kota setempat sudah 
melarang pesta itu. Uang itu untuk mengganti biaya yang 
dikeluarkan polisi dan pemerintah kota mengamankan pesta 
ilegal itu. Pemuda yang hanya disebut bernama Mattias L itu 
mengatakan pernah ikut beber ta ilegal yang dipub- 
likasikan di Facebook. "Saya bisa membuat yang lebih heboh,” 
katanya. Mattias hanya berpenghasilan 560 euro (Rp 64 juta) 
per bulan. "Ketika melihat tagihannya, saya jadi kesal,” katanya. 
Guenter Loos, pejabat pada Baden-Wuctterberg, menyatakan 
tetap akan menagih, 


Kathmandu 


Selama puluhan tahun, ja- 
mur langka yang disebut yar- 
sagumba ini dianggap sebagai 
pembangkit gairah dan dise- 
but viagra dari Himalaya. Ja- 


penghasilan bagi 
kin di pedalaman Nepal. Se- 
tiap tahun, lelaki, perempu- 
an, dan anak-anak naik ke 
pegunungan untuk memanen 
yarsagumba pada musim pa- 
1 Jamur ini tumbuh dari 
larva ngengat yang sudah 
mati, Jamur berkualitas baik harganya mencapai ribuan dollar 
AS per kilogram. Tetapi, para ahli jamur mengatakan, jamur 
yang hanya ditemukan di atas ketinggian 3.500 meter ini 
semakin langka sehingga menj ggu kehidupan ribuan orang 
yang bergantung pada merel lah satu pengumpul jamur, 
Shrestha, mengatakan, 10 tahun lalu mereka dapat mengum- 
pulkan hingga beberapa kilogram. Namun, sekarang hanya 
mendapatkan jamur sebesar keripik kentang. Di Kathmandu, 
jamur berkualitas baik mencapai 31000 dollar AS atau Rp 292 
juta per kilogram. Wah... (RF 


"js 
P, || | 


rnilai karena tabungan Anda 


srdayakan jutaan rakyat 


esia untuk tumbuh & berkembar 


Buka sekarang juga dan dapatkar 


hadiah langsung tanpa diundi 


cali 500 300 


otonom (22 oo sin j 


APP/PRAKASH SINGH 


Kemacetan terjadi di Connaught Place, New Delhi, pada jam sibuk, Selasa (31/7) petang. Kemacetan 


yang bi: 
menyusul terhentinya aliran listrik karena kegagalan jaringan lis 
secara massal untuk hari kedua berturut-turut terjadi karena kerusi 


sa terjadi bertambah parah karena tidak berfungsinya lampu pengatur arus lalu lintas, 
k wilayah utar 
n tiga jaringan 1: 


. Pemadaman listrik 
rik regional, 


menyebabkan lebih dari separuh negeri tak teraliri listrik, dan memengaruhi lebih dari 600 juta jiwa. 


Infrastruktur 
Tak Mendukung 


Kelangkaan Listrik Hambat Pertumbuhan Ekonomi 


NEW DELHI, SELASA — Buruknya infrastruktur 
India menghambat pertumbuhan ekonomi negara 
besar itu. Para investor enggan masuk dan 
berinvestasi di India karena parahnya infrastruktur. 
Pemerintah baru akan membuat proyek 
pembangunan pembangkit listrik 


menambah 
untuk pet 
dan mere 


Terhentinya 
India kembali 2 
(81/7), mengakibatkan sekitar 
600 juta orang harus hidup tanpa 
listrik selama berjam-jam. Jum- kian Ii mempe 
lah populasi tanpa listrik ini ki- betapa perlur 
ra-kira setara dengan jumlah masalah ini," katanya. 
penduduk 17 negara di zona curo € po 


ditambah penduduk Indor 
Pemadaman listrik massal ini 


Ribuan orang memadati stasi- 
merupakan simbol hambatan in- 


un kereta api dan halte bus. Ke- 
macetan terjadi di persimpangan frastruktur India. Masalah infra- 
struktur yang kronis di India me- 


jalan karena lampu pengatur arus 
lalu lintas tak menyala. Sekitar nyebabkan investor berpaling ke- 
pada negara lain. Pertumbuhan 


200 petambang tei 
ekonomi India memang terus me- 

ngejar China, tetapi dengan in- 
frastruktur yang buruk, investor 
lebih suka menanamkan modal di 
negara lain yang punya potensi 
pertumbuhan sama, tetapi dengan 
infrastruktur yang lebih baik. 

Pasokan listrik yang minim, 
jalan berlubang, dan jalan kereta 
yang kurang mema ai menjadi 
kan proses industri i Indi: 
terseok-seok. Pertumbuhan eko- 
nomi India tahun ini g te- 
rendah dalam sembilan tahun 
terakhir. Kemarin, Bank Sentral 
India memprediksi pertumbuh- 
an hanya 65 persen, turun dari 
7,3 persen tahun lalu. 


pasokan 


batubara 


menyelesaikan 


tambang batubara di Bengal Ba- 
rat, dan tak dapat dievakuasi ka- 
rena lift tak beroperasi. 

Insiden ini lebih buruk dari 


gara Pajan di utara, termasuk 
New Delhi. Saat itu, sekitar 300 


rnya selis 


taan telah menjadi keprihatinan 
bertahun-tahun,” ujar Chandrajit 
Banerjee, Direktur Jenderal 
Kontederasi Industri India, 

Menurut Banerjee, organi 
Is ini berulang kali mem- 
peringatkan pemerintah agar 


Industri besar memang dapat 
membangun pembangkit listrik 
atau generator disel. Namun, p 
sokan listrik yang tidak konsisten 
merugikan industri kecil. 

Bank Sentral India juga me- 
nyalahkan hambatan infrastruk- 
tur sebagai penyebab melam- 
bungnya harga-harga di India. 
Inflasi India 1002 persen pada 
Juni, tertinggi di antara kelom- 
pok 20 negara dengan besaran 
ekonomi terbesar di dunia 
(G-20). Musim kering tahun ini 
juga dikt 
mendorong kenaikan h 

Bank sentral menyatakan, per- 
ekonomian India berada di titik 
kritis dan menyarankan agai 
gera meningkatkan investasi. 
Langkah ini termasuk menghi- 
langkan hambatan bagi investasi 
asing langsung, antara lain bu- 
ruknya infrastruktur. 

India tidak pernah d 
menuhi target pasokan listrik « 
jak tahun 1951, Perdana Menteri 
Manmohan Singh tengah ber- 
upaya mengegolkan inves 
400 miliar dollar AS untuk in- 
dustri kelistrikan dalam lima 
hun ke depan, Ia juga menar- 
getkan pasokan tambahan sebe- 
sar 76000 megawatt tahun 2017, 

Pemadaman listrik memang 
sudah menjadi biasa di India ka- 
rena rata-rata ada kekurangan 9 
n pada waktu beban pun- 
Menurut pemerintah, ke- 
kurangan ini membuat penurun- 
an pertumbuhan ekonomi 1,2 
persen per tahun, 

(AP/AFP/REUTE. 


S/JOE) 


RENE L PATTIRADJAWANE 


E-mail: rIp@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


Faksionalisme Politik 
Komunis China 


enjelang kongres ke-18 Partai Komunis China, terlalu 
M banyak faktor destabil yang dihadapi partai pe- 

nguasa tunggal di negara berpenduduk terbanyak di 
dunia itu. Pekan lalu, Gu Kailai (53), pengacara dan istri Bo 
Xilai—mantan bos PKC kota Chongging dan mantan menteri 
perdagangan—akan diadili dalam kasus pembunuhan warga 
Inggris, Neil Heywood. 

Dalam sebulan terakhir ini, para penguasa China pun meng- 
ikuti kehendak rakyat yang menggelar aksi unjuk rasa mem- 
protes pabrik yang dianggap mengancam lingkungan. Unjuk 
rasa yang terjadi di @idong, Provinsi Jiangsu, itu memprotes 
limbah dari pabrik kertas asal Jepang, Oji Paper Co, Protes itu 
membuat pemerintah lokal membatalkan pembangunan sarana 
pembuangan limbah perusahaan itu, 

Awal Juli lalu juga terjadi unjuk rasa di Shifang, Provinsi 
Sichuan, yang memprotes rencana pembangunan pabrik bes 
Protes terkait masalah lingkungan menjadi ancaman serius bagi 
para penguasa Beijing karena melibatkan bentrokan walaupun 
sampai saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa. 

Faktor destabil n menjelang pergantian kepemim- 
pinan China juga terasa pada klaim tumpang tindih Laut China 
Selatan serta perseteruan dengan negara-negara Eropa me- 
nyangkut produksi dan perdagangan panel tenaga surya yang 
diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Dalam sejarahnya yang panjang, PKC bertanggung jawab 
s sejumlah kesalahan se- 
rius ataupun kampanye po- 
litik yang memakan banyak G 
korban. Kita memang belum , 
memahami secara utuh, apa 
keterkaitan antara pencopot- 
an Bo Xilai, pengadilan is- 
erta unjuk 
rasa limbah industri yang 
bermunculan dengan pening- 
katan nasionalisme rakyat 
China. 

Yang kita pahami adalah 
peningkatan ketidakpuasan 
rakyat China pada umumnya 
di tengah penurunan pem- 
bangunan ekonomi dan makin lesunya pasaran global. Ke- 
tidakpuasan itu ditujukan pada masalah korupsi pejabat, mo- 
nopoli negara, kesenjangan ekonomi, tidak adanya transparansi 
dan akuntabilitas, privilese kelompok elite karena keturunan 
penguasa, serta sejumlah isu lain. 

Semua ini menjadi krisis legitimasi kekuasaan PKC secara 
keseluruhan yang akan memengaruhi jalannya kongres ke-18 
PKC nanti. Dalam kasus Bo Xilai dan Gu Kailai, misalnya, 
ah China berulang, seperti halny us Jiang ing dalam 
Revolusi Kebudayaan ataupun Ibu Suri Cixi yang menyebabkan 
terjungkalnya Dinasti Ging tahun 1911, 

Selama 30 tahun terakhir ini, PKC ses 
melakukan transis 5 ri 


Pola kepemimpinan 
kolektif di dalam PKC 
secara bersamaan juga 
menghadirkan 
persaingan faksi di 
dalam partai. 


ra bertahap berhasil 
rang kuat era Mao 
kepemimpinan ko- 
lekti h peristiwa berdarah di 
Lapangan Merana 1989, kentiln otomasi Kokupseem kos 
munis China berakhir. 
Pola kepemimpinan kolektif di dalam PKC ra bersamaan 
aa menghadirkan persaingan faksi di dalam partai, meng- 
kan sejumlah kompromi dan kesepakatan yang lebih di- 
rena tidak adanya orang kuat secara politik. Ini yang 
menjelaskan misteri Bo Xilai, pemimpin lantang yang akan 
ditendang dengan alasan melanggar disiplin partai dan istrinya 
melalui kasus 

Ada pe 
mati diburu, anjing ' 2 
tu-pembantu terdekat ketika sudah tidak ber- 
onalisme dalam PKC be ungka ini 

a persoalan yang dihadapi pemimpin generasi kelima 

China menghadapi persoalan yang lebih rumit, terutama 
korup dan nepotisme yang sangat kental dalam politik 


RAMADHAN 
BRANDED SALE 
Pesat 
padi JOBBP 
pierre cardin £ g 


Sineguanone 
et UNI 


DISCOUNT 
o 


Pierre cardin 


SIA 


DISKON 
SPESIAL 
9 HARI 


sambut Lebaran 
1433 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Akademi 
SEKRETARI & MANAJEMEN 


PILIHAN JURUSAN 


# Sekretaris 
# Manajemen Administrasi 


KEUNGGULAN 


H Metpersiapikan lulusan bilang Sekretari & Man 
Keuangan deng 

$ Mampu menguasai Teknologi Informasi 

P Lulwan ASM BSI memiliki kompetensi 


Si 
(Gratis Laptop 


kurikulum berbasis kom 


hingga memliki daya sing yag tinggi di dun 
& Porkullahan memadukan teori dan praktek yang 
berorientasi pada dunia kerja 


Kampus JNGA BSI : 


ti No. 24, Pondok Labu 
JL Jatiwaringin Raya No, 18 

JL Margonda Raya No, 8 

IL Cileduk Raya No. 168, Ulujami 

JL Sekolah Internassonal 1-6, Antapani Bandung 


an 


Tab. Bahasa 


2/8. Furniture minimalist sampai oversize 


etud 19 INN 


semua bisa diskon ! 


Kunjungi..! 


NDONESIA 


Furnitu & 
Show 2012 


28 JUL - 5 AGT 2012 


HALL A & B, JCC 


Ready stock home & office furniture: 

» Klasik & Aritik « Modern & Minimalis « Sofa Bed & Leather « A 
« Bedding » Leather Sofa « iture - Kitchen Set Lighting 
ving Furniture « Garden Teak Furniture « Baby Kid Furnitu 
- Upi Reproduksi «Interior Decoration «dl 


NIA AN, 
BA TANGKAN » 


TE mesundebiani  ( Odootaniumag 


Info Berlangganan : (0215306263, E-mail: subscribe@cc.kompasgramedia.com | 


Bisnis Dunia Anak 
Kepedulian dan harapan orang tua yang tinggi 
pada anak, menciptakan ceruk bisnis yang 
potensial, besar, dan emosional. 
Bidang apa saja yang menjanjikan? 


Cloud Computing 

Solusi untuk mempermudah pengelolaan keuangan, 
stok barang, pengaturan SDM, hingga 

merapikan database pelanggan. 

Bisnis Anda pun bakal lebih efisien dan hemat. 


Jangan Lewatkan: 


# Rahasia sukses dan meraih sukses toko online 
“ Meraup untung dari franchise alat tulis kantor (ATK) 


A@ moms rawa 


1 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


DI KOTA KASABLANKA 
28 JULI 2012 
NI 


&S 


KiNG MN 
Ba Kor (EG0 


The promise of a healthy backbone 


| The Ultimate Feeling” 


Pa |! PHILIPS | Ri 221853 
“TEMPUR | Marten TILES 
MATTRESSES AND PILLOWS | Nag Ceppeanaaa v SA ADEHIKARI PENTA SARANA 


3 R 


INDAH SEJAHTERA F. 
4 
v P 
- MIMSE MN NENY 
- - : k nm « 
ad 253 A0) || Junior 
JA | PT Newboy Indonesia | | J J 


T 
WELLEN | |& Wa BUBBLE GIRL 2 
Haa | sx SC) Hello Kitty sebab 


@ 


"....... 1 
Theraspine | TETEINIIO 
| (ORDANO 


t C AJ | 
B G DamiP DA 
Bloomingdate | |” junior elegance AN 
! NI | Jeribcot ) | 
| Yoezone 


HK 


(ale 


PT. Anugrah Dina Fortuna 


Baby W 
Kimiru 


db | 
PHILIPS | roriLatserT| | Tefol Na — 
| ne iss | Dodi L3yb 


ARMANY 
PAROUET 


5 Ca 


camat trt Hi TOA HARAS 


INTERIOR 


9, 
Tea Ea 


CONGRATULATIONS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LANGKAN 


Presiden Larang 
Pungutan di SD dan SMP 


Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono melarang pungutan 
pendidikan di SD dan SMP ka- 
rena anggaran yang disediakan 
sudah cukup besar, Bahkan, 
anggaran untuk pendidikan se- 
lalu ditambah tiap tahun. "Saya 
masih menerima SMS yang me- 
laporkan adanya pungutan di 
SD dan SMP. Sekarang tidak bo- 
leh ada lagi,” kata Presiden di 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan seusai memimpin 
rapat kabinet yang membahas 
bidang pendidikan, Selasa 
(81/72. Menurut Presiden, dana 
bantuan operasional sekolah 
(BOS) terus dinaikkan untuk 
meringankan beban orangtua 
dan meningkatkan mutu pen- 
didikan. BOS SD saat ini Rp 
580.000 per siswa, sedangkan 
BOS SMP Rp 710000 per siswa. 
(WHY/LUK) 
Undana Buka Dua 
Program Studi Doktor 
Untuk pertama kalinya Univer- 
sitas Negeri Nusa Cendana (Un- 
dana), Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, mendapat izin membuka 
dua program studi doktor (S-3) 
mulai Januari 2013. "Terbitnya 
izin bersamaan dengan ulang ta- 
hun ke-50 Undana,” kata Pem- 
bantu Rektor T Undana David 
Pandie di Kampus Undana ka- 
wasan Penfui, Kupang, Selasa 
(8/7) siang. Kedua program 
studi doktor itu adalah Ilmu 
Peternakan dan Ilmu Adminis- 
. Saat ini, Undana menye- 
lenggarakan 43 program studi 
S-1 dan 7 program studi S-2, 
(ANS) 
BBKSDA Lepas Liarkan 
Trenggiling Sitaan 
Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Sumatera 
Utara melepasliarkan puluhan 
trenggiling ke Taman Wisata 


Selas 
but hampir saja diselundupkan 
ke luar negeri melalui Medan, 
tetapi digagalkan Kepolisian Re- 
sor Kota Medan. Kepala BBK- 
SDA Sumatera Utara Istanto 
menjelaskan, pihaknya meneri- 
ma 85 trenggiling itu dari Pol- 
resta Medan, Sebanyak 10 
trenggiling di antaranya mati. 
Trenggiling yang hidup kemu- 
dian dilepasliarkan. (MHF) 


PE 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


Sejumlah guru mengerjakan soal uji kompetensi guru secara daring (online) di laboratorium komputer SMK Negeri 2 Yogyakarta, Selasa 
(31/7). Ujian kompetensi gelombang kedua di sekolah tersebut berjalan lancar, sedangkan gelombang sebelumnya gagal karena terkendala 


koneksi internet. 


Uji Kompetensi Guru 
Tetap Dilanjutkan 


UKG ”Online” Masih Gagal di Sejumlah Daerah 


JAKARTA, KOMPAS — Koneksi internet di 
sejumlah daerah masih gagal dalam pelaksanaan 
uji kompetensi guru secara daring (online) pada 
hari kedua, Selasa (31/7). Akibatnya, para guru 
kembali gagal menyelesaikan uji kompetisi guru. 


Jajang Priatna, guru Bahasa 
Indonesia SMAN 5 Kota Ban- 
dung, 'a Barat, yang terdaftar 
pada uji kompetensi guru (UKG) 
pukul 14.00-1600, mengatakan, 
koneksi belum berhasil. "Guru 
yang UKG Bahasa Indonesia jam 
pertama dan kedua juga tidak 
bisa terkoneksi,” kata Jajang yang 
mengikuti ujian di SMPN 1 Kota 
Bandung, Hampir di semua dae- 
rah di Jawa Barat, UKG Bahasa 
Indonesia tidak berhasil. 

Tri Djoko, pengurus Federa 
Guru Independen Indonesia Ba- 
nyumas, Jawa Tengah, melapor- 


kan, UKG hari kedua juga gagal 
karena koneksi internet gagal. 
Ishanurhamid, Ketua Forum 
Martabat Guru Indonesia Lam- 
pung Selatan, menyayangkan 
UKG yang gagal pada Senin dan 
Sel: 


jumlah organisasi guru me- 
minta Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan segera meng- 
wvaluasi kegagalan UKG online. 
Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan Mohammad Nuh didesak 
menghentikan dulu pelaksanaan 
UKG agar tidak merugikan guru. 

"Persoalan teknis masih ter- 


jadi di banyak daerah. Sebaiknya 
Mendikbud mengambil langkah 
cepat untuk menghentikan se- 
mentara UKG online sampai si- 
ap,” kata Ketua Umum Pengurus 
Besar Persatuan Guru Republik 
Indonesia Sulistyo. 

Ketua Dewan Pengurus Pusat 
Forum Komunikasi Guru Bantu 
Indonesia Ayub Joko Pramono 
mengatakan, kegagalan UKG ka- 
rena hal teknis menunjukkan 
program ini berbau proyek. 

Dhitta Puti Sarasvati, Direktur 
Riset dan Pengembangan Prog- 
ram Ikatan Guru Indonesia, me- 
nyatakan, pemetaan guru lewat 
UKG justru menunjukkan sistem 
evaluasi dalam pendidikan yang 
tidak berjalan. 


Tetap dilanjutkan 
Secara terpisah, Mendikbud 
mengatakan, pelaksanaan uji 


kompetensi guru akan tetap di- 
lanjutkan meski mengalami ken- 
dala teknis di jumlah daerah. 
Kendala teknis tidak akan men, 
gagalkan UKG yang dinilai pe- 
merintah penting bagi pemetaan 
kompetensi 

”Mi 
secara tekni: 


dhoyono menekankan, pening- 
katan kualitas guru harus dila- 
kukan karena peran dan tugas 
guru penting untuk menyiapkan 
generasi muda yang cerdas dan 
berkarakt 


"Harus dij 


astikan mereka pu- 
nya kompetensi. Dari hasil uji 
kompetensi awal, nilai rata-rata 
guru 42,25, masih di bawah ha- 
rapan,” kata Yudhoyono, 

(ELN/LUK/EKI/ABK) 


PEKAN BUDAYA 


JAKARTA, KOMPAS — Papua 
memiliki kebudayaan yang sa- 
ngat beragam karena didukung 
250 suku di kawasan itu, ter- 
masuk suku Kamoro. Namun, ke- 
beradaan suku Kamoro yang me- 
miliki potensi ukiran ini belum 
banyak dikenal masyarakat. 

Kamoro adalah negeri Mara- 
mowe atau negeri para pengukir. 
Seni ukir merupakan napas ke- 
hidupan orang Kamoro, yang bisa 
dilihat dari ritual adat mereka. 
Namun, selama ini, seni ukir di 
Papua lebih diidentikkan dengan 
suku Asmat, yang namanya lebih 
dulu mendunia. 

"Sebagai tetangga dekat suku 
Asmat, kebudayaan Kamoro be- 
lum dikenal luas,” kata Raymond 
Michael, Ketua Kebudayaan Pa- 
pua pada Papua Center Fakultas 
Ilmu Sosial dan Tlmu Politik Uni- 
versitas Indonesia, Selasa (31/7), 
pada pembukaan Pekan Ragam 
Budaya Papua. Kegiatan yang di- 
selenggarakan di Bentara Budaya 
Jakarta hingga 5 Agustus ini be- 


Papua Sangat Kaya 
Keragaman Budaya 


kerja sama dengan Bentara Bu- 
daya dan PT Freeport Indone- 
sia. 

Suku Kamoro kini tengah di- 
dera tantangan budaya. Keha- 
diran industri di kawasan itu 
memberikan pilihan baru kepada 
orang Kamoro sehingga ikut me- 
mengaruhi kebudayaan mereka. 
Keberadaan pengukir tradisional 
Maramowe, misalnya, kini sema- 
kin terkikis. Tidak banyak lagi 
anak muda suku Kamoro yang 
mau mengukir karena mereka 
bekerja di perusahaan dan bisa 
menerima uang dengan cepat. 

Tokoh adat Kamoro, Timoteus, 
mengatakan, pekerjaan mengu- 
kir bisa menghabiskan waktu le- 


bih dari satu bulan. Di lain, 
hasil ukiran tidak bisa cepat ter- 
jual sehingga generasi muda Ka- 


moro memilih bekerja di tempat 
lain. 

Karl Muller, pelestari budaya 
suku Kamoro, menyebutkan, 
jumlah orang Kamoro sekitar 
18.000 orang. (IND) 


SEMARANG, KOMPAS — 
inginan untuk melakukan uji ma- 
teri terhadap Undang-Undang 
Pendidikan Tinggi yang baru di- 
setujui DPR mulai muncul. Hal 
ini disebabkan banyaknya ke- 
inginan perguruan tinggi yang 
tidak diakomodasi dalam un- 
dang-undang tersebut. 

Demikian pokok persoalan 
yang mengemuka dalam diskusi 
”Pro dan Kontra UU Pendidikan 


Tinggi” yang diselenggarakan 
Kompas — Perwakilan — Jawa 


Tengah, Selasa (1/7). Diskusi itu 
dihadiri sejumlah rektor pergu- 
ruan tinggi negeri dan swasta 
se-Jawa Tengah. 

Mantan Ketua Forum Rektor 
Indonesia Eko Budihardjo me- 
ngatakan, sejak awal, penyusun- 
an UU itu tidak banyak me- 
libatkan banyak pihak, terutama 
swasta, sehingga kepentingan 
perguruan tinggi sta tidak 
terakomodasi. "Jangan percaya- 


UU PENDIDIKAN TINGGI 


Keinginan untuk Uji Materi 
Mulai Muncul 


kan pembuatan UU hanya ke- 
pada politisi,” kata Eko. 

Eko menyoroti persoalan di- 
akomodasinya perguruan tinggi 
asing dan perguruan tinggi negeri 
yang harus ada di setiap provinsi. 
Ia juga mengingatkan, pertemu- 
an forum rektor seluruh dunia 
dalam Deklarasi Lima pada ta- 
hun 1989 menyepakati adanya 
kebebasan akademis dan otono- 
mi perguruan tinggi. 

Pengajar Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan PGRI Se- 
marang, Sudharto, mendukung 
Jika ada pihak-pihak yang akan 
mengajukan uji materi UU Pen- 
didikan Tinggi. 

Koordinator Asosiasi Perguru- 
an Tinggi Swasta Indonesia Kota 
Semarang Wijaya mengatakan, 
pihaknya belum menyatakan si- 
kap apakah akan mengajukan uji 
materi atau tidak terhadap UU 
tersebut. 

(WHO/UTI/HEN/SON) 


KONTAINER LIMBAH B3 


Delapan Tersangka Ditetapkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyidik pegawai negeri sipil 
Kementerian Lingkungan Hidup 
menetapkan — delapan — orang 
yang bertanggung jawab atas im- 
por logam bekas mengandung 
limbah bahan beracun berbahaya 
(B3). Enam tersangka berasal da- 
ri perusahaan importir dan dua 
orang dari perusahaan penyur- 
vei, 

Kasus ini bermula saat Januari 
lalu petugas Bea dan Cukai Tan- 
jung Priok mencurigai 113 kon- 
tainer logam bekas (scrap steel) 
yang diimpor PT HS dari 
Inggris dan Belanda. Setelah di- 
bongkar, kontainer berisi logam 
bekas bercampur tanah, cairan 
oli, plastik, serta bahan berba- 
haya lain. 

Penyidik pegawai negeri sipil 
Kementerian Lingkungan Hidup 
(PPNS KLH) menetapkan Direk- 


tur Utama CXK, warga negara 
China, sebagai tersangka dan 
mencekalnya. Pada 23 Juni 2012, 
kontainer itu tuntas dikembali- 
kan (reekspor) ke negara asal. 

Deputi Penegakan Hukum 
Lingkungan KLH Sudariyono, 
Senin (31/7), di Jakarta, menga- 
takan, pihaknya menetapkan sa- 
tu lagi pemimpin PT HHS ber- 
inisial YJX, warga negara China, 
sebagai tersangka. "Setahu kami, 
keduanya berada di Indonesia 
dan sudah dicekal,” ujarnya. 

PPNS KLH juga menetapkan 
pimpinan perusahaan penyurvei 
isi kontainer, RS dan RNJ, se- 
bagai tersangka. 


1.202 kasus 


Sepanjang 2012 ini, KLH me- 
nangani 1.202 kasus kontainer 
(termasuk kasus 113 kontainer) 
berisi logam bekas tercemar lim- 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


bah B3 di sejumlah pelabuhan di 
Indonesia. Kontainer-kontainer 
ini diimpor 18 perusahaan, ter- 
masuk PT HIS, 

Sudariyono mengatakan, 
PPNS KLH telah menetapkan 
empat tersangka dari empat per- 
ugahaan pengimpor, Mereka ada- 
lah DS (pemimpin PT PKM/251 
kontainer), WKL (PT ISI/28 
kontainer), Had (PT TAS/46 kon- 
tainer), dan ER (PT GG)/88 kon- 
tainer, "Tersangka akan terus 
bertambah,” katanya. 

Selain menetapkan tersangka, 
KLH juga telah menerima surat 
izin reekspor 40 kontainer dari 
Pengadilan Negeri Medan dan 
reekspor 1 kontainer dari Peng- 
adilan Negeri Semarang. 

Pius Ginting dari Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia 
menilai penanganan kasus ini sa- 
ngat lambat. (ICH) 


HERBAL 


60 Tanaman Obat Direkomendasikan Aman 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
banyak 60 tanaman obat dire- 
komendasikan aman digunakan. 
Inventarisasi tanaman obat itu 
dilakukan Kementerian Kesehat- 
an dalam upaya saintifikasi jamu 
dan disesuaikan dengan masalah 
kesehatan masyarakat. 

Direktur Bina Pelayanan Ke- 
sehatan Tradisional, Alternatif, 
dan Komplementer Kementeri- 
an Kesehatan Abidinsyah Siregar, 
Selasa (81/7), di Jakarta, menga- 
takan, tanaman obat itu terang- 
kum dalam Formularium Obat 
Herbal Asli Indonesia 2011. Be- 
berapa di antaranya adalah jahe, 
kencur, temulawak, adas, bawang 
putih, jamblang, kemuning, ceng- 
keh, cabe, daun sendok, dan be- 
limbing wuluh. 

Kementerian Kesehatan me- 
ngidentifikasi 26 penyakit yang 
sering muncul di puskesmas dan 
rumah sakit. Penyakit itu antara 
lain dislipidemia, hiperurisemia, 
diabetes, sakit gigi, hipertensi, ba- 
tuk, konstipasi, insomnia, infeksi 
saluran napas, hemoroid, obe- 
sitas, anoreksia, disfungsi ereksi, 


paliatif kanker, mual dan mun- 
tah, artritis, demam, diuretik, dan 
penyakit kulit. 

Kemudian, disusun formula- 
rium dengan mengumpulkan ka- 
jian dan penelitian ilmiah yang 
ada. "Hasil penelitian itu harus 
memiliki uji toksisitas akut de- 
ngan penentuan LD 50,” ujarnya, 
Menurut Siregar, dalam formu- 
larium, setiap tanaman obat ber- 
khasiat disertai dengan informasi 
bagian yang bermanfaat, cara 
pengolahan, dosis, dan aturan pa- 
kai. Kajian ilmiah dicantumkan 
sebagai referensi. 

Formularium itu dalam rangka 
mengintegrasikan herbal dengan 
layanan kesehatan di puskesmas 
dan rumah sakit. Lebih dari 100 
puskesmas dan belasan rumah 
sakit terlibat dalam program in- 
tegrasi herbal ke dalam layanan 
kesehatan, 

Dokter di puskesmas dan 
rumah sakit dapat menggunakan 
formularium sebagai referensi 
untuk menggunakan herbal 
dalam pelayanan. Masyarakat 
dapat mengakses pengetahuan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tersebut melalui tenaga kesehat- 
an. 

"Untuk tanaman obat yang bi- 
sa digunakan mencegah keluhan 
ringan dan pemeliharaan kese- 
hatan, tenaga kesehatan puskes- 
mas dapat menyosialisasikan ke- 
pada masyarakat. Masyarakat da- 
pat memenuhi kebutuhan de- 
ngan membuat kebun tanaman 
obat keluarga,” katanya. 

Dokter ahli penyakit dalam 
dan herbalis dari RSUD dr Su- 
tomo/Fakultas Kedokteran Uni- 
versitas Airlangga, Surabaya, Ari- 
janto Jonosewojo, mengatakan, 
keberhasilan integrasi herbal ke 
dalam layanan kesehatan tergan- 
tung dari tenaga pelaksana, fa- 
silitas kesehatan yang menjalan- 
kan, dan penyediaan bahan baku 
obat yang terstandar. 

Menurut Kementerian Kese- 
hatan, dari 19.736 jamu, baru 
38 jamu yang tergolong obat her- 
bal terstandar, yakni telah men- 
jalani uji preklinik. "Yang ter- 
penting diuji toksisitasnya se- 
hingga aman digunakan,” ujar- 
nya. (INE) 


TERDAMPAR 


Bangkai Paus Sulit Ditenggelamkan 


JAKARTA, KOMPAS — Hing- 
ga Selasa (31/7) malam, bangkai 
paus jenis sperm whale yang ter- 
dampar di Bekasi belum dapat 
ditenggelamkan di perairan Pu- 
lau Kotok, Kepulauan Seribu, Ja- 
karta, Padahal, perairan tergo- 
long dangkal, hanya 30 meter. 

Tim gabungan, di antaranya 
dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Suku Dinas Kelautan 
dan Pertanian Kepulauan Seribu, 
serta Pangkalan Penjagaan Laut 
dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, 
yang bertugas menenggelamkan, 
masih menghadapi kendala. 

Kepala Suku Dinas Kelautan 
dan Pertanian Kepulauan Seribu 
Liliek Litasari menuturkan, tim 
gabungan berupaya memasang 
lebih dari 20 karung pasir di- 
tambah lebih dari 10 beton pe- 
mecah ombak di tubuh paus, 
tetapi paus tak juga tenggelam. 

“Penenggelaman bangkai paus 
akan kami lanjutkan Rabu pagi,” 
kata Liliek. 

Menurut dia, sesuai permin- 
taan dari LSM dan lembaga pe- 
nelitian yang terlibat dalam tim 
gabungan, bangkai paus harus 
dibungkus dua lapis jaring. Tu- 
juannya untuk menyelamatkan 
kerangka paus sehingga dapat di- 
gunakan untuk penelitian. 


Bangkai paus jenis sperm whale dijangkarkan di 


'KOMPAS/LASTI KURNIA 


elatan Pulau Kotok Timur, Kepulauan Seribu, 


Jakarta, Selasa (31/7). Upaya penenggelaman bangkai paus akan diteruskan hari ini. Sebelum 
ditenggelamkan, bangkai paus dibungkus dengan jaring dan diberi pemberat. Setelah bangkai terurai 


secara alami di laut, tulang paus itu akan diambil untuk dimuseumkan. 


Liliek menambahkan, diperlu- 
kan 10 penyelam untuk mema- 
jaring dan waktu lebih dari 
lima jam. Tak ada informasi apa 
pun terkait paus dari lembaga 
penelitian yang mengamati ma- 
malia laut itu, termasuk beban 
yang dibutuhkan untuk meneng- 


gelamkan paus. 

"Kami hanya mengira-ngira 
bobot beban untuk menengge- 
lamkan paus, Padahal, informasi 
terakhir yang saya dapat dari 
kawan peneliti, paus memiliki 
pelampung di dalam tubuh cu- 
kup besar," katanya, 


Kepala Pangkalan Penjagaan 
Laut dan Pantai Kelas 1 Tanjung 
Priok Nafti menyatakan, pihak- 
nya telah berupaya mal 
tuk menenggelamkan jasad paus 
itu. Dibandingkan dengan kapal 
besi, penenggelaman paus ter- 
golong lebih sulit. (MDN) 


BAHAN BAKAR SAMPAH 


KLH Akan Mengawasi Ketat Uji Operasional 


JAKARTA, KOMPAS — Ren- 
cana pembangunan pembangkit 
listrik tenaga sampah di Kota 
Bandung memunculkan kekha- 
watiran penurunan kualitas uda- 
ra. Pembangkit listrik dengan 
pembakaran sampah berpotensi 


menyebarkan partikel bahan 
beracun berbahaya. 
Asisten Deputi Pengelolaan 


Sampah Kementerian Lingkung- 
an Hidup (KLH) Sudirman, Se- 
lasa (81/7), di Jakarta, menga- 
takan, penggunaan insinerator 
(alat pembakar) perlu izin dari 
instansinya. "Saat uji operasional 
insinerator, kami akan awasi, Ka- 


lau melebihi baku mutu, izin ti- 
dak diberikan,” ujarnya. 

Proyek pembangunan pem- 
bangkit listrik tenaga sampah 
(PLTSa) di Kota Bandung di- 
rencanakan sejak tahun 2006. 
Kini, prosesnya sampai tahap pe- 
lelangan. PLTSa akan dibangun 
di lahan seluas 20 hektar di dekat 
permukiman Kelurahan Ranca- 
mumpang, Kecamatan Gedebage. 

Dalam situs Pemkot Bandung, 
PLTSa mampu memusnahkan 
500-700 ton (2000-3000 meter 
kubik) sampah per hari. Daya 
yang dihasilkan 7 megawatt. Hal 
ini diharapkan bisa mengatasi 


masalah sampah Kota Bandung 
yang mencapai 500 ton per hari. 
PLTSa telah diaplikasikan di 
TPS Bantargebang dan meng- 
hasilkan 10,5 megawatt listrik. 
Namun, metode yang digunakan 
adalah proses anaerobik (gas me- 
tana), bukan insinerator. "Peng- 
gunaan insinerator sebenarnya 
solusi terakhir,” kata Sudirman. 
Menurut Sudirman, masalah 
sampah bisa diatasi dengan pe- 
nerapan reuse, reduce, recycle 
(GR) serta pengoperasian bank 
sampah. Kota Surabaya berhasil 
mengurangi 32 persen beban 
sampah dengan metode itu. 


Direktur Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia Jawa Barat Da- 
dan Ramdan mengatakan, peng- 
gunaan insinerator pada PLTSa 
akan makin menurunkan kua- 
litas udara Kota Bandung. Ia me- 
nunjuk kasus insinerator di Chi- 
na yang dikaji pakar energi dan 
iklim Elizabeth Balkan (2012) pa- 
da laporan "Kebenaran Palsu 
tentang Insinerator China”. In- 
sinerator di China itu berdampak 
pada kesehatan warga sekitar. 

Selain itu, bagian timur Ban- 
dung adalah daerah resapan air 
dan permukiman sehingga tidak 
sesuai untuk PLTSa. ICH) 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


GEOTEKNOLOGI 


Ketidakpastian Cuaca 
Ancam Lahan Kritis 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
tidakpastian cuaca membuat 
kondisi lahan makin kritis akibat 
perubahan peruntukan. Seperti 
di Ambon, intensitas curah hujan 
ekstrem beberapa waktu lalu me- 
nimbulkan tanah longsor pada 
lahan curam yang dialihfungsi- 
kan untuk permukiman, 

Ancaman juga bisa terjadi atas 
rencana perubahan status hutan 
lindung menjadi hutan produksi 
di Puncak, Kabupaten Bogor, Ja- 
wa Barat. Demikian kata ahli 
geoteknologi Lembaga Ilmu Pe- 
ngetahuan Indonesia, Edi Pra- 
setyo Utomo, ketika dihubungi di 
Ambon, Maluku, Selasa (31/7). 

"Saya sedang meriset daerah 
Ambon yang longsor beberapa 
waktu lalu. Selain akibat daerah 
yang curam untuk permukiman, 
longsor juga karena faktor cuaca 
ekstrem berupa curah hujan yang 
tinggi," kata Edi. 

Sepanjang Mei-Juni 2012, cu- 
rah hujan di Ambon mencapai 
2.500 milimeter (mm). Menurut 
Edi, selama tahun 2011, curah 
hujan tercatat hanya 4.600 mm. 
"Di Jawa, curah hujan rata-rata 


tidak sampai 3000 mm per ta- 
hun,” katanya. 

Edi menyinggung rencana per- 
ubahan status hutan lindung 
menjadi hutan produksi di Kabu- 
paten Bogor. Pada hutan produk- 
si, penebangan pohon tidak dapat 
dihindarkan. Pada kondisi hujan 
ekstrem, hal itu akan menimbul- 
kan limpasan air yang bisa me- 
nyebabkan banjir dan longsor. 

Kepala Pusat Meteorologi 
Publik pada Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika Mul- 
yono Prabowo mengatakan, pe- 
riode Mei-Agustus, wilayah Ma- 
luku dan sekitarnya mengalami 
puncak musim hujan. Curah hu- 
jan yang ekstrem sering terdam- 
pak siklon tropis di sebelah uta- 
ranya, di Samudra Pasifik. 

"Kondisi cuaca sekarang sa- 
ngat memengaruhi kejadian ben- 
cana pada lingkungan yang ma- 
kin rusak," lanjut Mulyono. 

Siklon tropis Saola masih ber- 
langsung di perairan timur Fi- 
lipina, Siklon ini menimbulkan 
peningkatan curah hujan dan ke- 
naikan tinggi gelombang laut 
yang perlu diwaspadai. (NAW) 


KILAS IPTEK 
Penderita Kanker Prostat Hindari Penyakit Lain 


Hidup penderita kanker prostat lebih sering berakhir karena 
penyakit lain, terutama jantung, daripada karena kankernya. 
Studi kematian pada penderita kanker prostat dilakukan 
Harvard School of Public Health (HSPTI), Amerika Serikat, dan 
dipublikasikan dalam Journal of the National Cancer Institute, 
”Kami menganalisis penyebab spesifik kematian penderita kan- 


ker pro 


t” kata pemimpin tim peneliti, Mara Epstein, dari 


HSPH. Tim itu menggunakan data surveilans AS, epidemiologi, 
End Result Program, dan Swedish Cancer and Cause of Death 
untuk mengumpulkan penyebab kematian 700000 laki-laki. 
"Kami harap studi ini membantu penderita kanker prostat 
untuk menjaga gaya hidup sehat guna menghindari sakit jan- 
tung” ujar Epstein seperti dikutip HealthDay, Jumat (27/7). 


Bers 


€ imaginat 


ama Menerangi 


(HEALTHDAY/INE) 


ndonesia 


LAPAROSKOPI 


Operasi Lewat “Lubang Kunci 


Seorang pria berusia 59 tahun terbaring di meja 
operasi. Ada batu menyumbat saluran dan kantong 
empedunya. Akibatnya, aliran empedu dari hati 

ke usus terhambat. Batu dan kantong empedu 
yang rusak akan dikeluarkan siang itu. 


Oleh INDIRA PERMANASARI 


eberapa puluh tahun lalu, 

tak banyak pilihan selain 

menyayat dan membuka 
perut untuk mengatasi kasus 
itu, Namun, kini, di tubuh pa- 
sien hanya perlu dibuat empat 
lubang kecil. Batu dan empedu 
diangkat dengan teknik bedah 
laparoskopi. 

Pada bedah laparoskopi, dok- 
ter bedah bekerja lewat lubang 
kecil sebagai akses alat bedah 
dan kamera video mini. Mereka 
memantau proses bedah lewat 
layar monitor berdasarkan gam- 
bar yang diambil kamera. Ini 
berbeda dengan bedah terbuka 
yang sayatannya bisa mencapai 
20 sentimeter, 

Bedah laparoskopi mempu- 
nyai sejarah panjang dan me- 
rupakan sebuah revolusi besar 
dalam ilmu bedah pada akhir 
abad ke-20. Percobaan pertama 
laparoskopi dilakukan dokter 
asal Inggris, Georg Kelling, pada 
anjing tahun 1902. Baru tahun 
1910, laparoskopi dicoba dite- 
rapkan pada manusia oleh Hans 
Christian Jacobaeus dari Swe- 
dia. Teknik itu terus dikembang- 
kan dan kini semakin umum di- 
gunakan. 

”Pi rumah sakit luar negeri, 
perbandingan laparoskopi de- 
ngan bedah sayatan terbuka bisa 
mencapai 70 berbanding 30 
persen,” kata dokter spesialis 
bedah, konsultan bedah digestif' 
dan laparoskopi RS Pluit Ga- 
ding, Errawan Wiradisuria, Di 
Indonesia, bedah laparoskopi 
dimulai awal tahun 1990-an. 
"Hampir semua operasi pada 
sus saluran cerna, usus, pan- 
dan empedu yang bias: 
nya dilakukan dengan membuka 
perut sekarang bisa melalui lu- 
bang kecil dan invasif minimal,” 
tutur dokter spesialis bedah, 
konsultan bedah digestif dan la- 
paroskopi RS Pluit Gading, Bar- 
lian Sutedja, di sela persiapan 
pengangkatan batu empedu 
pasien dalam acara Recent 
Update of Minimally Invasive 
Management of Hepato Pancre- 
ato Biliary Diseas cara di- 
selenggarakan Perhimpunan 
Bedah Endo-Laparoskopi di RS 
Pluit Gading, beberapa waktu 
lalu, 

Laparoskopi juga digunakan 
dalam bedah usus buntu, ope- 
rasi batu empedu, pengangkatan 
tumor usus, pengangkatan tu- 
mor pada kelenjar getah perut, 


hingga laparoscopic binding (ba- 
riatric), yaitu pembedahan bagi 
pasien yang mengalami obesitas, 


”Lubang kunci” 


Errawan mengatakan, dokter 
bedah laparoskopi bekerja pada 
rongga tertutup melalui "lubang 
kunci" pada lapisan perut. Akses 
masuk-keluarnya alat ke dalam 
perut melalui trocar, semacam 
pipa dengan katup yang dipa- 
sang pada lubang di lapisan pe- 
rut. Diameter (rocar beragam, 
mulai dari 2 milimeter, 3 mi- 
limeter, 12 milimeter, hingga 15 
milimeter, sesuai keperluan. 

Masuk-keluarnya alat untuk 
memegang, melepaskan, dan 
memotong organ, seperti pisau 
dan gunting, melalui lubang 
trocar. Demikian pula sumber 
cahaya dan kamera pengambil 
citra. 

Rongga perut diisi gas karbon 
dioksida (CO2). Akibat isian gas, 
perut menggembung dan us 
tertekan ke bawah sehingga ter- 
cipta ruang untuk bekerja. 
Alat-alat bedah berukuran kecil 
yang digerakkan dari luar oleh 
dokter bedah bebas bergerak di 
dalam rongga perut. "Gas di da- 
lam rongga tidak akan bocor ka- 
rena ada katup pada trocar,” 
ujar Errawan. 

Sebuah kamera video yang 
tersambung ke layar monitor 
dimasukkan ke dalam rongga 
perut. Dokter bedah bekerja 
dengan panduan citra suasana 
rongga perut dan organ di layar 
monitor. Ketepatan dan keteli- 
tian dalam pembedahan dapat 
lebih tinggi karena citra organ 
dapat diperbesar 2,5 kali hingga 
3 kali dengan layar high defi- 
nition. "Organ yang terlalu kecil 


LAPAROSKOPI 


di rongga perut 


Penampang perut 


Ruang yang tercipta 


karena isian gas 


- 


Aktivitas bedah laparoskopi dilihat dari 
penampang perut. Dokter bekerja dalam 
ruang yang diciptakan dangan memasuk- 


kan gas ke dalam rongga perut. 


Alat-alat bedah laparoskopi 


Sumber: colorectalsurgerylandon.co.uk, 
Www,spectrumsurgit 


terkadang sulit dilihat dengan 
mata telanjang saat operasi ter- 
buka, Dengan teknik laparosko- 
pi, gambar organ bisa diperbesar 
sehingga tingkat ketelitian sa- 
ngat baik,” ungkap Errawan. 

Namun, tidak semua pasien 
dapat menjalani bedah laparo- 
skopi. Menurut dia, pasien ha- 
mil tua, misalnya, tidak dapat 
menggunakan teknik itu karena 
rongga perut sudah penuh de- 
ngan rahim dan kehamilan se- 
hingga sulit menciptakan ruang 
bekerja, 

Pasien dengan infeksi di kulit 
dan herpes juga dilarang 
menjalani laparoskopi karena 
alat-alat bedah dimasukkan le- 
wat lapisan kulit. Jika operasi 


RR 


.5. 


KOMPAS/INDIRA PERMANASARI 


Pengangkatan batu empedu dan kantong empedu menggunakan prosedur 
bedah laparoskopi di RS Pluit Gading, Sabtu (16/6). Bedah laparoskopi 


menggunakan sayatan sangat kecil pada lapisan dinding perut yang 
kemudian dipasangi semacam tabung sebagai lubang masuk-keluar 


alat-alat bedah. 


tidak bersifat darurat dan dapat 
ditunda, penyakit kulit harus di- 
sembuhkan dulu, baru menja- 
lani bedah laparoskopi. 

Pasien dengan penyakit paru 
juga bukan kandidat yang baik 
karena dikhawatirkan tidak da- 
pat menoleransi gas yang dima- 
sukkan ke dalam perut. 


Manfaat laparoskopi 


Barlian mengatakan, ada se- 
jumlah kelebihan bedah lapa 
roskopi. Dalam hal ini, p n 
lebih cepat pulih. Sayatan hanya 
membentuk luka kecil sehingga 
rasa nyeri ringan, komplikasi le- 
bih rendah, risiko infeksi lebih 
kecil, dan secara kosmetik lebih 
baik. 


GUNAWAN 


Selain itu, kata Errawan, ma- 
sa rawat pasien di rumah sakit 
lebih pendek sehingga pasien bi- 
sa segera beraktivitas kembali, 
“Setelah bedah laparoskopi, pa- 
sien hanya perlu perawatan di 
rumah sakit 3-4 hari. Dengan 
bedah dengan sayatan terbuka, 
perawatan di rumah sakit 7-10 
hari, Jika dihitung secara ke- 
seluruhan, termasuk rawat inap 
dan obat, biaya bedah laparo- 
skopi hampir sama dengan be- 
dah terbuka," ujarnya. 

Tingkat kesuksesan bedah 
laparoskopi sangat tergantung 
pada keahlian dan keterampilan 
dokter bedah. Beratnya kasus, 
kondisi pasien, dan ketersediaan 
alat ikut berpengaruh. 


perut buncit. 


Tubuh langsing dan sehat dapat anda 
raih dengan teknologi terkini kami dan 
perawatan alami tanpa perlu rasa kuatir. 
The Body & Face Lab adalah bagian dari 


Tetaplah 
di sena , 


Apakah jarum timbangan anda terus bergerak. 
naik? Kunjungi The Body & Face Lab 
untuk mengetahui bagaimana cara 
meraih siluet seksi yang anda impikan. 
Katakan selamat tinggal pada selulit yang 
tidak enak dilihat, lengan bergelambir dan 


“ody 8 Faces 


www.bodyi 


FG GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


More and 


8 


RR) BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Free Gift 


matahari club card 


Hanya Dengan Kartu Kredit & Debit BRI 


Nikmati voucher discount hingga 1036" dari pembelian awal untuk digunakan pembelian berikutnya (2nd purchase) 
setiap pembelanjaan min, Rp 250.000. Dapatkan juga hadiah langsung untuk pemegang Kartu Kredit/Debit BRI 
yang memiliki kartu MCC Beauty/Premium untuk pembelanjaan min. Rp 500.000 (selama persediaan masih ada). 
Berlaku di seluruh outlet Matahari Department Store. Periode 21 Mei - 31 Agustus 2012. 


Global Beauty International Group, ahli 
dalam bidang perawatan kecantikan selama. 
lebih dari 20 tahun. 


Percayakan kepada kami, anda pasti 
akan senang berdiri di atas timbangan lagi. 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


Nikmati 30 perawatan 

untuk hanya Rp 2.999.000 

4 cicilan hingga 12 bulan Kartu Kredit BRI Kartu Debit BRI 
TAMAN ANGGREK Mall Taman Anggrek L2 # 221 O21-5699 8556 dengan PES & mandin sis 
SUDIRMAN Wisma BNI 48 Kota BNI L3 N3OGA 021 - 572 2030 s9 
DEPOK Mall Margo City, GF.2IA OZ1 - 7887 0958 La 
KELAPA GADING Mall of Indonesia, LI #C1S O21 - 4586 7903 wyogubri.cojjd 
Busur Mall Cibubur Juncion, 1 1, unit OS & O7 021-87756418 
GANDARIA CITY — Mall Gandaria Cily, 12 W 250 OZ! -2905 3140 
PEJATEN VILLAGE Moll Pejaten Village, LG Floor M L21 OZI - 781 8256 La 
Il bergabunglah bersama kami di wwwfacebook.com/blindo 004,6 Pocetos . 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MUDAH HILANGKAN NODA MEMBANDEL 


Kotoran lengket, sisa makanan gosong yang mengerak, endapan busa, kerak air, dan 
noda membandel lainnya kini dapat dibersihkan dengan mudah. Cif Cream, dengan 
formula konsentrat yang ampuh dan mikropartikel unik, mampu membersihkan 
noda-noda membandel pada berbagai permukaan di rumah Anda. Cif Cream dapat 
digunakan pada jenis permukaan seperti marmer, keramik, baja, porselen, kuningan, 
maupun kaca tanpa menimbulkan goresan. Cukup dengan menuangkan Cif pada 
noda yang akan dibersihkan dan menggosokkannya dengan kain lembab, permukaan 


akan bersih kembali. IVTOJ 


DOK CIF CREAM 


enyambut Lebaran yang 

sudah di depan mata, jika 

hendak merenovasi rumah, 

dapur sebaiknya menjadi 

salah satu prioritas, Sebagai 

area servis, dapur jangan 
dipandang sebelah mata, Lebih dari sekadar 
menyenangkan istri tercinta, ada banyak 
manfaat merenovasi dapur, 


Akrabkan keluarga 

Bagi keluarga muda yang hidup di kota 
besar, memiliki dapur dan ruang-ruang dalam 
rumah yang lega adalah kemewahan. 
Ruangan yang terbatas membuat pemilik 
tumah harus kreatif mengatur dan menata 
rumah. Dapur dapat menjadi tempat 
berkumpul keluarga, 

Selain untuk memasak bersama, yang 


dapat menjadi kegiatan alternatif pada akhir 
pekan, dapur dapat dipadukan dan difungsi- 
kan sebagai ruang makan, Untuk hidangan- 
hidangan tertentu yang praktis, seperti 
sarapan, begitu diolah dapat langsung 
disajikan. Istri pun tidak bete masak sendiri 
karena dapat ditemani anak dan suami 
sembari menunggu, 

Gagasan ini hanya mungkin jika memiliki 
dapur yang bersih dan higienis. Jika kotor 
dan bertabur sampah, tentu anggota keluarga 
malas berkumpul, 


Fungsi 


Beberapa hal yang patut dipertimbangkan. 


Pertama, ruang gerak. Sebagai area 

penunjang, dapur harus memungkinkan siapa 
pun di dalamnya memiliki ruang gerak cukup. 
Pertimbangkanlah posisi kompor, tempat cuci, 


B In jika 
anggota keluarga: snggan laa 2 yang sedang 


memasak. 


,ada Hua macam ienis | pengisap 
le 


yang mendaur "ulang asap. 


rumah. Cara kerja pengisap asap 


tidak jauh beda dengan cara kerja exhaust fan. 
diisap oleh kipas yang berputar, kemudian disari 


filter yani Sea karbon. agar! kotoran 


Sl 


DOK. SAMSUNG 


Naa -a 


@ @ @ 
, | | | 2 KOMPAS RABU, 1 AGUSTUS 2012 


Rubrik ii disajikan oleh Tim Iklan Kompas 


MEMASAK JADI LEBIH MODERN 


Memasak menjadi kian mudah dengan Microwave dan Grill terbaru dari Samsung GE89MSTC. 
Dengan kapasitas 23 liter dan daya sebesar 1.100 watt serta fitur Triple Distribution System 
(TDS), Anda bisa lebih leluasa memasak makanan dan masakan matang menyeluruh. Fitur 
brilian dari Rapid Defrost memudahkan Anda untuk menguapkan bunga es dengan cepat dan 
merata, sehingga makanan tidak menjadi lembek. Steam Clean System membuat Anda dengan 
mudah membersihkan microwave. Fitur lainnya adalah Rapid Defrost, Auto Reheat, Button 


Control, Grill Combi dan fitur inovatif Ceramic Inside yang membuat microwave menjadi tahan 


gores, antibakteri, serta mudah dibersihkan. IVTOJ 


1 


“4 


FOTO-FOTO: WIRAPRIHANTO 


tak atau lemari penyimpan, serta meja 
potong. Pastikan agar kegiatan yang dilakukan 
tidak terhambat dan si pelaku kegiatan pun 
merasa nyaman. 

Kedua, pemasukan udara dan cahaya 
matahari juga harus dipertimbangkan. 
Untuk dapur, pengudaraan yang baik perlu 
untuk mengeluarkan asap, sedangkan untuk 
tempat jemur, sinar matahari membantu 
mengeringkan cucian, Oleh karena itu, 
usahakanlah penempatan ruang servis dekat 
dengan ruang terbuka, 


Penampilan 

Karena dianggap kurang penting, dapur 
acap disembunyikan di belakang. Tak heran, 
tampilannya “kurang cantik”. Jika ingin lebih 
sedap dipandang, ada sejumlah tips yang 
dapat dipertimbangkan. 


Berk | 


TIAP KALI SEL 
SUAMINYA, 
Le Tan mg 


SEHINGGA KREASI MASAKAN an La BERAGAM. 


ANDAI SA: 


Pertama, pilihlah material yang unik. Hal 
ini dapat memberi kesan yang lebih positif 
bagi siapa pun yang mampir. 

Kedua, ciptakanlah paduan warna dinding 
yang menarik. Siapa bilang dinding dapur 
warnanya harus monoton dan itu-itu saja. 
Pilihlah kombinasi yang tepat dengan warna 
lemari atau peralatan, seperti kompor dan 
lemari es. 

Ketiga, tambahkanlah detail atau ornamen 
cantik. Dapur pun boleh berhias, tetapi 
pastikan faktor fungsi tetap diperhatikan dan 
tidak boleh dinomorduakan. 

Keempat, permainan pola lantai. Jika 
dinding dan perabotan sudah tidak bisa 
diutak-atik, mengapa tidak “bermain” dengan 
pola lantai. Pilih motif dan warna yang segar 
sehingga kesan keseluruhan tidak monoton. 

Kelima, pergunakanlah peralatan rumah 


untuk 


reasi 


ESAI MEMASAK, ENDA (37) ACAP MELAPOR KEPADA 
JA DAPUR MAMA DIBAGUSIN, MASAKNYA PASTI 
NAR “kat AI HA YANG, DIKATAKAN ENDA TIDAK 


KIRAN LEBIH TENANG. 


tangga modern yang elegan. Berbagai 
peralatan rumah tangga dewasa ini tak hanya 
membantu dan memudahkan pekerjaan, tetapi 
juga dirancang untuk menunjang estetika, 
baik dari sisi desain maupun warna, Pilihlah 
lemari es atau kompor yang memiliki desain 
elegan dan senada dengan ruangan secara 
keseluruhan. Oven, microwave, atau coffee 
maker yang keren dapat difungsikan sebagai 
“pajangan” yang membuat dapur tampil lebih 
modern, 

Jika sudah begini, siapa pun akan betah 
berlama-lama di dapur, bercakap-cakap 
sembari menyantap makanan atau mengudap 
camilan. Istri pun dijamin tidak cerewet lagi. 
(ACAI 


“membersihkan” udara sampai 80 persen. Aa 

— pada jenis | kedua, asap saringan dialirkan ke luar rumah 
melalui pa, sehingga dapur benar- benar bebas « 
ng lebih banyak memilih jenis kedua karena 
igieni 
. Agai Ak Binong memilih saat memili 

MA hal yang patut di 
tal lalam satuan meter kubik/ 

p, semakin banyak HA 


8 


HANDPHONE HANDPHONE 
HP E1080T" HP E1195 


PHILIPS 
IRON HD1172 


ST. JAMES 


jualnya, termasuk daya 
berapa model memili 
tabung penampung minyak dan lampi 
kipas pun ada yan 
. Layanan urnajual. 
cadang, serta layanan perbaikan 
Bebera produsen ji juga Pe jasa pemasangai 
TP/ACAI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


'KOMPAS/RINI KUSTIASIH 


Jalur pantai utara Jawa Barat di wilayah Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, hingga Selasa 
(81/7) masih belum rampung diperbaiki. Dari segmen yang diperbaiki sepanjang 8 kilometer, baru 
sekitar 80 persen yang selesai diaspal. Proyek ini meleset dari target penyelesaian, yang sedianya selesai 
pada Kamis (2/8) menjadi molor hingga pekan depan. 


Perairan Maluku 
dan Sultra Rawan 


Tiga Kapal Tenggelam, 13 Penumpang Hilang 


AMBON, KOMPAS — Perairan Maluku dan 
Sulawesi Tenggara kembali menelan korban. Di 
kedua perairan tersebut, Selasa (31/7), terjadi tiga 
kecelakaan laut. Total korban hilang mencapai 13 
orang, Rentetan musibah itu melengkapi tiga 
kejadian serupa selama Juli 2012. 


Di perairan dekat Tanjung Ha- 
ya, Pulau Seram, Maluku, Selas: 
Kapal Motor Gumala Jaya teng- 
gelam dan mengakibatkan 4 pe- 
numpang hilang. 

Sekretaris Badan Penanggu- 
langan Bencana Daerah Kabupa- 
ten Maluku Tengah Haraji Patty 
mengatakan, kapal tenggelam 
at berlayar dari Masohi menuju 
Pulau Banda, Maluku Tengah. 
Kapal itu berangkat Sabtu (28/7) 
pukul 22.00 WIT dan tenggelam 
di dekat Tanjung Haya pada Se- 
lasa pagi. 

Kapal berbobot mati 28 ton itu 
mengangkut 15 ton minyak tanah 
dan 7 penumpang, di antaranya 
terdapat 5 anak buah kapal 
(ABK). 

"Kapal diketahui tenggelam 
setelah 3 ABK ditemukan dalam 


sebuah perahu kecil di perairan 
dekat Desa Haya. Warga kemu- 
dian menolong ketiganya dan da- 
ri situlah diketahui bahwa kapal 
itu tenggelam,” ujarnya. 


Perairan Sultra 


Di Kabupaten Konawe Utara, 
Sulawesi Tenggara (Sul 
buah kapal barang terbakar di 
lepas pantai Motui. Dalam waktu 
hampir bersamaan, sebuah kapal 
motor dengan 8 penumpang di- 
laporkan hilang di perairan timur 
Sultra. 

Kapal yang terbakar adalah 
KM Diki Sanjaya dalam pelayar- 
an dari Salabangka, Sulawesi Te- 
ngah, menuju Bau-Bau, Sultra, 
Kapal ini membawa 6 awak. 

Kapal ini berangkat dari Sala- 
bangka hari Senin pukul 13.00 


dan terbakar ketika berada 
i lepa 
tai Motui pukul 22.00. "Lima 
ABK berhasil selamat, tetapi se- 
orang ABK bernama April (20) 
masih dicari,” ujar Wahyudi, pe- 
gawai bagian humas kantor SAR 
Kendari, Selasa, 

Kelima awak diselamatkan se- 
buah kapal tunda pukul 0700 
Wita, Selasa. Salah satu awak 
yang selamat, Laode Hariswan, 
mengalami luka bakar, Semua 
korban langsung dibawa ke Pus- 
kesmas Motui. 

Hingga berita ini diturunkan, 
penyebab kebakaran masih be- 
lum diketahui. "Dari keterangan 
ementara, kapal mengangkut 
minyak dari Bau-Bau menuju Sa- 
labangka. Namun, saat pulang ke 
Bau-Bau, muatan sudah kosong,” 
ujar Wahyudi 

Adapun kapal yang hilang ada- 
lah KM Nur Sanjaya berbobot 
mati 29 ton. Wahyudi mengata- 
kan, kapal tersebut diperkirakan 
membawa 8 penumpang dengan 
rute Sambalangi-Menui, Sulawe- 
si Tengah. Wilayah ini berbatasan 
langsung dengan Sulawesi Teng- 
gara. (APA/ENG) 


Perunggu Eko yang Bernilai Perak 


(Sambungan dari halaman 1) 


Dia mengangkat mulus se- 
mua barbel di tiga kesempatan 
snatch yang merupakan babak 
pertama, Meski sekali gagal di 
clean and jerk, aksi Kim tetap 
ganas dengan pekik dan seringai 
kemenangan yang dia tunjukkan 
sejak awal lomba, juga gerak tu- 
buh yang eksplosif begitu selesai 
mengusung barbel. Malam itu, 
Kim meraih emas dengan me- 
mecahkan rekor dunia, 327 kg. 

Bintang lainnya malam itu 
adalah Mosguera si lifter "keras 
kepala" yang teriakan mengge- 
legarnya di awal lomba menge- 
jutkan dan menghibur penonton. 
Sejak itu, dia mencuri perhatian 
penonton. Mosguera-lah si pe- 
nguntit Eko. Dengan berat tubuh 
yang lebih ringan, lifter Kolom- 
bia itu terus menempel Eko. 

Dia sukses. Kedua lifter 
sama-sama menyelesaikan laga 
dengan koleksi berat barbel 317 
kg. Namun, berat badan Eko le- 
bih berat 130 gram dari Mos- 
guera. Alhasil, prestasi lebih 
tinggi, medali perak jatuh ke- 
pada Mosguera dan perunggu 
ke genggaman Eko yang baru 
sepekan ini 28 tahun, 

Eko menjadi salah satu bin- 
tang malam itu. Dia tampil de- 
ngan karakter, selalu melangkah 
ke atas panggung dengan man- 
tap, punggung dan dagu tegak, 
senyum mengembang, sorot 
mata ke depan, tak pernah tun- 
duk menatap lantai. Eko, putra 
pengayuh becak yang masa ke- 
cilnya kerap menggembalakan 
kambing, tetap Eko yang riang 
dan penuh percaya diri. "Bawa- 
an saya memang seperti ini,” 
katanya seusai lomba. 

Malam itu, paruh pertama 
lomba berjalan dengan asa in- 


dah bagi kubu Indonesia. Di 
angkat besi, babak pertama ada- 
lah lomba angkatan snatch de- 
ngan barbel diangkat dari lantai 
dan langsung diayunkan serta 
ditahan di atas kepala. 

Pada babak pertama itu, Eko 
n retak tulang 
kaki kanan (dia derita dalam la- 
tihan akhir tahun lalu) sukses. 
Ketiga kesempatan mengangkat 
barbel dilalui Eko dengan sem- 
purna, Pencapaiannya 145 kg. 
Ttu nomor dua terbaik setelah 
Kim yang 153 kg. Zhang Jie di 
luar dugaan dua kali gagal 
mengusung beban 145 kg. Hasil 
bersihnya cuma 140 kg, sama 
seperti Mosguera. 

Persaingan pun berlangsung 
di angkatan clean and jerk, ang- 
katan yang mengandaikan le- 
dakan tenaga. Teknik mengang- 
kat barbel terbagi dalam clean 
(mengangkat barbel dan mena- 
han di dada) dan jerk (melon- 
tarkan barbel dari dada ke atas 
kepala) dan menahannya hingga 
tubuh tegak. 

Di clean and jerk, Eko maju 
lebih dulu karena memilih be- 
ban 168 kg lebih ringan dari 
Kim dan Mosguera, 170 kg. Se- 
mentara Zhang terakhir. Pilih- 
annya paling berat, 174 kg. Upa- 
ya pertama Eko gagal. Begitu dia 
mengulangi upayanya dan ber- 
hasil, baru terasa persaingan se- 
ngit dari kubu Kolombia me- 
nambah tegang. 

Di belakang panggung, per- 
saingan antarpelatih dimulai. 
Lukman mengajukan angka 170 
kg sebagai beban Eko di kesem- 
patan pamungkas. Jika berhasil 
dan ketiga seterunya sukses de- 
ngan pilihan mereka, Eko tetap 
di peringkat kedua. Rupanya, 
pelatih Mosguera tak mau at- 
letnya finis di posisi keempat. 


Ketegangan berlanjut saat 
Kim menyelesaikan angkatan 
ketiga 174 kg dan sukses. Dia 
pun memecahkan rekor dunia 
(total 327 kg) dan berpotensi 
juara, Eko yang sudah sel 
semua jatahnya masih di posis 
kedua (total 817 kg), posisi pe- 
rak. 

Giliran Zhang Jie. Dia ber- 
hasil mengangkat 174 kg. Posi- 
sinya naik ke urutan ketiga. Pe- 
latih Zhang Jie meminta barbel 
178 kg di kesempatan kedua se- 
telah Mosguera menyelesaikan 
giliran. Tekanan beralih kubu 
Eko yang terancam melorot. 

Mosguera gagal pada kesem- 
patan pertama 177 kg dan juga 
kesempatan kedua. Namun, ”Si 
Burung Nazar” Amerika Latin 
itu luar biasa. Dia berhasil di 
upaya terakhir sekaligus meng- 
gusur Eko ke posisi ketiga (pe- 
runggu). "Saya angkat topi. Sa- 
ngat jarang lifter yang sudah 
dua kali gagal bisa mengangkat 
barbel pada kesempatan ketiga," 
kata Lukman. 

Kini, Eko hanya bisa pasrah. 
Jika Zhang Jie berhasil di 178 kg 
(total 318 k9), dia bakal meraih 
perak dan Eko gigit jari. Zhang 
gagal dan suporter China ter- 
enyak. Suporter Kolombia gem- 
bira karena Mosguera dapat pe- 
rak bukan perunggu. Kubu In- 
donesia sukacita karena medali 
pertama London 2012 tak lepas. 

Dari layar raksasa di dalam 
gelanggang tergambar suasana 
di ruang persiapan di balik 
panggung. Eko bangkit dari du- 
duknya dan memeluk Lukman, 
”Di dalam, semua menangis. Ka- 
mi terharu dengan hasil ini. Ke- 
tika sudah menyelesaikan se- 
mua angkatan, saya hanya bisa 
menunggu dan pasrah,” kata 
Eko. 


Menuju Titik Terang Atasi Pandemi AIDS 


onferensi AIDS XIX baru saja ber- 

akhir di Washington DC, Amerika 

Serikat. Meski gaungnya kurang di- 
sebarluaskan media massa di Indonesia, ini- 
lah konferensi paling optimistis sejak kon- 
ferensi AIDS pertama kali diselenggarakan 
tahun 1985 di Atlanta, AS. 

Dihadiri lebih dari 21.000 anggota delegasi 
lebih dari 195 negara, optimisme memang 
mewarnai dari awal sampai akhir konferensi. 
Di sini muncul titik terang untuk mengatasi 
HIV/AIDS, sejak pertama kali kasus ditemu- 
kan 30 tahun lalu. 

Pengobatan menggunakan kombinasi obat 
anti-HTV, yang disebut antiretroviral (ARV), 
terbukti tidak hanya menurunkan angka ke- 
sakitan dan kematian, tetapi juga membuat 
banyak orang yang terinfeksi HTV tetap sehat, 
kualitas hidup membaik, dan terutama me- 
nurunkan penularan secara signifikan. 

"Pengobatan dini mampu menekan penu- 
laran hingga 96 persen. Di Indonesia, mereka 
yang terinfeksi HIV dan meminum ARV, yang 
disediakan gratis oleh pemerintah, tetap pro- 
duktif hingga 10 tahun. Bahkan, ada yang 
sudah 18 tahun," kata Zubairi Djoerban, guru 
besar penyakit dalam, hematologi, dan onko- 
logi medis dari Fakultas Kedokteran Univer- 
sitas Indonesia yang juga Ketua Masyarakat 
Peduli AIDS Indonesia. 


Bersama atasi AIDS 


Jutaan orang memang telah diselamatkan 
sehingga harapan akan hadirnya generasi 
baru yang bebas FITV bisa terwujud, Tidaklah 
mengherankan bila Badan PBB untuk Ma- 
salah AIDS (UNAIDS) pada akhir konferensi 
yang berlangsung 22-27 Juli itu juga percaya 
diri mengeluarkan buku yang berjudul To- 
gether We Will End AIDS. 

Buku tersebut melaporkan, 8 juta orang 
dapat mengakses pengobatan dengan ARV, 
terutama di negara-negara berpendapatan 
rendah dan menengah. Jumlah ini naik dari 
14 juta orang pada tahun 2010. 

Di AS, angka kematian turun hingga dua 
pertiga setiap tahun. Bahkan, menurut Dr 
Mohammad Akhter, Direktur Departemen 
Kesehatan DC, AS, sejak 2009 tidak ada satu 


LAPORAN IPTEK 


AGNES ARISTIARINI 


menyalahgunakan obat dengan jarum suntik 
menurun hingga 70 persen sejak 2007. 

Buku yang sama juga mencatat kemajuan 
besar dalam upaya menurunkan penularan 
HIV pada anak-anak. Sejak 2009, infeksi baru 
pada anak-anak menurun hingga 24 persen 
sehingga pada 2011 hanya” terjadi 330.000 
kasus infeksi baru pada anak-anak di seluruh 
dunia, Jumlah ini hampir setengah dari jumlah 
infeksi baru pada anak-anak saat pandemi 
AIDS mencapai puncaknya tahun 2003, yaitu 
570000 kasus. 

Menurut UNAIDS, berkat kemajuan peng- 
obatan serta sosialisasi hidup sehat dan ber- 
tanggung jawab, orang yang hidup dengan 
HIV/AIDS pada 2011 "tinggal” 842 juta. Jum- 
lah ini akan jauh lebih besar bila tidak terjadi 
penurunan penularan hampir 20 persen s 
lama 10 tahun terakhir. Ramalan para ahli 
sembilan tahun lalu bahwa gelombang kedua 
wabah AIDS akan menyapu kawasan Asia 
Pasifik juga tidak terjadi. 

Karena itu, masa depan yang lebih baik 
sudah di depan mata. "Saya percaya bahwa 
bersama kita bisa mengakhiri pandemi AIDS. 
Pertanyaannya kemudian adalah kapan?” kata 
Michel Sidibe, Direktur Eksekutif UNATDS. 

Bagaimana dengan Indonesia? 


Menurun signifikan 
Menurut Zubairi, yang juga hadir di 
Washington DC, kondisi di Indonesia seiring 
dengan terangnya kondisi dunia, Penelitian di 
sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat juga 
menunjukkan keberhasilan pengobatan ARV: 
77,2 persen orang dengan HIV/AIDS yang 
minum ARV menunjukkan peningkatan CD4 
hingga di atas 200. CD4 adalah penanda di 
permukaan sel darah putih manusia dan men- 
jadi indikator fungsi kekebalan tubuh. 
Zubairi juga menyebutkan bahwa pada 88,7 
persen orang dengan HIV/AIDS, kadar virus 
HIV dalam darahnya tidak terdeteksi lag 


Jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indo- 
nesia diperkirakan 300.000 orang. Namun, 
masih kurang dari 30000 orang yang men- 
dapatkan pengobatan ARV. "Dengan demi- 
kian, masih ada jurang yang amat besar 
antara estimasi dan kasus yang teridentifi- 
kasi,” kata Zubairi menambahkan, 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah segera melakukan tes FITV/AIDS pada 
5 juta-20 juta rakyat Indonesia. Hal ini 
menjadi amat penting karena tes HIV ber- 
korelasi signifikan dengan penurunan angka 
penularan. 

Botswana, misalnya, yang sejak delapan 
tahun lalu memberlakukan kebijakan tes 
HIV rutin pada 1,5 juta penduduknya, ber- 
hasil menurunkan angka kematian dan pe- 
nularan secara drastis. Afrika Selatan pada 
2011 juga melakukan tes pada 15 juta pen- 
duduknya (dari total 50 juta) dan China pada 
80 juta penduduknya, 


Dampak tes 

Hasil tes di Indonesia akan sangat mem- 
bantu mengurangi penularan secara seksual, 
penularan lewat jarum suntik, dan terutama 
membuka akses terhadap pengobatan ARV. 
Hal ini didukung hasil penelitian yang me- 
nunjukkan bahwa orang dengan HIV/AIDS 
yang minum ARV nyaris tidak menularkan 
HIV dan mencegah infeksi baru hingga 96 
persen. Dengan demikian, anak-anak sebagai 
generasi masa depan bisa diselamatkan. 

Apa boleh buat, untuk memperluas ca 
kupan tes HIV ini diperlukan kemauan po- 
litik, kepemimpinan, dan terutama konsis- 
tensi dalam upaya eradikasi HIV/AIDS. In- 
donesia juga perlu lebih berkomitmen lagi 
untuk melakukan pendekatan pencegahan 
melalui kesetaraan jender dan pemberdayaan 
komunitas. 

”Kehadiran negara diperlukan agar pen- 
an kesehatan reproduksi dan seksual 


bayi pun yang tertular HIV di Distrik Co- 
lumbia, Demikian pula halnya di Washington 
DG, angka infeksi HIV pada mereka yang 


dari 70 persen, 


"Sedangkan yang memiliki kualitas hidup dan 
kondisi psikologis baik masing-masing lebih 
,”'katanya, 


diberikan kepada semua orang sehingga ter- 
hindar da 
kata Zubairi. 


isiko penularan dan kematian,” 


KPK Tidak Boleh Dihambat 


(Sambungan dari halaman 1) 


Mereka menunggu dokumen 
yang diharapkan bisa segera di- 
angkut ke Gedung KPK. 

Menurut Djoko Suyanto, ada 
nota kesepahaman (MOU) an- 
tara Polri, KPK, dan Kejaksaan 
tentang mekanisme pengelolaan 
perkara. Namun, ia tidak meme- 
rinci kesepakatan itu. "Yang ter- 
penting, Kapolri sudah menya- 
takan mendukung upaya-upaya 
penegakan hukum yang dilaku- 
kan KPK, Ini ada mekanisme 
khusus yang ada di dalam MOU 
itu. Jadi, ikutilah mekanisme itu,” 
katanya. 

Djoko mengatakan telah ber- 
komunikasi dengan Kepala Polri 
dan pimpinan KPK agar nuansa 
permusuhan seperti Cicak versus 
Buaya tidak terulang. "Kita jaga 
kedua lembaga penegakan hu- 
kum ini, tidak boleh bertentang- 
an, tidak boleh bertengkar,” ka- 
tanya, 

Ketua KPK Abraham Samad, 
yang Sel: iang bertemu Kepa- 
la Polri Jenderal (Pol) Timur 
Pradopo di Mabes Polri, menga- 
takan, hasil kesepakatan perte- 
muan itu adalah semua barang 
bukti boleh dibawa ke KPK. "Se- 
mua bukti dibawa ke KPK untuk 
dilakukan verifikasi,” katanya. 

Senada dengan Abraham, Bu- 
syro Mugoddas mengatakan, ba- 
rang bukti yang sempat ”disan- 
dera” di Korlantas sudah bisa 


dibawa karena sudah ada ke- 
sepakatan dengan Polri, "BB (ba- 
rang bukti) sudah boleh diangkut 
ke KPK berdasarkan pertemuan 
pimpinan KPK dengan Kapolri,” 
kata Busyro. 

"Alhamdulillah semua selesai. 
Ada beberapa hambatan kecil 
dan itu bisa diselesaikan pasca- 
pertemuan dengan Kapolri dan 
barang bukti bisa diambil KPK," 
kata Bambang Widjojanto. 

Wakil Ketua MPR Lukman 
Hakim Saifuddin menil 
Polri terhadap penggeledahan itu 
menunjukkan belum tumbuh ke- 
sadaran untuk memerangi ko- 
rupsi. "Tidak ada institusi kebal 
terhadap KPK. Seharusnya Polri 
mengikuti sikap DPR yang lego- 
wo saat anggotanya diproses hu- 
kum dan kantornya digeledah 
KPK,” kata Lukman, 

Menurut Wakil Ketua DPR 
Priyo Budi Santoso, penanganan 
kasus itu diharapkan tetap di- 
tangani KPK, Kepolisian tak per- 
lu turut campur tangan, tetapi 
yang tak boleh dilupakan adalah 
sikap saling menghormati. 

"Presiden harus turun tangan 
karena polisi melakukan obstruc- 
tion of' justice atau menghalangi 
upaya penegakan hukum,” kata 
Ketua Divisi Investigasi Indor 
sia Corruption Watch Agus Su- 
naryanto, 


Penetapan tersangka 
KPK telah lama menyelidiki 


kasus tersebut. Menurut Juru 
Bicara KPK Johan Budi SP, tahap 
pengumpulan bahan dan kete- 
rangan dilakukan sejak awal 
Januari 2012. Setelah Januari, 
KPK mulai menaikkan status pe- 
nanganan kasus itu menjadi pe- 
nyelidikan. Hingga 27 Juli lalu, 
KPK secara resmi menaikkan ka- 
susnya ke tingkat penyidikan 
dan menetapkan Djoko Susilo 
sebagai tersangka. Sebelum men- 
jabat Gubernur Akpol, Djoko 
menjabat Kepala Korps Lalu Lin- 
tas Polri. 

”DS (Djoko Su 
kan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau 
Pasal 3 juncto Pasal 55 Ayat 1 
Kesatu KUHP Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. DS diduga menyalahgu- 
nakan kewenangannya, memper- 
kaya diri sendiri dan orang lain 
yang bisa berakibat merugikan 
kekayaan negara," kata Johan, 

Kasus tersebut bermula dari 
dugaan adanya penggelembung- 
an (mark up) pengadaan simu- 
lator kendaraan roda dua dan 
roda empat untuk ujian SIM. 
Proyek pengadaan simulator itu 
bernilai Rp 190 mi Padahal, 
pengadaan simulator ini sebe- 
irakan hanya se- 
Rp 90 miliar. 

Terkait penanganan kasus 
korupsi yang melibatkan anak 
buahnya yang sudah jadi ter- 
sangka, Timur Pradopo menga- 
takan, KPK dan Polri sama-sama 


memiliki tugas penanganan ka- 
sus korupsi. "Kita mengarah, ka- 
ma obyeknya, ke joint 
investigasi,” katanya. 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
syarakat Polri Brigadir Jenderal 
(Pol) Boy Rafli Amar menga- 
takan, Polri menghormati yang 
dilakukan KPK. "Kami sepenuh- 
nya mendukung langkah-langkah 
penegakan hukum yang dilaku- 
kan KPK,” kata Boy. 

Sutarman — mengungkapkan, 
dalam investigasi bersama itu, 
KPK lebih fokus pada pena- 
nganan kasus korupsi yang me- 
libatkan penyelenggara negara. 
Bareskrim Polri lebih fokus pada 
pihak-pihak lain atau penyeleng- 
gara negara yang tidak ditangani 
KPK. 

Ta menjelaskan, Polri pernah 
menangani kasus dugaan tindak 
pidana terkait proses tender 
pengadaan simulator mengemu- 
di itu. Dugaan tindak pidana itu 
terkait sengketa tender antara PT 
a Mandiri Metalindo Abadi 
sebagai pemenang tender dan PT 
Inovasi Tehnologi Indonesia se- 
bagai subkontraktor. 

"Itu kasus lama dan sudah 
masuk ke pengadilan,” katanya. 
Boy mengakui beberapa waktu 
lalu mengumumkan bahwa ter- 
kait penanganan kasus itu, Polri 
belum menemukan unsur pida- 
nanya. 


(BIL/RAY/WHY/NWO/ 
NTA/ONG/FER) 


Momentum Benahi Buruknya Koordinasi 


(Sambungan dari halaman 1) 


Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cian- 
jur, kawasan itu dimasukkan ke 
dalam kawasan NI atau lindung, 
Artinya, tidak boleh ada kawasan 
budidaya, termasuk hutan pro- 
duksi dan produksi terbatas). 
Perpres ini dijadikan acuan oleh 
Pemkab Bogor dalam menyusun 
Perda RTRW yang diberlakukan 
saat ini. 

”Pemkab Bogor juga salah. Bu- 
kannya berusaha agar kondisi 
ideal tercapai dan mengupayakan 
tetap menjadi hutan lindung, ma- 
lah hendak dijadikan sesuai kon- 
disi saat ini,” katanya. 

Badan Perencanaan Pemba- 
ngunan Daerah Kabupaten Bo- 
gor menyebutkan, di lahan seluas 
8700 hektar yang ditetapkan 
sebagai hutan lindung di Puncak, 


kondisi eksisting dari pengukur- 
an peta didapati 5469 hektar 
di antaranya merupakan hutan 
produksi dan hutan produksi 
terbatas yang dikelola Perum 
Perhutani, serta 3087 hektar 
kawasan nonhutan berupa per- 
mukiman, sawah, dan perkebun- 
an. 

”Harus dilihat, yang memiliki 
lahan di kawasan nonhutan itu 
apa benar penduduk setempat 
atau orang berpunya dari Jakarta. 
Kalau memang pemerintah tidak 
berani berhadapan dengan ma- 
syarakat, selamatkan setidaknya 
hutan yang 5469 hektar itu. Per- 
tahankan areal itu sebagai hutan 
lindung,” ujar Markus. 

Menurut peneliti senior Pusat 
Pengkajian, Perencanaan, dan 
Pengembangan Wilayah Institut 
Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi, 
diperlukan insentif dan disinsen- 


tif agar Pemkab Bogor juga ber- 
kemauan menjaga hutan lindung 
di Puncak. 

Ia menilai, daerah yang me- 
nerima manfaat dari terjaganya 
lingkungan di Puncak harus 
memberikan kompensasi atas 
potensi kehilangan yang dialami 
Pemkab Bogor jika mereka mem- 
pertahankan ekosistem. 


Tidak bisa sendiri 


Wakil Bupati Bogor Karyawan 
Fathurachman sebelumnya me- 
nyampaikan, Pemkab Bogor tak 
bisa berjalan sendiri dalam 
mengatasi persoalan Puncak. Dia 
mengaku ada orang berkuasa dan 
punya uang yang melanggar tata 
ruang di Puncak, tetapi pihaknya 
kesulitan menindak karena men- 
jaga hubungan dengan instansi 
terkait, 

Selain itu, ada juga masyarakat 


setempat yang mendapat man- 
faat dari perputaran uang dengan 
pembangunan hotel, wisma, dan 
vila. Dia juga tidak memungkiri 
terjadi pergeseran patok oleh 
masyarakat di lahan yang dike- 
lola Perum Perhutani. Namun, 
karena keterbatasan tenaga di 
Perhutani, kejadian seperti itu 
kadang tidak terpantau. 

Aturan mengenai Puncak su- 
dah begitu banyak. Namun, pe- 
laksanaannya terkadang ada yang 
tidak berjalan. Misalnya, di lahan 
berkemiringan 45 derajat tidak 
boleh dibangun, tetapi tetap ada 
yang membangun di sana. 

"Persoalannya kadang tangan 
kami tidak sampai di sana, Ketika 
itu masuk lahan instansi vertikal 
(Perhutani atau Perkebunan), ka- 
mi tidak boleh menggunakan 
APBD untuk lahan itu,” tutur 
Karyawan. (GAL) 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan IP: Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Brigitta Isworo Laksmi, AW Stbarkah, Sat 
Elok Dyah Messwati, Jolce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusume, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Ti 
nius Tamny Trinuoroho, Arnir Sadikin, Evy Rachmawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakta, 
hara, Andy Riza Hidayat, KhaerudIn, Emillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Nell Triana, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardano, lh 
ny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumaro, Totok Wijayanto, Agr 


Sadlu, Ferry Santo: 
Berindra A, Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Ant 
Fathioni, Cyprlanus Anto Saptowalyano, Anita Yo: 
Genthong, C. Wahyu Harya P, Eny Prihtiyani, 


Agu 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. Suprihadi, Myrna Ratna M., Johnny T, Gunardi Sri 
Harianto, Bre Redana, Maria Martininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktavianus, Julian Sihambing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Ibrahimsyah Rahman, Fr 


Warsano, Pepih Nugraha, Arbain Re 
lan Idrasari, SIAK Pramono, Na 


Lasti Kumia, M. Yuniadhi 


Hartati Samhadi, Banu Aster 


bey, Suhartona, Salorna Simanungkalit, C Windora AT, Re 
Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivvatv, Mar 
Hamairwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabo 
| M, zald Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jk 
ati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Musi 


Mohamad Subhan, Trv Harijana, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita Utara, Jimmy S. 
artono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusumaputra, Rusdi Amral, Agus 
Gunawan Dec, Kanedi Nurman Putu Fajar Arcana, Sub Tahlope Youta Arik, Ida Setya9, Nasculah Nara, A. Maryoto James Budes Wawa, Nasru Alam A21, Imam Pratyoko- Ad #rantyo, Danu usworo suta Diarmasaputra. Dahona Flrianto, Gesit Arianto, Wisnu Nugraha Maruli Tobing Gunawan Setiadi, 
Ratih P 

Lusant 
udi Suwarna, 


tulyadi, Tjahja 


arang Nicolas LMS, Pascal S, Bin 
ul Indriastuti, Grin Basuki, Maria Susy 
Setyaningsih, Affan Adenensi Riza 
nu Widlantoro, Aryo Wisanggeni 


Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi 


list 
SEMARANG: Sanya Hellen Sinombar, Winarta Herusansano, TEGAL: SIwi Nurbiajanti, SOLO: Sri Rejeki, YOGYAKARTA: Thamas Pudja Widijanta, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Latnif, PROBOLINGGO: Dah ia Irawati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti 
JEMBER: Syamsul Hadi, BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningrum, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktara, KUPANG: Frans Sarang, Kornelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Harahap, JAYAPURA: B. Josie Susilo Hardlanta, MERAUKE: Erwin Edhi 


Prasetya, AMBON: Antonius Pc 
BALIKPAPAN: Lukas Adi Praset 


KANTOR REDAKSI: J, Palmera 
3/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1945 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umurn/displ 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mwnke belum termasuk PPN 10k: 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.20-16, 


rta 10270 TELEPI 
angga 19 November 1985, serta Keputusan Lai 


0 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besok dapat diterima, 


534 7710/20//30, 530 2200 FAX: 548 6085/5486 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.9, BOX 4612 
Is Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989” 


09, SABTU 08.30-12.00, MINGGU TUTUP 


ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SU 


ipa pukul 16.00 WIB. BAGIAN IKLAN: 


JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
IRAT KABAR: No. 27/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215- 


BW Rp 105.000/1mnk FC Rp 147.000/mink, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000/tmmis- rini (min 2brs, maks 12brs) Ro 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 39.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Ri 
Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9180 SENIN S/D JUMAT 08.2 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11191 TELEPON (LANGSUNG): 261 161 7-14 PABX: 260 1234 DAN 260 155! 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


8.500/menk, mini Con 
SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 2601622 


ta Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi Warastri, M. Hilmi Falg, BANDA ACEH: Mohamad Burhanudin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razlanta Mada, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irrna Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdioma, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius 
PONTIANAK: Agustinus Han 
GM LITBANG: F. Harianto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. 


tan 26-28, Ja SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menoen Na, 


2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


5, maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 
HARGA 


LANGGANAN: RP 79.000/BULAN REKENING: BNI 1945 Jakarta Kata No. 14132806 # BRI Jakarta Kota No. 0019.01000168308 @ Giro Pos: A 13.444 @ BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No. 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.300467.9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http-//wusw.kompas.com 


@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMP/ 
'& Setiap artikel atau tulisan yang dis 


Im ke Redaksi hendaknya dit 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kem 


: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kampasfkompas.com 


dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
li dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas". 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


al, dikirim ke alamat opir 


kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


SOSOK 


KOM 


PAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


ak Abdullah Al-Kudus 


Laskar Hijau untuk 
Gunung Lemongan 


Debit air di Ranu Klakah, 
Lumajang, Jawa Timur, terus 
menyusut. Pada 2005, 
penurunan debit air di Ranu 
Klakah sampai mencapai 5 meter. 
Ranu Klakah atau disebut juga 
Ranu Lemongan terletak di Desa 
Tegalrandu, Kecamatan Klakah, 
Kabupaten Lumajang, Jawa 
Timur. 


OLEH DAHLIA IRAWATI 


ir Ranu Klakah yang biasanya 
A: limpa itu sudah tidak 
bisa mengai i 


pertanian di sek 


atau danau tersebut, ketika itu hanya 
a 6 mata air, Tanda-tanda keru- 
sakan alam mulai terasa setelah ma- 
raknya penjarahan hutan tahun 


tulah yang membuat A'ak 
Abdullah al-Kudus, salah satu pemuda 
di Desa Klakah, ter k untuk me- 
nanami kawasan di s r Ranu Kla- 
kah dengan pepohonan. Upaya me- 
nanami pohon di sekitar ranu tersebut 
dilakukannya pada 2005 itu juga. 
Meski sudah tiga tahun berlalu, 


hingga ke wilayah Gunung 
Lamongan yang oleh mi: kat se- 


tempat disebut sebagai Gunung Le- 
mongan, 


diharapkan mampu menahan dan 
mempertahankan debit air di danau 
yang mengairi sekitar 620 hektar 1 
sawah petani di Kecamatan Klakah, 
Lumajang. 


”Ranu Klakah perannya sangat vital 
untuk perta a di Kecamatan 
Klakah. ranu tersebut 
mengering, tak ada lagi airnya, lalu 
dari mana warga Klakah akan bergan- 
tung hidup?" ujar A'ak, Senin (23/7), 
di Lumajang. 

Bukan itu , kelestarian Gunung 
Lemongan juga diyakini A'ak akan 
jamin kelangsungan hidup 12 ra- 
ng ada di wilayah Kabupaten 
Lumajang dan Probolinggo. 

Tidak hanya menanami pohon di 
sekitar ranu dan Gunung Lemongan, 
pada 2008 A'ak juga menyatukan par 
sukarelawan peduli penghijauan di 
Gunung Lemongan menjadi organi- 
sasi Laskar Hijau. 

Organisasi nirlaba 


itu memiliki 


KOMPAS/DAHLIA IBAWATI 


agenda utama menghijaukan Gunung 
Lemongan setidaknya setiap hari 
Minggu. Organi: 1, A'ak 
menambahkan, juga tidak berafi 
dengan partai politik atau organisasi 
tertentu yang memiliki nama sama 
atau hampir sama, 

Sukarelawan Laskar Hijau umum- 
a adalah petani yang tinggal di 
nung Lemongan, seperti 
alak di Kecamatan Ran- 
sa Sumberwringin di Ke- 
h, Desa Sumber Petung 
di Kecamatan Ranuyoso, dan Desa 
Klakah di Kecamatan ah. 

Mereka adalah orang-orang yang 
sadar tergerak untuk mengikuti 
gerakan menanam pohon yang dipe- 
lopori A'ak. Jumlah sukarelawan Las- 


kar Hijau sekarang 20-25 orang. Me- 
reka dengan sukarela mengeluarkan 
i kantong pribadi untuk 

i an penanam- 


a tiap ke 
an pohon di kawasa 
dan Gunung Lemongan. 


Memulung 
Dari mana sukarelawan Laskar Hi- 
jau mendapatkan bibit pohon yang 
akan ditanam di wilayah Ranu Klakah 
dan Gunung Lemongan? Ternyata 
mereka mendapatkan bibit-bibit po- 
hon itu dengan c: memulung biji 
buah-buahan di banyak tempat, se- 
perti pasar atau warung. Biji buah-bu- 
ahan yang berhasil dikumpulkan ter- 
sebut kemudian disemaikan, 
”Misalnya di Pasar Ranuyoso, Ke- 
camatan Ranuyt 
kami temukan b 


kami tanam kem| 
n menjadi 


ujar A'ak 
lawan I 
nis di bidang televisi kabel. 

slain itu, Laskar Hijau juga men- 
jalin kerja sama dengan sekolah dan 
at untuk mencari bibit ta- 
naman, "Kami biasanya menyum- 
bangkan polybag-nya, sedangkan pi- 
hak sekolah yang kemudian meminta 
siswa-siswinya untuk mengumpulkan 
biji buah-buahan dari sejumlah tem- 
pat,” katanya. 

Menurut ayah tiga anak ini, biji 
ah-buahan yang dikumpulkan para 
'a tersebut mereka semai dan ta- 
nam sendiri di kawasan Ranu Klakah 
dan Gunung Lemongan, 

Jenis pohon yang dipilih A'ak untuk 
penghijauan umumnya adala 
bambu dan tanaman buah. 
bambu dipercaya mampu menyum- 
bang oksigen sebanyak 82 persen se- 
hingga dapat menciptakan kualitas 
lingkungan yang lebih baik. Semen- 
tara tanaman buah diharapkan mam- 
pu memberikan nilai ekonomi lebih 
bagi warga setempat. 


Kebakaran hutan 


Gerakan menghijaukan Ranu Kla- 
kah dan Gunung Lemongan hingga 
menghi- 
dari 6000 


Pohon 


: tahun lagi 
kami b: 4 menanami seluruh 
lahan kritis di sini. Namun, kalau tidak 
pernah kita lakukan, apa bisa lahan 
kritis itu berkurang dengan sendi- 
rinya?” tutur A'ak. 

Meski baru sebagian kecil dari arcal 


lahan kritis yang bisa ditanami, hasil 
upaya mereka selama ini telah dirasa- 
kan warga setempat. Debit air Ranu 
Klakah mulai membaik, Meski dari 
semula 32 mata air dan kini yang 
tersisa hanya 6 mata air, debit air yang 
keluar sudah membesar. 

Menurut A'ak, ancaman gundulnya 
hutan di Gunung Lemongan kini bu- 
kan dari aktivitas penjarahan hutan, 
melainkan akibat kebakaran, Hampir 
setiap tahun ada saja areal hutan di 
Gunung Lemongan yang terbakar, Ta- 
hun lalu, 100 hektar hutan di kawasan 
itu terbakar, 

”Biasanya penyebab kebakaran itu 
adalah kelalaian manu Warga di 
bawah gunung membakar lahan un- 
tuk pertanian, Mereka tidak sadar 
kalau api bisa merembet ke atas hing- 
ga ke Gunung Lemongan,” ujarnya, 

Bagi A'ak, Gunung Lemongan ada- 
lah gantungan hidup banyak orang, 
Bukan saja warga Kabupaten Luma- 
jang yang bergantung pada gunung itu, 
melainkan juga warga Kabupaten Pro- 
bolinggo. 

Begitu bergantungnya warga pada 
gunung berapi ini, penghijauan di ka- 
wasan tersebut bagi mereka amat pen- 
ma Laskar Hijau masih men- 
jaga Gunung Lemongan, itu berarti 
masih ada harapan Lemongan akan 
tetap hijau.... 


A'AK ABDULLAH AL-KUDUS 


& Lahir: Lumajang, Jawa Timur, 
12 Oktober 1974 

4 Pendidikan: Semester III Pondok 
Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, 
Jawa Timur 

# Istri: Rida Fitria 

& Anak: 

- Saka Laskar Mohammad 

- Divine Zidny Khirsyk 

- Soka Tagdis Adekesya 

& Kegiatan: Pendiri dan aktivis 

Laskar Hijau 

& Organisasi: 

- Pendiri Yayasan Anak Adam, 
lembaga peduli pada persoalan 
anak, di Paiton, Probolinggo, 1998 

- Mendirikan Solidaritas Buruh 
Migran Indonesia (SBMI), 
organisasi advokasi tenaga kerja 
Indonesia (TKI) yang berbasis: 

di wilayah Tapal Kuda Jawa 
Timur dan Madura, 2000: 

- Mendirikan Sekolah Rakyat 
Merdeka (sekolah alternatif) 

di sekitar Ranu Klakah, 2005 
€ Penghargaan: 

- Satu Indonesia Awards dari Astra 
Internasional dan "Tempo" 
sebagai sosok pencinta 
lingkungan, 2010 

- Daun to Earth dari Wakil 
Gubernur Jawa Timur sebagai 
tokoh peduli kelestarian 
lingkungan, 2011 


PT. MABES MIT INDONESIA 


LEGRIA 


maviet made eaty 


Menangkan hadiah uang tunai & hadiah menarik lainnya hingga senilai 


Us$30,000 


Bagi video cerita menarikmu & bawa pulang hadiah uang tunai beserta unit LEGRIA Camcorder" 


Ikuti 3 langkah mudah berikut 


Canon | 


Delighting You Always 


MANTAN 


Find our dealers at www.mazda.co.id, 


Yang Bekas dari Anda, 
Membekas 
Bagi Penerus Bangsa 


www.hikmah puasa.com 


KAMUS marasa monesu 


Kumpulkan buku bekas apa saja yang 
masih layak pakai, buku-buku tersebut 
nantinya akan diserahkan ke Program 
Indonesia Pintar - SIKIB dan Yayasan 
Nusa Membaca. 


INA NOT NOISSVA V 


Bawa buku Anda dan ikut berbagi di 


0x GRAND INDONESIA JAKARTA 18 Juli - 26 Agustus 2012 

“ YOGYA, MA 25-29 Juli 2012 « MAKASSAR, TRAN 25-29 Juli 2012 
“ SURABAYA AZA 2 1-5 Agustus 2012 « PADANG, BASK 1-5 Agustus 2012 
“ MEDAN 8-12 Agustus 2012 « BANDUNG, PA' AN 8-12 Agustus 2012 


Jadikan videomu 
pilihan fav 
menjadi pemenang 


Rekam 
ceritamu 


egria O | JEj coontoora 


JIKA BUKU YANG DIKUMPULKAN TELAH MENCAPAI JUMLAH TERTENTU, ANDA BISA MENGIKUTI CERITA 
MENARIK YANG DITULIS OLEH BEBERAPA PENULIS TERKENAL INDONESIA DI www.hikmah puasa 


(Ed Hikmah Puasa @hikmahpuasa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONO 


Nusantara: Harga Garam 
Makin Anjlok maa 


Drew Barrymore: 
Karbohidrat na 


KOMPAS RABU, 1 AGUSTUS 2012 


Lebih Tinggi di Luar Jawa 


emasuki masa puasa dan Lebaran, harga sejumlah 

barang kebutuhan pokok naik. Maklum, konsumsi me- 
N V I ningkat dan terkadang dipengaruhi oleh minimnya 
pasokan. Tak heran inflasi di masa-masa itu meningkat. Dalam 
lima tahun terakhir, inflasi masa puasa dan Lebaran berkisar 
antara 0,5 persen dan satu persen. 

Inflasi Juni tahun ini, sebelum masuk puasa, tercatat 0,62 
persen. Angka ini masuk rentang inflasi masa puasa dan Le- 
baran. Namun, diperkirakan inflasi masa puasa dan Lebaran 
tahun ini akan lebih tinggi. Selain karena kenaikan konsumsi 
yang rutin, di awal masa puasa kali ini terjadi kelangkaan 
kedelai yang berpengaruh pada harga tahu dan tempe. 

Dilihat dari komponennya, selama Ramadhan hingga men- 
dekati hari raya inflasi cenderung bersumber dari kenaikan 
harga produk pertanian seperti beras atau cabai, yang termasuk 
dalam komponen yang harganya bergejolak. Juga kebutuhan 
jangka panjang seperti sandang yang memengaruhi inflasi inti. 

Menjelang puasa tahun 2011, misalnya, kelompok bahan 
makanan menyumbang inflasi terbesar pada Juni 2011, yakni 
041 persen. Memasuki masa puasa dan Lebaran, sumbangan 
kelompok bahan makanan dan sandang sebesar 046 persen 
dari total inflasi Agustus 2011 senilai 0,93 persen. 

Dari segi geografis, inflasi di kota-kota di luar Pulau Jawa 
umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. 
Sumbangan inflasi di daerah, khususnya di luar Jawa, terbilang 
Dengan mengeluarkan bobot inflasi Jakarta, peran 
aerah ini mencapai 77 persen. 

Di luar bulan puasa atau Lebaran, inflasi barang-barang 
bergejolak dan inflasi inti masih saja terjadi di luar Jawa. 
Tahun 2011, misalnya, sebelum memasuki bulan puasa tahun 
2011, angka inflasi 26 kota dari total 43 kota di luar Jawa di 
atas rata-rata nasional, Sebulan sesudah Idul Fitri Agustus 2011, 
inflasi tinggi di luar Jawa itu terjadi di 19 kota, 

Bisa dikatakan, wilayah luar Jawa terus-menerus mengalami 


yang tinggi, melebih 

ari, April, dan Juni. 
kan terdorong lebih tinggi, 
ahan di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan dan 
, adalah ketahanan pangan. n tanaman 
pangan sulit bertambah, bahkan cenderung berkurang karena 
alih fungsi menjadi perumahan, perkebunan, dan pertambang- 
ni menyebabkan ketergantungan wilayah bc 
sangkutan pada pasokan bahan makanan, khususnya pangan, 
au daerah lain. 
akat di luar Jav 


masa puasa inflasi di luar 


menanggung inflasi yang tinggi 
ja disebabkan gejolak permintaan 
karena rantai distribusi yang panjz 
akibat buruknya infrastruktur dan p ana daerah. Kond 
ini banyak dihadapi daerah Indonesia bagian tengah dan timur, 
Persoalan inflasi di luar Jawa akan teratasi dengan perbaikan 
ruktur dan pantauan terus-menerus ketersediaan barang. 
Operas bagai instrumen meredam harga, idealnya tak 
hanya dilaksanakan menjelang hari raya. Pola pantauan ini 
penting mengingat pada masa lalu pemerintah cukup berhasil 
menyediakan barang hingga ke seluruh daerah di Indonesia 
dengan peran Badan Urusan Logistik yang lebih luas. 
(BIMA BASKARA/Litbang Kompas) 


“Syarat & kotontuan berlaku 


Jakarta IHSG 

1200 4.142,34 
ai 

4.000 

3.800 

3.600 


Hongkong HANG SENG 
22.000 
ga 1979661 
18.000 
16.000 
5 26 7 30 37 
Disc. urto 


“ & O'- 


Minyak Emas Kurs Rupiah 
Fa dollar AS per barrel dan dolar AS per troy ounce asin per dollar AS 
se 20 | 00. emak 1.628,60 sa 0 at 
290 1.400 9.600 — 
700 1200 9.200 
5 & 7 30 317 5 2 2 30 317 5 2 2. 30 307 


« Lucky Dip Cash back 


Io 


£ Save up to 501 with 


SPECIAL FOR RAMADHAN BAZAAR 


Pasokan Air Waduk Kedung Ombo 


£ Save up to 5016 at FA outlets 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


BNIcroditcard & BNI debit card 


dlam 


Papa 


up to Rp 500.000,-" 


« BNI Instaliment Oh & 0,81 


BNI Reward Points 


an 
O- 


BNI 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDIA YASA 


Warga menyirami lahan jagung di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/7). Dalam satu bulan ini, saluran irigasi Waduk Kedung Ombo 


ditutup sementara, Penutupan dilakukan untuk menjaga pasokan agar dapat mengairi lahan pertanian seluas 54927 hektar saat musim tanam pertama bulan Oktober, 


Bunga Jadi Tumpuan Bank 


Permintaan Kredit Perbankan Masih Kuat 


JAKARTA, KOMPAS — Perbankan di Indonesia 
harus berdaya saing dan tidak memberatkan 
nasabah, Bank hendaknya menjalankan fungsi 
intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat 
dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Namun, 
suku bunga kredit jangan menekan nasabah. 


Pendapatan bank saat ini ma- 
sih bertumpu pada bunga, Hal itu 
merefleksikan masih besarnya 
dominasi kredit dalam kegiatan 
perbankan di Indonesia. "Tam- 
paknya hal ini masih akan ber- 
langsung dalam beberapa waktu 
ke depan,” kata Deputi Gubernur 
Bank Indonesia (BI) Halim 
Alamsyah kepada Kompas, di Ja- 
karta, Selasa (31/7). 

Alasannya, menurut Halim, 
permintaan terhadap kredit per- 
bankan masih kuat. Selain itu, 
bank juga masih melakukan pe- 


netrasi terhadap sektor ekonomi 
yang dianggap prospektif. Hal itu 
terutama sektor perdagang 
hotel, restoran, dan pembiayaan 
konsumen dengan s mikro 
ataupun usaha kecil menengah. 

Bank-bank besar di Indonesia 
mencatat laba bersih yang cukup 
besar per semester 1-2012. Peno- 
pang besarnya adalah pendapat- 
an bunga bersih (net interest in- 
come) yang dihasilkan dari bunga 
kredit yang disalurkan perbank- 
an. 

PT Bank Central Asia Tbk 


membukukan pendapatan bunga 
bersih Rp 9,2 triliun dengan per- 
tumbuhan kredit 41,5 persen. PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk yang 
kreditnya tumbuh 26,6 persen 
mencatat pendapatan bunga ber- 
sih dan premi bersih Rp 13,785 
triliun. PT Bank Negara Indone- 
sia (Persero) Tbk meraih penda- 
patan bunga bersih sebesar Rp 
7.227 triliun dengan peningkatan 
kredit 174 persen, 

Bank juga sudah mulai me- 
nurunkan marjin bunga bersih 
(net interest margin/NIM) yang 
dihitung dari ih pendapatan 
bunga dengan beban bunga. PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk menekan NIM pada 849 
persen per semester T-2012 
rektur Keuangan Bank BRT Acl 
mad Baiguni menyebutkan, hal 
ini merupakan strategi bersaing. 

Kepala Pusat Studi Ekonomi 
dan Kebijakan Publik Universitas 


Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony 
Prasetiantono mengemukakan, 
eksposur bank-bank di Indonesia 
pada sektor usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) telah 
membuat bank-bank umum se- 
hat. Bahkan, menghasilkan laba 
yang terus meningkat. 

”Hal yang bisa dilakukan un- 
tuk mendorong turunnya NIM, 
di antaranya eksposur sektor 
korporasi, perlu ditingkatkan,” 
kata Tony. Di sektor korporasi, 
dengan tingkat persaingan an- 
tarbank yang tinggi, suku bunga 
kreditnya relatif rendah. 


Rasio kredit 


Rasio kredit perbankan terha- 
dap produk domestik bruto saat 
ini sekitar 30 persen. Per Mei 
2012, kredit bank umum menca- 
pai Rp 2.386 triliun, tumbuh 26,3 
persen dalam setahun. 

Salah satu aturan yang dite- 


tapkan BT adalah rasio pinjaman 
terhadap simpanan (loan to depo- 
sit ratio/LDR) bank pada kisaran 
78-100 persen, Artinya, untuk se- 
tiap simpanan 'akat sebe- 
sar Rp 100 triliun, bank harus 
mengucurkan kredit minimum 
Rp 78 triliun. 

Salah satu bank yang cukup 
sulit meraih LDR 78 persen ada- 
lah Bank Mandiri, Namun, per 
semester I-2012, LDR Bank 
Mandiri mencapai 8343 persen, 
meningkat 751 persen diban- 
dingkan semester I-2011 yang se- 
besar 75,92 persen, 

Direktur Utama Bank Mandiri 
Zulkifli Zaini menyampaikan, 
LDR naik seiring dengan tum- 
buhnya jumlah kredit. Besaran 
LDR akan dijaga pada kisaran 
yang disyaratkan BI. "Bahkan, 

la semester II-2012, LDR bisa 
lagi karena ada kemampuan 
untuk itu," kata Zulkifli. (IDR) 


Siar daan Laka TALAND 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(arus) Bi cimeBANk 


Bi cime THAI 


#lo1sud Ina 


Bengj kw f “P 


-— 


dunia 


utoplaotomotif-—-— 


Rubrik ini disalikan 'atas kerja sama Tim Iklan Kompasdan Tim CAR ETUNING GUIDE 


Sebagai penyalur energi benturan yang mencegah terjadinya 
deformasi kabin, New Mazda2 juga mengadopsi Mazda Advanced 
Impact Distributlon and Absorption (MAIDAS) yang telah 
disempurnakan, berikut airbag di bagian depan. 


Interior 


FOTO.FOTO: DOK, MAZDA DAN DOK, GAR & TUNING GUIDE 


KARENA MAZDA SANGAT PAHAM TERHADAP KEBUTUHAN KONSUMENNYA. 


etelah tiga tahun malang melintang di Indonesia dengan model awal Mazda2 untuk pasar Indonesia, 

PT Mazda Motor Indonesia (MMI) akhirnya menyegarkan tampilan hatchback andalannya tersebut, 
K8) Meski termasuk dalam kategori minor change, kalau dicermati, banyak detail penyempurnaan yang 
sekilas tak terdeteksi. 

“New Mazda2 lahir dari pemahaman kami terhadap kebutuhan konsumen. Mobil kompak ini tampil 
makin sporty, stylish dan dilengkapi berbagai fitur yang membuatnya makin menyenangkan untuk 
dikendarai," ujar Presiden Direktur PT MMI Keizo Okue, 

Oleh karena itu, saat ini Mazda2 memiliki makin banyak pilihan trimming. Artinya, setiap trimming bisa 
menyajikan fitur sesuai kebutuhan calon pemakainya, Trimming R (M/T dan A/T) dan S (M/T dan A/T) di 
Mazda2 terdahulu, dikembangkan menjadi V (M/T dan A/T) , R (M/T dan A/T) dan RZ (A/T) untuk generasi 
terbaru. 

Sementara itu, harganya secara berturut-turut Rp 189 juta (V M/T), Rp 199 juta (V A/T), Rp 209 juta (R 
M/T), Rp 219 juta (R A/T) dan Rp 229 juta (RZ NT). Oh ya, tersedia dua warna baru dari total tujuh warna 
yang disediakan, yakni Arctic White dan Aguatic Blue, Sementara itu, tersedia pilihan warna lainnya, yaitu 
True Red, Spirited Green, Metropolitan Gray, Black Mica dan Highlight Silver. (Tim CAR & TUNING GUIDE 


PS OT: 


—. Membersihkan 


Untuk itu, sebagai pemilik maupun pengendara mobil, ada beberapa hal yang bisa 
dilakukan. 

Pertama adalah dengan menggunakan produk-produk cairan pembersih kaca, Untuk hasil yang 
optimal, ikuti petunjuk pemakaian yang umumnya tertera di wadah cairan tersebut. 

Dianjurkan untuk tidak membersihkan kaca di bawah sinar matahari langsung, karena titik air 
atau zat pembersih yang terkena sinar matahari justru akan merusak keindahan kaca. 

Sebelum mulai membersihkan, siram kaca dengan air yang cukup agar debu dan kotoran yang 
kasar bisa tersapu. Kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu, kotoran tersebut dikhawatirkan akan 
menggores kaca saat digosok. Jangan lupa memeriksa kondisi karet wiper. Jika sudah tidak layak 
pakai segera ganti dengan yang baru. (ASPJ 


en mengendarai mobil antara lain dipengaruhi oleh kaca yang bersih dan kinclong. 


Eksterior 


Headlamps proyektor untuk pancaran cahaya 
yang lebih terang dan fokus, 

Velg memiliki dimensi yang sama, tetapi dengan 
model yang diperbaharui. 

Foglamp hanya akan tersedia pada trimming R 
dan RZ. 

Trimming R dan RZ memiliki bumper yang 
sporty, termasuk roof spoiler. 

Terdapat turn signal lamp di spion, 
menggantikan lampu sein kecil di fender depan. 
Pada bumper belakang terdapat rear bumper 
reflector (mata kucing). 

Di semua trimming akan terdapat sensor parkir 
3-titik, 

Muffler extension dengan grafir Mazda2, jadi 
fitur standar varian RZ. 

Mazda Advanced Keyless Entry terdapat pada 
varian RZ. Ditandai dengan keberadaan tombol 
reguest switch pada driver door handle, 

Arctic white dan Aguatic Blue adalah dua warna 
baru, dari total tujuh warna yang dipasarkan. 


Multi-Information Display (MID) terdapat pada 
trimming R dan RZ. 

Meter panel diganti dengan dasar warna hitam 
dan tulisan putih. Sementara bingkainya 
berwarna silver, 

Untuk aksen manis dashboard, cincin /C 
dilapisi warna silver, tetapi bingkainya berwarna 
hitam, 

Audio Switch Control saat ini terdapat di setiap 
trimming. Kini memiliki dasar warna hitam. 

Di tipe R dan RZ dibedakan tombol info untuk 
mengetahui info kondisi mobil yang ditampilkan 
pada MID. 

Semua trimming dilengkapi dual air bags 

di depan untuk meningkatkan keselamatan 
berkendara, 

Speed-sensitive auto door locks saat ini dimiliki 
semua trimming yang bertransmisi A/T. 
Terdapat seatback pockets jok depan untuk 
menyimpan majalah atau barang-barang kecil. 
Rear coat hook untuk menggantung baju juga 
disediakan untuk semua trimming. 

Teknologi pengenalan kunci Immobilizer berlaku 
Untuk semua tipe. Sebelumnya hanya terdapat 
pada varian tertinggi. 

Mazda2 terbaru memiliki tombol hazard 
berwarna merah agar mudah dilihat ketika 
darurat, 

Head unit yang terintegrasi memiliki desain 
tombol baru dengan lis krom sebagai pemanis. 
Sementara itu, lis aksen Piano Black membawa. 
nuansa mewah. 

Pada varian V, sudah terdapat Aux-in dan USB: 
slot yang iPod ready. Sebelumnya tak ada di tipe 
S terdahulu. 

Bahan fabric pembungkus jok dibuat lebih 
halus, tetapi terlihat sporty dan rapi, 

Tipe R dan RZ dilengkapi Smart Entertainment 
System yang diperbaharui user interface-nya. 
Permukaan frame harware-nya dibalut finishing 
piano black. Bluetooh voice dial diimbuhkan 
untuk pengguna yang ingin tetap bertelepon 
selama mengemudi, Di tipe RZ, Smart 
Entertainment System mempunyai kapabilitas 
untuk menjadi internet browser. 

Trimming RZ atau yang tertinggi, dilengkapi jok 
berlapis kulit dan automatic climate control. 


MENARIK 
“HANYA DI PAMERAN 


ba 1) LM Insnng aa 
RAMADRAN O 


Kunjungi Dealer Mazda terdekat di kota Anda 


OrhekSs 


“Syarat & ketentuan berlaku. Hanya selama pameran. 


“Authorized Mazda Dealer: Mazda Jakarta Selatan (021) 726 9000, Mazda Jakarta Timur (021) 859 01155, Mazda Suryopranoto (021) 381 0999, Mazda Kelapa Gading (021) 458 60206, Mazda Jakarta Barat (021) 530 9888, Mazda Plut (021) 662 3996, Maziia 
Waria Thamrin OZ 3000 Erat Manda Mela (1) 525 5225, tari Molara (020 7A5 595 Mania Bamong (025 528 2200, Memia Mega (125D E322055: Maria Burung 4/0122 23 8TOe/ Mania Nrulung 2 29 295 2259) Manis itaben (eh 222 011 

(024) 358 7222, Mazda Solo (0271) 724 105, Mazda Jogja (0274) B67 938, Mazda Surabaya (031) 5/8 1000, 535 5757, Mazda Ball (0361) 466 755, Mazda Palembang (0711) 421 930, Mazda Jambi (0741) 446 072, Mazda Pekanbaru (0761) 839 118, 839999, — AFEE LIA YARANI 
Mana Batam (077129 717 Meat Medan 0G GS 1089, Mazda Banjarmasin (0511326 7996, 326 7997, Mazda Pontianak (0561) 768 262, Mazda Balikpapan (0542) 861 555, Mazda Samarinda (0541) 765 555, Mazda Makassar (0411) 888 910 


(021) 345 1155, 


Sr 59 Ro 


www.mazda.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


EKONOMI 


19 


Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi 


&— 


va 
Pa 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Kilometer 19 Jalan Tol 
Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/7). PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan 2.107 SPBU di Jawa-Bali yang akan melayani 
konsumen Pertamax untuk mendukung kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak mulai Rabu ini, Berita di halaman 1 


Perlu Persetujuan DPR 


MK Putuskan Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara 


TARIK ULUR 
DIVESTASI NEWMONT 


24 OKTOBER 2011 

Pemerintah berpendapat investasi 

PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) 
bisa dilaksanakan oleh Pusat Investasi 


JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi 
memutuskan divestasi saham 7 persen PT Newmont 
Nusa Tenggara tidak dapat dilakukan sendiri oleh 
pemerintah. Divestasi tersebut harus dilakukan 


dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan 


Perwakilan Rakyat. 


Putusan Mahkamah Konstitu- 
si (MK) tersebut dibacakan ha- 
kim MK dalam sidang di Gedung 
MK, Jakarta, Selasa (31/7). Si- 
dang dipimpin Ketua MK Mah- 
fud MD. 

Dalam putusannya, MK me- 
nolak permohonan sengketa ke- 
wenangan — lembagi negara 
(SKLN) terkait divestasi saham 
tujuh persen PT Newmont Nusa 
Tenggar 


Badan  Pemeril 
(BPK). 
Presiden melalui kuasa hu- 
kumnya Menteri Hukum dan 
si Manusia dan Menteri 
Keuangan mengajukan SKLN 
terhadap DPR (termohon I) dan 
BPK (termohon TI) terkait pem- 
belian saham 7 persen PT NNT. 
DPR menyatakan investasi ter- 
sebut harus dilakukan dengan 
persetujuan DPR. Pendapat ini 
didukung BPK dalam laporan ha- 
sil pemeriksaannya khusus terka- 
it divestasi ini, Namun, peme- 
rintah berpendapat persetujuan 
DPR itu tidak perlu dilakukan. 
Seperti terungkap dalam per- 
sidangan MK, menurut peme- 
rintah, dana pembelian saham 7 
persen tersebut sudah ada dalam 
Anggaran Pendapatan dan Be- 


a Kuan 


ra (APBN) dalam mata 
pemerintah 


lanja Ne 
anggaran invesi 
melalui Pusat Investasi Peme- 
rintah (PIP) yang sudah disetujui 
DPR senilai Rp 1 triliun dalam 
APBN 2011, dan sisanya meng- 
gunakan akumulasi pendapat 
PIP tahun sebelumnya. Namun, 
DPR menyatakan belum menye- 
tujui detail penggunaannya. 

"Penggunaan dana PIP tanpa 
persetujuan termohon I mengan- 
dung potensi risiko kerugian be- 
sar yang berdampak pada per: 
ekonomian nasional, dan poter 
penyalahgunaan apabila akumu- 
lasi dana PTP yang semakin besar 
jumlahnya dikelola oleh Presiden 
«4 Menteri Keuangan tanpa me- 
libatkan DPR,” ujar Hakim Kon- 
stitusi Mohammad Alim. 


Putusan tidak bulat 
Putusan itu tidak bulat. Fmpat 


drati, Achmad Sodiki, dan Ahmad 
Fadlil Sumadi, mengajukan dis- 
senting opinion atau pendapat 


berbeda, 

Harjono dan Maria Farida s 
pakat pembelian saham PT NNT 
itu merupakan kewajiban kon- 
stitusional pemerintah, terutama 
berkaitan promosi kepentingan 
nasional yang tercantum dalam 


28 OKTOBER 2011 


11 NOVEMBER 2011 


21 FEBRUARI 2012 


31 JULI 2012 


harus dengan persetujuan DPR. 


Sumber: Litbang "Kompas'/BIM, dolah dari pemberitaan "Kampas" dan Kementerlan ESDM 


pasal 24 kontrak karya antara 
Pemerintah Indonesia dan PT 
NNT, 

Dalam rangka memenuhi ke- 
wajiban konstitusional negara 
itu, Presiden dapat menggunakan 
kewenangannya seba kepala 
pemerintahan berdasarkan Pasal 
6 ayat (1) UU No 17/2003. Pre- 
siden dapat menggunakan sum- 
ber keuangan yang ada untuk 
memenuhi kewajiban konstitu- 
sional negara yang laporan peng- 
gunaannya — disampaikan ke 
DPR. 

Menanggapi putusan tersebut, 
Menteri Keuangan Agus Mar- 


Pemerintah (institusi di bawah Kemen- 
terian Keuangan) sehingga tidak memerlukan persel juan 


DPR mengirimkan surat kepada Menkeu dan Menteri ESDM yang 
menyatakan bahwa pembelian 7 persen saham divestasi Newmont 
harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. 


Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan pembelian 7 
persen saham PT NNT oleh pemerintah masuk dalam kategori 
penyertaan modal dalam keadaan tertentu dan menggunakan APBN 
yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. 


Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang Sengketa Kewe- 
nangan Antarlembaga Negara setelah sebelumnya pemerintah 
mengajukan hak pembelian saham divestasi PT NNT. 


Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 
memutuskan divestasi 7 persen saham PT NNT oleh pemerintah 


ANDRI 


towardojo mengungkapkan, pi- 
haknya menghormati putusan itu 
dan akan membahasnya dengan 
Menteri Hukum dan HAM. Agus 
mengaku mengapre: empat 
hakim konstitusi yang menya- 
takan pendapat berbeda. 
Menurut Agus, berbagai ne- 
gara aktif melakukan kegiatan 
investasi, bahkan hingga ke luar 
negeri, untuk meyakinkan bahwa 


negaranya sungguh kian kuat. Di 
negara ini untuk menjalankan 
investasi, walaupun sudah jelas 


dalam kontrak karya, merupakan 
hak negara, namun hal itu belum 
bisa dilakukan. (ANA) 


PENGAWASAN 


Otoritas Jasa Keuangan 
Fokus Berkoordinasi 


JAKARTA, KOMPAS — Otori- 
tas Jasa Keuangan akan fokus 


pada pembangunan — fungsi 
koordinasi sebaik ' mungkin. 


Koordinasi tidak hanya dalam 
arti umum, tetapi juga dalam hal 
detail sampai di tingkat teknis. 

”Bapak Wakil Presiden me- 
nekankan bahwa koordinas 
ngat penting bagi pela 
tugas OJK (Otoritas Jasa Ke- 
uangan),” kata Ketua Dewan Ko- 
misioner OJK Muliaman D Ha- 
dad, Selasa (31/7), di Kantor Wa- 
kil Presiden, Jakarta. Hal ter- 
sebut disampaikannya seusai 
pertemuan Dewan Komisioner 
OJK dengan Wakil Presiden Boe- 
diono. 

Selain Muliaman, anggota De- 
wan Komisioner OJK ialah Rah- 
mat Waluyanto (Wakil Ketua), 
Nelson Tampubolon (Kepala Ek- 
sekutif Pengawas Perbankan), 
Nurhaida — (Kepala 
Pengawas Pasar Modal), Firdaus 
PDjaelani (Kepala Eksekutif Peng- 
awas Perasuransian, Dana Pen- 
siun, Lembaga Pembiayaan dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lain- 
nya), Ilya Avianti (Ketua Dewan 
Audi, Kusumaningtuti (anggo- 
ta), Halim Alamsyah (ex-officio 
wakil Bank Indonesia), dan Anny 
Ratnawati (ex-officio wakil Ke- 
menterian Keuangan). 

Kesembilan anggota Dewan 
Komisioner OJK dilantik di 
Mahkamah Agung pada 20 Juli 
lalu. Tugas OJK ialah mengawasi 


Eksekutif 


120 bank umum, 1.670 lembaga 
keuangan bukan bank, 442 emi- 
ten di pasar modal, serta semua 
perusahaan asuransi dan pe- 
ngembang dana pensiun. 


Masa transisi 


Menurut Muliaman, dalam 
pertemuan dengan Wapres, De- 
wan Komisioner OJK melapor- 
kan bahwa Badan Pengawas P: 
sar Modal dan Lembaga Ke- 
uangan (Bapepam-LK) akan mz 
suk ke OJK pada awal 201 
Pengawasan perbankan baru bei 
gabung dengan OJK pada 1 Ja- 
ri 2014. "Jadi, ada masa tran- 
sisi yang kami isi dengan berbagai 
pelaksanaan tugas, antara lain 
menyusun struktur organisasi,” 
ucap Muliaman. Tiga bulan se- 
belum Bapepam-LK bergabung, 
struktur OJK diharapkan sudah 
selesai dibentuk. 

Kepala Eksekutif Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) Mirza 
Adityaswara yang dimintai tang- 
gapan beberapa waktu lalu 
mengatakan, LPS dan OJK ada- 
lah mitra. Bersama Menteri Ke- 
uangan dan Gubernur Bank In- 
donesia, Kepala Eksekutif LPS 
dan Kepala Dewan Komisioner 
OJK tergabung dalam Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Ke- 
uangan. 

"Di forum itu koordinasi di- 
lakukan untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan,” kata Mirza. 

(ATO/LAS/IDR) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMODITAS 


Petani Tebu Kecam 
Impor Gula Putih 


JAKARTA, KOMPAS — Sete- 
lah mengimpor 182.000 ton gula 
mentah, pemerintah kembali 
mengimpor gula kristal putih se- 
banyak 17500 ton. Gula impor itu 
akan didistribusikan di lima ka- 
bupaten Provinsi Kalimantan 
Petani Tebu Rak- 
yat Indonesia menilai impor gula 
putih itu melanggar aturan kare- 
na terjadi saat musim giling di 
mana stok gula melimpah. 
Dalam surat tertanggal 17 Juli 
2012, Menteri Perdagangan Gita 
Wirjawan menugasi CV Pusaka 
Khatulistiwa mengimpor gula 
putih 17.500 ton dengan tujuan 
i Kalbar, Gula tersebut 
akan didistribusikan di kabupa- 
ten Sambas, Bengkayang, Sang- 
gau, Sintang, dan Kapuas Hulu. 
Ketua Umum Aso: Petani 
Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) 
Soemitro Samadikoen kepada 
Kompas, di Jakarta, Selasa (31/7), 
mengatakan impor itu menyalahi 
aturan karena dilakukan saat 
musim giling. "Impor gula putih 
hanya boleh satu bulan sebelum 
musim giling dan dua bulan se- 
telah giling Importirnya juga ha- 
rus importir terdaftar” ujarnya. 
Dia mengatakan, langkah pe- 
merintah itu akan memengaruhi 
harga lelang gula di tingkat pe- 
tani. Alasan untuk mengimpor 
juga tidak tepat karena pasokan 
gula tengah melimpah. 
"Intinya pemberian izin impor 
tersebut melanggar ketentuan. 


Tidak ada alasan impor saat 
musim giling karena stoknya me- 
limpah. Kalau masalahnya ka- 
rena distribusi, itu tugas menteri 
perdagangan mengatur,” papar 
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan 
Pimpinan Nasional APTRI M 
Nur Khabsin. 

Secara terpisah, Menteri Per- 
dagangan Gita Wirjawan menga 
takan sudah memberikan izin 
impor gula putih 17.500 ton. Me- 
nurutnya, langkah itu tidak me- 
langgar peraturan karena loka- 
sinya di luar daerah produksi. 

Mengingat juga i 
erah itu sudah tinggi 
sokan tidak ada," 

Menurut Gita, keputusan 
mengimpor telah mendapatkan 
dukungan dari Kementerian Da- 
lam Negeri serta pemerintah di 
lima kabupaten di perbatasan. 

Wakil Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia 
Bidang Perdagangan, Distribusi 
dan Logistik Natsir Mansyur 
mengatakan, masalah pergulaan 
nasional akibat tidak seimbang- 
nya permintaan dan penawaran. 

"Kemampuan pemerintah me- 
nangani mulai produksi, perda- 
gangan, hingga distribusi belum 
begitu baik. Setiap tahun per- 
masalahannya sama, pasokan ku- 
rang, harga tinggi, tuding-menu- 
ding antara lembaga dan pro- 
dusen gula rafinasi, 6 tahun tidak 
bisa tertangani baik,” ujarnya. 

(ENY) 


BULOG 


Revitalisasi Fokus pada 
Ketersediaan Pangan 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
revitalisasi Bulog akan berkon- 
sentrasi pada aspek stabilisasi 
harga dan ketersediaan pangan. 
Salah satu yang patut dicermati 
dari sumber ketidakstabilan har- 
ga komoditas pangan yang serius 
datang dari pasar internasional. 


”Pembahasan terkait peran 
Bulog masih terus dilakukan. 


s harga dan ketersediaan pa- 
kata Ketua Tim Revita- 
Perum Bulog sekaligus Wa- 
kil Menteri Perdagangan Bayu 
Krisnamurthi, Selasa (31/7), di 
Jakarta, 

Menurut Bayu, tim diberi wak- 
tu sebulan melakukan pengk: 
jian dan membuat rekomendasi. 
Tim terdiri atas beberapa ke- 
menterian/lembaga terkait, dan 
dalam bekerja akan berdiskusi 
dengan para akademisi, praktisi, 
dan politisi mengenai bagaimana 
menstabilkan harga dan meng- 
amankan pasokan pangan. 
perti diberitakan, Presiden 


Susilo Bambang Yudhoyono me- 
minta dilakukan revit Bu- 
log dalam rangka stabilisasi h 


ifat 


ngelolaan pangan Tn diperlua 

Keputusan merevitalisasi Bu- 
log tertuang dalam Surat Ke- 
putusan Menko Perekonomian 
Nomor 57 Tahun 2012 tentang 
Tim Pengkajian Peran Bulog dan 
ga. SK efektif ber- 
laku 30 Juli 2012. Ada 13 orang 
uk dalam tim. 


Penyakit koruptif 

Ketua Dewan Pembina Per- 
himpunan Ekonomi Pertanian 
Indonesia Rudi Wibowo meng: 
takan, upaya pemerintah mer 
vitalisasi peran Bulog seperti ma- 
sa lalu hanya menjadikan pe- 
Bulog kambuh 
. Revitalisasi Bulog sebaiknya 
hkan untuk menjadikan 
lembaga parastatal itu seba 
perusahaan pangan raksasa da- 
lam bentuk korporasi pangan. 

Di tengah iklim demokr 
perti sekarang di mana kekuatan 


politik begitu dominan, upaya 
mengembalikan status Bulog dari 
perum menjadi lembaga peme- 
rintah nondepartemen hanya 
akan membangkitkan penyakit 
korup Bulog. 

Di sisi lain, status Bulog se- 
bagai perum seperti sekarang 
membuat Bulog tidak bisa ber- 
buat apa-apa. "Langkah Bulog 
untuk melakukan stabilisasi pa- 
ngan terbatas karena begitu ba- 
nyak lembaga yang berwenang 
atas Bulog” katanya. 

Ketika Bulog butuh tambahan 
dana besar untuk stabilisasi hal 
itu tidak mudah karena harus ada 
persetujuan Kementerian Ke- 
uangan, Mau operasi pasar harus 
ada perintah dari Kementerian 
Perdagangan. Beras untuk rakyat 
miskin dengan Menko Kesra. Be- 
gitu pula impor harus ada per- 
setujuan Menko Perekonomian. 

Upaya Bulog mengembangkan 
unit komersial juga terkendala 
statusnya sebagai perum. Bulog 
tidak leluasa mengembangkan 
”Jalan tengahnya pe- 
s mengubah Bulog 
sahaan pangan rak- 
a dalam bentuk korporasi, Ia 
yaknya Unilever atau Indofood," 
jelas Rudi. 

Menurut Rudi, agar Bulog se- 
bagai korporasi punya daya tawar 
tinggi terhadap pasar, pemerin- 
tah harus menjadikan Bulog per- 


usahaan yang besar, Tidak hanya 
mengurus beras, tetapi Bulog j 
ga mengurus ked 

la, dan bz 


Bupati Malang Rendra K' 
kepada Kompas di Malang, Se- 
lasa, menegaskan, pemerintah 
sebelum memutuskan memfung- 
sikan Bulog melakukan tugas pe- 
nyangga, termasuk penyangga 
harga kedelai, seyogianya me- 
nimbang dengan te me- 
mastikan ukuran kine 
"Bulog pada skenario pe- 
. Sebab menurut peng- 
penyanggaan itu 
akhirnya bisa mengubah Bulog 
h mencari untungnya sen- 
ujar Rendra, 
(MAS/ODY/RWN/ETA/HEI) 


KILAS 
EKONOMI 


Utusan Khusus Presiden 
HS Dillon ke Kalteng 


Utusan Khusus Presiden untuk 
Penanggulangan Kemiskinan 
HS Dillon mendukung intensi- 
fikasi budidaya kedelai di Ka- 
limantan Tengah (Kalteng). Da- 
lam konteks kemiskinan, inten- 
sifikasi itu bisa menjadi proyek 
untuk mengatasi persoalan me- 
reka yang tidak mampu. Dillon 
di Palangkaraya, Kalteng, Selasa 
(31/7), mengatakan, 
rintah Provinsi Kalteng hendak 
mengembangkan budidaya ke- 
delai, kegiatan tersebut harus 
berupa proyek kemitraan anta- 
ra pemerintah, swasta, dan ma- 
syarakat. Gubernur Kalteng 
Agustin Teras Narang menyi- 
apkan lahan dengan luas sekitar 
150.000 hektar untuk pengem- 
bangan kedelai. Lahan di kawa- 
san eks program pengembang- 
an lahan gambut itu terletak di 
Kabupaten Kapuas, Kalteng, 
(BAY) 


Harga Tahu Tempe Naik 


Kenaikan 


rga kedelai me- 
rajin tahu tempe di 

, Kalimantan Timur 
(Kaltim), menaikkan harga jual 
9 persen-14 persen mulai Rabu 
(1/8) ini. Perajin berharap pe- 
merintah pusat dan daerah ja- 
ngan terlalu lama berwacana, 
tetapi segera bergerak menye- 
lamatkan industri tahu tempe, 
Ketua Primer Koperasi Produ- 
sen Tahu Tempe Indonesia 
(Primkopti) Balikpapan, Kaltim, 
Jazuli, Selasa, mengatakan, tiga 
hari terakhir harga kedelai im- 
por mencapai Rp 8.200 per ki- 
logram, naik Rp 300 per kg dari 
sebelumnya. Ta mempredik: 
harga bakal menyentuh hingga 
Rp 8.500 per kg dalam bebe- 
rapa hari ke depan. Kenaikan 
harga jual tahu tempe tak ter- 
hindarkan agar perajin bisa ku- 
lakan, Tempe yang sebelumnya 
Rp 7000 per kg naik 14 persen 
menjadi Rp 8.000. Tahu ukuran 
satu ember (isi 200 potong) 
yang semula Rp 55.000 naik 
sekitar 9 persen menjadi Rp 
60000. (PRA) 


—. 
citibank 


Info, hubungi 69999 atau 


Privileges 


klik www, 


itibank.co.id/tbs 


SPESIAL 


Berlaku untuk semua Kartu Kredit & Debit Citibank Beli 3 Gratis 1 berlaku untuk s 
Hemat hingga 1556 dengan 


wa fiemi denga wangi yang berbeda, 


Rewards Points berlaku untuk Kartu Kredit Citibank Ultima, Platinum, Rewards, Gold dan Telkomsel 
Promo dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Syarat dan Ketentuan berlaku, 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, 


RABU, 1 AGUSTUS 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
240000 230000 i 1600,00 Taboo | 87000 | 550,00 — 5835 | 70000 kemeboobssbessa 112500 1.078,07 
2250100 234042 | 295000 20001 | 4 52509 21000 Cr 525.00 650,00 La) 1.050,00 
210,00 120000 | 1.450100 | 200,00 —— | 500.0 | s0000 | 97500—| 
5 2 2 3 3/7 5 8 7 3 3/7 5 8 7 3 3 5 2 2 3 307 25 28 27 30 317 5 8 2 3 307 5 2 7 30 37 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA SELASA, 31 JULI 2012 


Gadai Emas di Pegadaian 


AKSI KORPORASI 


Selisih Kurs 
Membebani 
PT Indosat 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Indosat Tbk menanggung keru- 
gan bersih berjalan hingga se- 
mester satu 2012 sebesar 
Rp 86,74 miliar, dibandingkan la- 
ba berjalan tahun lalu sebesar 
Rp 75918 miliar. Selisih kurs 
yang menjadi tanggungan Indo- 
sat sejak awal tahun ini masih 
terus membebani, 

”Kami gembira melihat ku- 
atnya pertumbuhan pendapatan 
pada kuartal kedua dan EBITDA 
(pendapatan sebelum bunga, pa- 
jak, depresiasi, dan amortisasi). 
Namun, dikarenakan melemah- 
nya nilai tukar rupiah terhadap 
dollar AS, kami mengalami ke- 
rugian yang tinggi dalam nilai 
tukar mata uang yang menyebab- 
kan penurunan laba bersih cukup 
signifikan dalam kuartal ini,” kata 
Presiden Direktur dan CEO In- 
dosat Harry Sasongko, di Jakarta, 
Selasa (21/7). 

Laba bersih per saham Indosat 
turun sekitar 118,2 persen di- 
bandingkan tahun lalu, dari se- 
besar Rp 138,33 pada semester 
pertama tahun 2011 menjadi 
Rp 24,26 pada semester pertama 
tahun ini, Pada triwulan pertama 
tahun 2012 anjlok hingga 96,5 
persen menjadi Rp 16,7 miliar 
dari Rp 483,7 miliar pada periode 
yang sama tahun 2011. Mana- 
jemen perusahaan telekomuni- 
kasi telah menyatakan bertekad 


mengurangi nilai lindung 
(hedging) valuta asing. 
Indosat mencatat pertumbuh- 


an pendapatan sebesar 3,3 persen 
terhadap tahun sebelumnya, de- 
ngan membukukan pendapatan 
usaha konsolidasi sebesar Rp 104 
triliun dalam semester pertama 
hun 2012, 

EBITDA tumbuh sebesar 6,9 
persen menjadi Rp 4,878 triliun 
dibandingkan periode sama ta- 
hun lalu yang mencapai Rp 4,564 
triliun dengan marjin EBITDA 
sebesar 47 persen, 


Beban usaha Indosat naik 
sekitar 3,5 persen pada tahun ini. 
Hal ini terutama disebabkan 


peningkatan beban jasa teleko- 
munikasi, depresiasi dan amor- 
tisasi, pemasaran, serta umum 
dan administrasi, diimbangi oleh 
penurunan beban karyawan. 

Pendapatan seluler, data tetap 
(MIDI), dan telepon tetap ma 
sing-masing memberikan kontri 
busi sebesar 82 persen, 13 persen, 
dan 5 persen terhadap penda- 
patan usaha konsolidasi perse- 
roan. 

”Matril 


utama operasional 
menunjukkan kami bergerak ke 
arah yang benar. Semester kedua 
tahun ini kami akan mencapai 
pertumbuhan pendapatan lebih 
baik,” kata Harry. (BE 


pung Jawa Barat, konsumsi BBM 
untuk pembangkit bisa diturun- 
kan, Saat ini semua pembangkit 
listrik di Jawa-Bali tidak lagi me- 
makai BBM," kata Direktur Uta- 
ma PT PLN Nur Pamudji. 


Mobil listrik 


Terkait program mobil listrik, 
menurut Nur Pamudji, PT PLN 
akan menyediakan 10 stasiun 
pengisian ulang tenaga listrik 
bagi kendaraan listrik sampai 
”Kami akan me- 


akhir tahun ini 


nyediakan stasiun pengisian 
ulang tenaga listrik di tem- 
pat-tempat parkir, mal, kerja 


sama, perkantoran, rest area di 
jalan tol, serta melayani sam- 
bungan khusus untuk rumah 
yang punya mobil listrik,” ujar- 
nya. 

Kami menginginkan agar tarif 
yang dikenakan untuk mo- 
bil listrik tidak disubsidi,” kata 
Nur. Meski tidak disubsidi pe- 
merintah, PT PLN mengklaim 
biaya transportasi jika memakai 
mobil listrik jauh lebih hemat 
dibandingkan dengan memakai 
mobil berbahan bakar minyak. 
Jika diisi penuh selama em- 
pat-enam jam, mobil listrik bisa 
perjalanan Jakar- 


menempuh 
ta-Bandung. 

Kebutuhan investasi stasiun isi 
ulang listrik itu relatif kecil. Se- 
lain butuh lahan yang tidak ter- 
lalu luas, kebutuhan investasi un- 
tuk alat pengisian ulang tenaga 
listrik berkisar Rp 10 juta per 
unit, "Kami mulai sosialisasikan 
di Jakarta dulu. Ada tiga mobil 
listrik untuk kampanye,” kata 


Emiten Sebo Tp Td Pat 4 vol Per 
Adaro Enerap Tbk ALA LAM asas 
Agung Podomoro TangTEK — 352 335 Tani 
KR Corn Ta PA DOMENT 500 
Alam Sutera Reli TE ENYA 
Angka Tambapa (esera)TOC TANO 300 2701240 29 6946,5300 
Astra Agro Lestari Tbi 22.600 23000 22.250 23000 400 991.500 
Asta nterationel Tae 6./UD- 000 6/00” 7.000 “300 BGBTO00 
Asta Otoparts The 3825 “4625 4800 3625 
Bak Gina TAK CB: 
Ba Sumata PanaROnE TBK 75 1/2 S7 170 3 
Bae lelecom To 1 II IL 3 
Batan DeveloingTE TER Sg LI TA B0 
Ban Bukein Tb Tn Hn 9 —— 000 
Yan Central Asia TEC Tp20 7.900 009 53 
Bank Danamon Indone 100 -AD0O— 6s —0 
Bank Mandiri 300-250 309 TO 
Bani Nesara Indonesi 37 Eni 
PN — Yan Pa Indones TT 20 TAN 1D 
ust rah Tebar danE A0 ON 
BRI — an asi Indones Tao TA 1 
Tan Negara Pe EL 30 
Ta Padi Tbk San 1 
Bayan Resources TL250- 250309501059 —00 — 10000 
Benakarberolerm Enemy TBK ID 1 LO 1 4 T256DON 
Berau Cal Energy ok J0 NY 335 3D 2211000 
Bale Investama Tok ap —an nat 736050 
BIS Intenatona Ik T2AD 231 A72 TAA9 SY 01000 
Energid Metal 510 095 500 10 674250 
53 21 — 3 
Bung — Bumi Resotces 1 Tan Ia Tn — an 
BSDE umi Serena Danar Te LP Lan L159 ID OMA 
BMPT BW Plantation Te Layo Yaya “Yag9 1055/5200 
Gp — Ghea Pokoland Tdorern 3110 FIS 120 1 2952 
Giputin Dewelopment TO — GO GEN GA SD 
Ca Marga Nusaptaa Peradi 960 TOsI T96 7025 5 
Calo Indonesi Tt -EONO L900 A0 LSN 63.000 KOMPAS/MAIOMBODO, 
Darma Hang Tk S0 0 — DO 
Dota DInN MEME TN 22 “R33 TO pA00 Petugas menaksir kadar batu pada cincin emas yang akan digadaikan di kantor Pegadaian di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (31/7). 
Eni Mean ak Selama bulan Ramadhan, manajemen Perum Pegadaian optimistis pembiayaan dapat tumbuh 80 persen dibandingkan bulan-bulan biasa, 
Sa TT aa Ao TB TIA 235 5 AS Selain karena kebutuhan nasabah yang biasanya meningkat pada bulan Ramadhan, Perum Pegadaian juga telah memangkas bunga kredit 
Bui H7A0 -T7o0 T720 T/50 10 —2674,201 dari 1,2 persen menjadi 1,15 persen. 
Ter SLah0 B7. BE2SN B6 507USO — 1005500 
run SSI SS 5650 -50 5.065300 
STB Tea pe at 
INKP Indah Kat Pul & Paper TOK 200 260 27 — 1507 200 
INoy — Indi tnergy oi yo —ayan Te 500 . 
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk, 35.220 35.600 7: EDM ATT 
1yip Indocement Tunggal Prakasa 015022 350 282.3 
1gp —Indiood CEP Sukses MiliniT 6250” 6500-6150 130 249500 
Ino panood Sui: HAND “SAN 5330 TaDan 000 
MAS — Indomon Sui GD 620 0 535000 
1poL —Indooaly Swakarsn IndBRY TDK Apa 125 9 5— an 
ISAT — Indosat Ta TDS) 775 To 4259509 
PTT PMN TEIE EME 5 li iP b Industri P lah 
Pn ea Ka Realisasi Pen angunan inaustri Pengolanan 
ISMR Jasa Marga (Persero) Tok, 5.700 
JpRS Jaya Pari Stael Tbk 370 35 395 D 1220 , & Nisa sa 
HA ia aa jngan JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menjadi aluminium. Steel tahap pertama dengan pro- 
Kilat Stas Persero) IBC AD 70 YA TT — an1200 $ 3 Menperin menunjukkan nilai  duksi 1 juta ton per tahun dan 
memperjelas batasan kegiatan usaha yang masuk 
Lino Ciarang Te 1 TA TI 2 sn PJ elAn Dae 8 sana yang Ina tambah pengolahan barang mi- nilai investasinya 500 juta dollar 
mat Tenan Taat IA kategori pertambangan dan usaha industri hasil neral, seperti bauksit, yang se- AS di Kalimantan Selatan. 
nata AO 01 102 Io — Gaon TT 5 # a hanya bernilai 17 dollar AS 1 Bida alis 
0 1 ng «mula hanya bernilai 17 dollar AS Deputi Bidang Pengendalian 
Mayor Indah TI T2560 A01 TIA To 73032 ambang. Ha 1 kr peluang'investasi 1 a 
Ba an Na an ia tambang. Hal ini untuk membuka peluang investasi — per ton. Jika diolah menjadi alu- Pelaksanaan Penanaman Modal 
Media Nusantara Citra Thi WI 230 5 9. 5 1 1 stri aha iners 2 sehi 1g ina nilai ta ga enjadi 351 ada rdinasi enanama 
Ha PE Et A—n 0 bidang industri pengolahan mineral logam sehingga — mina nilai tambah menjadi 350 Badan Koordinasi Penanaman 
1 ra Sl Loan 00 1 — Say 00 — 4 nilai'tanibahnya davatdrsihindushi domestik dollar AS per ton. Jika menjadi Modal Azhar Lubis menyatakan, 
PT are TEF Ah ANTA AN APA £ stik, aluminium nilainya bisa men- kewajiban untuk mengolah ko- 
YON Pakuon Jati Tt pan La capai 2.500 dollar AS perton. — moditas tambang di dalam negeri 
Ba ra an . un Menurut Menteri Perindustri- kegiatan usaha pertambangan panp mau telah diamanatkan dalam UU 
PSA — bergauan Gs Naga 212 na an MS Hidayat, dalam diskusi dan tidak berlaku bagi kegiatan Pembangunan industri Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
—p erna CT on —27 yang diprakarsai Kamar Dagang industri, Izin usaha pertambang- —— Dari hasil mendoronginvestasi — minerba dan berlaku lima tahun 
Be London Suna TE RATA 2/0 200 IPO aan dan Industri Indonesia, Selasa an mineral jangka waktunya 20 industri hilir, Kementerian Per- setelah terbit. Berarti, pengusaha 
TE TI Tan o2asaoTL27 (81/7), di Jakarta, hal itu me- tahun dan bisa diperpanjang 2 industrian mencatat adanya harus siap mengolah bijih mi- 
SampoendAato Tb. mana 2O8 A2 UIN 32 — da6 RUN rupakan hasil rapat koordinasi — kali 10tahun sesuai Undang-Un- pembangunan industri pengo-  neral di dalam negeri per tahun 
Sentul City Iko MF TE FP MS (TT terbatas perekonomian tentang — dang Nomor 4 Tahun 2009 ten- lahan mineral logam, antara lain — 2014. Dengan demikian, sejak ta- 
rn Prodae Ta a——3— 1671200 kebijakan hilirisasi mineral, tang minerba. Adapun izin usaha PT Krakatau-Posco tahap per- hun 2011 pembangunan smelter 
dung TBK—— G0 AI TI TSI TU 0003 Ditegaskan, dalam rapat itu industri berlaku selama perusa- tama dengan kapasitas produksi semestinya telah dilaksanakan. 
say Memea ian DAA NN IN DO Hoon 0 ditetapkan produk mineral yang haan itu beroperasi sesuai UU 8 juta ton per tahun dan nilai” Wakil Ketua Umum Kadin In- 
Teletomunikasi Indonesia 9050 9250 8900 GIOD 50 32936000 belum diatur Peraturan Menteri — Nomor 54 Tahun 1984 tentang investasi 2,8 miliar dollar AS. donesia Bidang Investasi dan 
aa Sa YME Pn Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 perindustrian. Kemudian, PT Indonesia Che- Perhubungan Peter F Gontha 
Tower Bersama TATO “4902-2920-1773 302 26120 tentang bea keluar mineral lo- Hidayat mengakui selama ini  mical Alumina dengan kapasi menyatakan agar pemerintah ti- 
Se aa gam, seperti bauksit dan pasir ada kerancuan dalam pemaham- produksi 300000 ton CGA per dak menerbitkan kebijakan yang 
We Ya Tata ai NON Le 2200 besi, akan dikenai bea keluar 20 anindustri pertambangan. Usaha tahun dan investasinya 450 juta tak konsisten sehingga tidak 
INSO— ala Onani Tak GA 620 600 6150 Peer persen seperti mineral logam la- penambangan bauksit, misalnya, dollar AS di Kalimantan Barat.” membingungkan pelaku usaha. 
in Aturan tentang bea keluar itu — masuk kategori kegiatan pertam- —— Juga investasi PT Feronikel Selain itu perlu ada insentif dan 
akan terbit pada Agustus ini. bangan. Kemudian, pengolahan — Talmahera TimursebesarL6mi- jaminan pasokan listrik dalam 
Selain itu, kebijakan yangakan — bauksit menjadi alumina adalah liar dollar AS di Maluku Utara, mendorong pembangunan smel- 
KURS UANG KERTAS ASING ditetapkan adalah divestasi atau- — kegiatan industri, Demikian juga — dengan kapasitas 27000 ton ni-  teratau instalasi pengolahan dan 
P BI Jus P peng 
Ben pun royalti hanya berlaku pada kegiatan pengolahan alumina kel per tahun. Lalu, PT Batulicii pemurnian mineral. (EVY/OSA) 
Bj 5 Ku 8 Ku 
us$ 8500 susan s9n5an 249590 
pound meri iA7so0 10an 197500 INFRASTRUKTUR BUMN 
huts sam 2930991503 sang 
Sing 721261 7395100 020,00 7620,00 . . Di . BBM 
sa sa 2 | Konsesi Kalibaru Ditagih Konsumsi 
mn ap 3290500 a00 203009 
us 115856 121900 12619 122000 JAKARTA, KOMPAS — PT jaan dimulai setelah konsesi di- modal di Kalibaru. P I PI N Turun 
Yen hap s20s0 in Pelabuhan IndonesiaTT (Persero) terbitkanoleh pemerintah,” ung- — Lino mendesak pemerintah 
Emo 102460 1.620.001 1167000 menagih diterbitkannya konsesi kapnya. untuk mempercepat setiap ti 
bagi pembangunan Terminal Peti Juru bicara Kementerian Per- hapan di Kalibaru. "Sesuai Un- | JAKARTA, KOMPAS — PT 
emas Kalibaru di Pelabuhan hubungan, BambangS Ervan, di- dang-Undang Pelayaran Tahun | Perusahaan Listrik Negara (Per- 
K Kalibaru di Pelabuhan — hubungan, Bambang S E Ji- dang-Undang Pelay Tal Perusahaan Listrik Negara (Pe 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Tanjung Priok, Jakarta, Konsesi hubungi terpisah, menginforma- 2008, kewajiban menyediakan | sero) mencatat realisasi konsum- 
Bank 0/USD) Iban. IhvbnGi) van) Ibu di) dibutuhkan Pelindo II untuk sikan bahwa konsesi Kalibaru fasilitas pelabuhan di tangan | si bahan bakar minyak untuk 
Bak Cntal Asia( Ro 2 Milan) ass )—oO35Ung5 — 375/W5 37575 mengikat perjanjian kerja sama ' memang belum keluar. "Masih Otoritas Pelabuhan, bukan Pelin- | pembangkit listrik pada semester 
San Danamon Sasimas)—oOssWoas oo 60n/02s 60035 dengan investor dan mitra kerja dibahas lintas kementerian, de- do,” ungkapnya. "Pelindo sudah | T-2012 sebanyak 4,3 juta kiloliter, 
ak DM (co 100 ht) Ar5/o35 150025” A15/025 5007025 lain. ngan Kementerian Keuangan, bermurah hati mendesain dan | Tal itu berarti turun 28.2 persen 
ank Oi (Rp 100.) 1251935 AMS0 — S0NOSO — 525/975 "Sudah hampir empat bulan Bappenas, dan Kementerian Ko- melelang pekerjaan, bahkan se- | dibanding periode sama tahun 
Bank COC WSP Rp100.) usoman — As0yoso— as0/ns0 —Asoynsn sejak Peraturan Presiden tentang ordinator Perekonomian,” ujar- belum konsesi jelas,” katanya. — | sebelumnya. 
Bank Mandi “Rp10 Juta) an on Ka Se Terminal Kalibaru diterbitkan, 1 Diingatkan Lino, volume bong- | — Menurut Kepala Divisi Bahan 
aa aa ana Na tetapi konsesi sampai mingguini — Lino menegaskan, konsesi sa- kar-muat peti kemas di Pela- | Bakar Minyak (BBM) dan Gas 
Ta - 5 elum dan tidak jelas kapan akan ngat penting untuk ”mengaman- — buhan Tanjung Priok pada 2012 erusahaan Listrik Negara 
Bank CIMB Niaga («Rp 100 Juta) 498/0, 495/0,75 5,25/0,75 bel Gan tidak ki kk t ti tuk i bul Te $ Priok da 2012 PT Pe h: Listrik Ne 
ra Sg Sea ai diterbitkan,” kata Direktur Uta- kan” pekerjaan pembangunan pasti mencapai di atas 7 juta | (PT PLN) Suryadi Mardjoeki, Se: 
2 2 Lan ma Pelindo II RJ Lino, Selasa terminal Kalibaru. “Saya ingin twenty foot eguivalent units | lasa (1/7), di Jakarta, konsumsi 
Panai sana Bt HA. (31/7), kepada Kompas. segalanya jelas dan terang. Ja- (TEU). BBM untuk pembangkit listrik 
ank UOB Indonesia CR 100 ta) sajasn—datlogo)O3st/nd0 0/6 Jumat ini, menurut Lino, Pe- ngansampaipula,saatkonstruksi — "Tahun 2008 baru 37 juta | PT PLN pada semester 1-2012 
Ban DK (Ro 1 ta /4 Ra1 Map AISISO 478MBD AM/ASO 75/10 lindo IT akan mengumumkan sudah dimulai, pemerintah TEU. Jadi, pertumbuhannya sa- | yang sebanyak 4,3 juta kiloliter 
Bank BI 475743 525/130 52/7150 kontraktor yang memenangi le- mengubah rencananya di tengah ngat tinggi sehingga sangat ber- | (kl) itu sebesar 58 persen 
Permata Bank 25075 1501075 4807075 lang pembangunan infrastruktur jalan,” kata Lino. Konsesi juga bahaya jika tidak segera menye- | dari target konsumsi BBM 
ie tkoin(umury soo/nen Sasa sen Kalibaru. "Namun, kontrak baru dibutuhkan sebagai jaminan bagi — diakan fasilitas baru," ucapnyi ampai akhir tahun ini. Target 
Ta mala Kera ai sasa Ass dapat ditandatangani dan peker- investor untuk menanamkan (v0) | sampai akhir tahun ini sebanyak 
Taok Oinatus Idoesia Sonya Son/ieo — seongn TAjutak, $ 
s Realisasi konsumsi gas PT 
PLN semester I-2012 sebesar 
Transaksi Mata Uang 1 4 gi. 
58,5 trillion british thermal units 
voto us aw wu un log Pi mn a pap sad 1 mo m& ar an ca (TBTU), naik 12,5 persen diban- 
2 , Tag “5 1 5 1 5 - z 
us 152 at on m1 aga aan oem am oma as anna besi ian 1 1573 ding pen db tama alim H3. 
rn am 21 am Okaoi on 7 az ama Oren oom ara on on ian um | betumnya sebesar 1409 TBTU, 
m0 Tas 355 ana aroos oo 27 cz s& am Pe on Ima sam Das Realisasi konsumsi gas per Juni 
ing 5585 Pi za oms9 072 17 aspus 1817 476 ana 19575 17679 Er 653m a22 baru 45 persen dari target kon- 
1g 3 en Tama A00 en oo TAMA MM no. oma yak PT PLN sampai akhir 
- — — ahun ini. 
rs as an 3001 10 ana Hn aza 1 C3 ri 201 27 Pam San naas Menuritfememusnarginane: 
MR 31295 aan 04016 2154 Dg003 ago 25805 Dara 25165 oa 9105 Ogona 31975 49016 roan itu, pada semester I-2012 
1 125 3 an oem m1 ons a. ame son ami opap oran an ia porsi pemakaian BBM 16,5 per- 
pup an ra E aan co osn BBm 37m 2 oi 13x isat #22 sia Ga sen, atau turun dibandingkan ta- 
seo atas Lara a10 ane non oo1s9 asma 16 oom aoas aons 12m 1s 198 hun lalu sebesar 23 persen. Porsi 
- na an 1 — — 2 aa aa —— pemakaian gas semester 1-2012 
am Lem Laga sem z2 on Man MEN snp Sana ag Beo LAM Map Yaa cehosar 21 Lengan, Ebi balita 
m as ng 205 on5 om sam 22m a97 ame asa mem Ka en Mania A9 gas en Gadai 
Te Zam 2in5 dosa asa ono iga am saa ar07a 107 Dies men 2m mester I-2011 menjadi 50,2 per- 
ca oa 1007 ane 0016 o0s oa7 oo ha Oma ova 007 aan ian 152 sen. "Dengan mulai beropera- 
Eni om 2g ana mus omi a03 oem ae Ta NB si Tea TA sinya sejumlah pembangkit lis- 
trik tenaga uap dan tambahan 
en sai aga zam ams om ca ang sam as Tan aren na aa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pasokan gas dari terminal tera- 


Nur. (EVY) 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


PANEN GADU 


NUSANTARA 


Hama Penggerek Batang 
Picu Panen Anjlok 


SUBANG, KOMPAS — Hasil 
panen petani di beberapa desa di 
Pabuaran, Kabupaten Subang, 
Jawa Barat, anjlok pada musim: 
gadu ini akibat serangan hama: 
penggerek batang. Rendemen ga- 
bah turun sehingga harga jualnya 
tak optimal. Sejumlah penggarap 
rugi akibat penurunan itu. 

Uju (53), petani di Pabuaran, 
Subang, Selasa (31/7), mengaku, 
hasil panen dari 0,5 bahu (3.500 
meter persegi) sawahnya turun 
dari 24 ton gabah kering panen 
(GKP) menjadi 1,3 ton GKP aki- 
bat serangan hama. Hama peng- 
gerek batang telah menyerang 
sebagian persemaian. Hama ber- 
kembang dan sulit ditangani 
hingga panen tiba. 

"Penyemprotan biasanya 3-5 
kali per musim, tapi musim ini 
sampai 8 kali karena tanaman tak 
pulih. Butuh modal hingga Rp 16 
juta untuk membeli obat dan 
membayar upah pekerja,” kata 
Uju. 

Menurut Uju, hama sundep 
dan beluk menyerang sedikitnya 


300 hektar sawah di desanya. 
Hasil panen umumnya turun di- 
bandingkan biasanya yang men- 
capai 6-7 ton GKP per hektar. 
Kondisi serupa dialami sebagian 
petani di Desa Ciberes, Keca- 
matan Patokbeusi, yang berba- 
tasan dengan Pabuaran. 

Sementara itu, petani di Nusa 
Tenggara — Barat — umumnya 
mengesampingkan tanaman ke- 
delai, Petani memilih komoditas 
yang produktivitasnya lebih ting- 
gi, seperti jagung, kacang hijau, 
dan tembakau. Akibatnya, pro- 
duksi kedelai provinsi itu me- 
nurun dalam beberapa tahun ter- 
akhir, 

Ahmad, petani Desa Lantan, 
Lombok Tengah, menyebutkan, 
di desa itu takada yang menanam 
kedelai. Seperti petani lainnya, 
Ahmad menanam sayuran, se- 
perti sawi, cabe, tomat, dan ja- 
gungdi lahannya seluas 0,50 hek- 
tar, Pilihan itu lebih mengun- 
tungkan karena harga dan vo- 
lume produksi jauh lebih baik. 

(MKN/RUL) 


Taksi Batam Mogok 


KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA 


Ratusan taksi diparkir di depan kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (31/7). Aksi itu 
bagian dari protes sopir taksi atas kehadiran operator baru taksi di kota tersebut. Pengemudi taksi 
menuntut pemerintah membatalkan izin operasional taksi baru itu. 


Harga Garam Makin Anjlok 


Musim Kemarau Jadi Faktor Penentu Nasib Petani Garam 


SIDOARJO, KOMPAS — Petani garam di Jawa 
Timur yang sedang panen mengeluhkan rendahnya 
harga komoditas itu, yakni Rp 300.000 per ton atau 
Rp 300 per kilogram. Padahal, pemerintah 
menetapkan harga garam kualitas dua Rp 550 per 


kilogram. 


"Tahun lalu saat mulai panen 
dan garam baru sedikit, harganya 
mencapai Rp 500.000 per ton. 
Namun, saat produksi meningkat 
dan stok banyak, harga langsung 
merosot,” kata Masutra (47), pe- 
tani garam asal Kalianget, Ka- 
bupaten Sumenep, Jawa Timur, 
saat ditemui hari Selasa (31/7) di 


Desa Segara Tambak, Kecamatan 
Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 
Kondisi ini membuat petani 
garam mulai panik. Mereka kha- 
watir harga garam semakin turun 
karena saat ini baru memasuki 
awal musim panen. "Kerugian 
petani akan semakin besar jika 
harga garam tidak juga mem- 


baik,” ujarnya. 

Masutra mengatakan, petani 
garam dari Kalianget sudah ber- 
tahun-tahun menjalani pekerja- 
an Mereka menjadi petani 
garam saat musim kemarau de- 
ngan lokasi tambak di Desa Seg 
ra Tambak. "Ketergantungan pe- 
tani penggarap pada produksi ga- 
ram dan harga yang bagus hanya 
saat musim kemarau. Begitu pa- 
kami kembali ke Ma- 
dura," ujarnya. 

Petani bisa menikmati hasil 
menggarap tambak garam jika 
harga tidak kurang dari Rp 
400000 per ton. Jika harganya 
rendah, petani rugi besar. 

”Kami umumnya hanya seba- 


gai tenaga kerja dengan sistem 
bagi hasil, Pemilik tambak dapat 
dua bagian, petani penggarap da- 
pat satu bagian," kata Masutra, 

Buani (34), istri M: 
mengakui, pekerjaan seba 
tani garam cukup berat karena 
harus bertarung dengan cuaca 
panas dan sengatan matahari 
tiap hari harus mengontrol s 
kulasi keluar-masuk air untuk 
penggaraman, "Kerjanya sangat 
berat, Kalau harganya rendah, 
pasti rugi besar,” ujarnya. 

Hasil panen tambak garam sa- 
ngat bergantung pada pendek 
dan panjangnya musim kemarau. 
Jika kemarau panjang, hasil ga- 
ram otomatis meningkat. Seba- 


liknya, kalau kemarau singkat, 
bahkan diselingi hujan secara 
sporadis, produksi garam pun an- 
ilok. 

Petani garam kasar untuk in- 
dustri di Kabupaten Rembang, 
Jawa Tengah, telah memulai pro- 
duksi sejak akhir Juni 2012, Pada 
akhir Juli ini, harga mulai an- 
ilok. 

Kandar (58), petani garam dari 
Desa Majawarno, Kecamatan Ka- 
liori, — Kabupaten — Rembang, 
mengakui, harga garam yang se- 
mula Rp 600 kini menjadi Rp 
400 per kilogram. Kini sudah Rp 
800 per kilogram. Saya berharap 
harga garam tidak turun lagi,” 
katanya. (TIF/HEN) 


KILAS DAERAH 


Pendiri Sanggar Tari Soeryo Soemirat Berpulang 
SOLO — Pendiri dan Ketua Umum Sanggar Tari Soeryo So- 
emirat Gusti Pangeran Haryo (GPN) Herwasto Kusumo me- 
ninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Sakit Kasih 
Ibu, Solo, Jawa Tengah, Selasa (81/7) pukul 12.30. Jenazah akan 
dimakamkan di Astana Girilayu, Karanganyar, Rabu (1/8) pukul 
13.00. Herwasto, yang meninggal dalam usia 51 tahun, dilarikan 
ke RS Kasih Tbu pada Selasa dini hari karena mengeluh sesak 
napas. Herwasto, yang merupakan adik kandung KGPAA Mang- 
kunegara TX, mendirikan Sanggar Tari Soeryo Soemirat pada 
1982. Anggotanya kini tercatat 500 orang, Dari tangannya lahir 
banyak kreasi tari, Ta juga menggali tari-tari klasik karya Mang- 
kunegara terdahulu. Kreasi terakhirnya adalah Tari Sobrak yang 
sempat dibawakan para warga negara asing peserta Beasiswa 
Seni Budaya Indonesia pada pergelaran Indonesia Channel, Juli 
lalu, "Selama ini tidak pernah ada keluhan kesehatan dari 
beliau,” kata GRAy Retno Roosati Kadarisman, kakak almar- 
hum. EK) 


Gudang PT HM Sampoerna Dirampok 


BANJARMASIN — Gudang PT HM Sampoerna di Jalan Hasan 
Basri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan 
Selatan, Selasa (31/7) sekitar pukul 02.00, disatroni perampok. 
Pelaku yang berjumlah 5-6 orang membawa senjata api, golok, 
linggis, dan pisau. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Hulu 
Sungai Tengah Ajun Komisaris Sigit Rahayudi, yang dihubungi 
dari Banjarmasin, mengungkapkan, pelaku menyekap dua pe- 
tugas satpam, M Yunus dan Husnul Nafarin. Mereka lalu me- 
maksa petugas satpam menunjukkan lokasi penyimpanan bran- 
kas. "Ternyata brankasnya permanen. Karena tidak bisa mem- 
bawa kabur, para pelaku berusaha membongkar brankas di 
lokasi namun tidak berhasil juga,” ujar Sigit. Akhirnya, pelaku 
hanya mengambil dua telepon seluler, sebuah laptop, dan uang 
tunai milik petugas satpam Rp 500.000, (WER) 


Guru Swasta Belum Terima Tunjangan 


SURABAYA — Sebanyak 75 guru serta kepala SMA dan SMK 
swasta mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Ti- 
mur, Selasa (81/7) di Surabaya. Mereka mempertany: 
jangan profesi pendidik (TPP) tahun 2012 yang sampai 
belum cair. "Kami menginginkan tunjangan ini dapat cair s 
belum Lebaran karena tunjangan untuk guru PNS juga sudah 
cair,” kata salah satu guru, Wisnu Pradata. Guru swi 
nerima TPP di Jatim sebanyak 6.649 orang, Data dari Dinas 
Pendidikan Jatim menyebutkan, baru 2.118 guru swasta yang 
sudah menerima TPP, Kepala Bidang Ketenagaan dan Kepen- 
didikan Dinas Pendidikan Jatim Nur Srimastutik, yang mene- 
mui para guru, berjanji mengupayakan pencairan TPP selesai 
sebelum Lebaran. (DEN) 


Korban Jambret Meninggal Dunia 


PADANG — Korban penjambretan sadis di Padang, Sumatera 
Barat, Zuraida (41), meninggal dunia di RSUP Dr M Djamil, 
(81/7). Zuraida terjatuh dari motor saat mempertahankan 
as tangannya yang mbret dua orang pengendara sepeda 
motor, Saat kejadian, Zuraida tengah dibonceng suaminya, Des- 
mon Ramadhan (44). "Saat itu saya hendak mengantar istri saya 
untuk mengikuti uji kompetensi guru. Ketika di Jalan Sudirman, 
terlihat dari kaca spion ada motor mendekat dengan kecepatan 

” kata Desmon yang berprofesi sebagai pengacara, (INK) 


Penampilan oleh 


PHILIPS 


Satu Lampunya, Panjang Umurnya 


Saksikan untuk pertama kalinya... 


PENYINARAN TUGU MONAS 
dengan Lampu Philips LED 


Jangan lewatkan! 


» UMBRELLA PHILIPS LED 


(Pemecahan Guinness World Records) 


are kampanye Hemat Energi melalui penggunaan 
lampu Philips LED yang tahan hingga 15 tahun. 


Rabu, I Agustus 2012, Lapangan Tugu Monas, Jakarta, 16.00 WIB - selesai 
Disiarkan Langsung Oleh RCTI Dalam Konser Ramadhan 


“ TOUCH THE LED 
(Berhadiah satu mobil Honda Freed) 


KRISDAYANTI « YUNI SHARA sVICKY SHU » ROSA, FEBRI, BELINDA dan IVAN (Indonesian Idol) 
Pameran Foto Philips LED “ Philips Bazaar « Arena Bermain Anak 


Cukup dengan membawa satu (|) kemasan lampu Philips hemat energi jenis apapun", 
Anda sudah bisa menghadiri acara ini sebagai bentuk dukungan Anda dalam berhemat energi! 


HOTA fekanc 


“Hanya berlaku untuk satu (1) orang, 


PHILIPS 


1-—- Bergaransi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUS 


TUS 2012 


KOMPAS/PRIVOMBODO 


Tari Mbikao atau tarian arwah suku Kamoro ditampilkan dalam pembukaan "Pekan Ragam Budaya Papua: Orang Kamoro", di Bentara 


Budaya Jakarta, Sela 


Pameran yang dibuka Menteri Lingkungan Hidup Balth 


31/7). Tarian tersebut merupakan ritual memanggil arwah leluhur guna mendapatkan inspira: 
sar Kambuaya itu berlangsung hingga 5 Agustus mendatang. 


saat mengukir. 


RAGAM BUDAYA PA 


PUA 


Kamoro dan Pesan Kultural "Maramowe” 


ata Thimotius Samin 
YES G2) berbi- 
nar-binar saat mema- 
suki halaman Bentara Buday 
Jakarta, Senin (30/7) malam. 
Penerbangan Timika-Jakarta 
Tang baru saja ditampuhnya se 
lama jam sama sekali tak 
membersikan tanda-tanda kis 
lelahan pada wajahnya. 
Selama enam hari, mulai $ 
lasa (31/7) hingga Minggu (5/9, 
Thimotius bersama tujuh peng- 
ukir lainnya dari suku Kamoro 
mneinanedan kayakayanyadi 
Bentara Budaya Jakarta (BBJ). 
”Ini kesempatan untuk lebih 
mengenalkan Kamoro, salah sa- 


tu suku asli Papua, ujar tokoh 
masyarakat suku Kamoro ini. 
Sebelumny erupa 


bertajuk "Pekan Ragam Papua: 
Orang Kamoro” telah digelar di 
Bentara Budaya Bali, sejaj 22 
Juni hingga 1 Juli lalu. Acara ini 
rsai Papua Center FISIP 
yang di- 
dukung PT Freeport Indonesia, 
Tujuh pengukir yang me- 
nyertai Thimotius merupakan 
generasi muda berusia rata 
30 tahun. Mereka adalah sedikit 
pria muda Kamoro yang tertarik 
me nekuni seni ukir. 
aya yakin seni ukiran Ka- 


moro berkembang di tangan 
anak-anak muda ini,” ujarnya. 
adalah Herman Kiripi, 
au, Anaklitus 
'Teko, Yosef Ukapoka, Sabinus 
Kaokayahe, Polikarpus Athaapo- 
ka, dan Yakobus Erep: 
Para pengukir yang |. 
sebut maramowe itu adi 
ra binaan Kal Muller, ahli li- 
nguistik asal Amerika Serikat 
yang selama 17 tahun terakhir 
it mengembangkan seni ukir 


kapan mengukir mereka 
ara turun-temurun, 
Lewat seni ukir mereka meng- 
ekspresikan dinamika orang- 
orang Kamoro yang lekat de- 
ngan alam: sungai, pantai, 
mangrove, dan hutan trop 

Para maramowe muda itu tak 
hanya piawai mematrikan mata 
pahat ke batang kayu. Mereka 
juga mahir menyanyi dan me- 
nari, seperti yang dipe 
dalam acara pembukaan pamer- 
an, Selasa petang. 

Uniknya, tabuhan tifa bisa 
mereka selaraskan dengan 
buhan gong, alat musik dari lo- 
gam, yang sesungguhnya tidak 
lazim bagi masyarakat Papua. 

Mathea Mamoyau (48), ak- 
tivis perempuan Kamoro 


mengatakan, acara ini j 
hanya dimaknai dengan fis 
karya ukiran, tetapi juga me- 
nyangkut kebudayaan Kamoro 
secara lebih luas. Kemampuan 
mengadopsi gong adalah cer- 
minan betapa Kamoro terbuka 
dan memahami kemajemuka 
"Sekarang orang luar Papua j 
harus lebih memahami Papua, 
katanya. 
Hal itu sejalan dengan ung- 
kapan Direktur Eksekutif Papua 
Center FISIP UT Bambang 
Shergi Laksmono bahwa Kamo- 
ro—dan lebih dari 250 suku 
lainnya di Papua—hendaknya 
menjadi bagian dari gerbang. 
perubahan. Namun, tentu 
perubahan dan pembangunan 
itu tidak lepas dari akar bu 
lokal. Penekanan senada diung- 
kapkan Meutia Hatta, antropo- 
log UI yang juga anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden, 
Menteri Lingkungan Hidup 
Balthasar Kambuaya mengapre- 
siasi kegiatan ini sebagai upaya 
membangun pemahaman terha- 
dap Papua sebagai bagian dari 
Nusantar 
Kini, soal seni ukir Papua, 
Kamoro mampu tampil meng- 
imbangi pamor Asmat. 


ngan 


(NAR) 


Diduga Ada Rekayasa 


Perlu Tim Independen untuk Penyelidikan Kasus 


PALEMBANG, KOMPAS 


Wahana Lingkungan 


Hidup Indonesia Sumatera Selatan menduga ada 


upaya rekayasa pihak kepolisi 


n dalam penembakan 


oleh anggota Brigade Mobil di Desa Limbang Jaya, 
Jumat pekan lalu. Hal itu diduga untuk menutupi 
adanya kesalahan prosedur. 


Kecurigaan ini muncul k 
na nya pengaburan sejumlah 
fakta dan bukti dalam peristi- 
wa yang merupakan buntut kon- 
flik lahan PTPN VII Cinta Ma- 


ami menerima laporan 
adanya proyektil logam yang 
ditemukan dalam pemeriksaan 
awal dua korban tembak. Tapi, 
setelah operasi, tak ada laporan 
temuan proyektil. an, pada 
salah seorang korban luka di le- 
ngan, yaitu Rusman, benda lo- 


gam yang ditemukan di lengan 


panye Walhi Sums 
miko, di Palembang, 


8/7. 


Sel Jasa 


Polisi membantah 

j ementara Kabid Hu- 
Polda Sumsel Ajun Komi- 
s Besar Djarod Padakova me- 


tiwa itu. "Semua bukti akan di- 
periksa tim Propam sesuai de- 
ngan temuan,” katany 
Sejauh £ ini, kata Djarod, belum 
1 proyektil peluru ta- 
j salah ang korban 
luka yang diduga karena tem- 
bakan memang ditemukan benda 
keras yang bentuknya tidak ber- 
aturan, Benda itu diambil pe- 
tugas kesehatan di Puskesmas 
Tanjung Batu, tempat korban 
mendapat perawatan. 

temuan itu tengah dipei 


laboratorium forensik dan belum 
diketahui jenisnya, 

Dalam diskusi dengan tim Ko- 
misi Nasional Hak As 
(Komnas HAM) yang dipimpin 
Wakil Ketua Komnas HAM Nur- 
kholis, di Limbang Jaya, Kabu- 
paten Ogan Ilir, Sumsel, beberapa 
saksi mata menyebutkan, pada 
awal kejadian tak ada pelem- 
batu oleh warga. 


meneriaki 
iring-iringan kentliraan polisi 
dengan teriakan-teriakan men- 
cemooh. Mendadak beberapa pe- 
tugas Brimob turun dan langsung 
melepaskan tembakan ke 
Lalu mulai timbul kejadian itu, 
Polisi mulai menembak menda- 
tar ke dar 
lemp: 
Sayuti h seorang mata. 

Menurut Hadi, perlu ada tim 
independen untuk menyelidiki 
penembakan yang menewas 
Angga bin Darmawan (12) dan 
melukai empat warga lainnya itu. 
Hal ini ditujukan untuk meng- 
hindari upaya rek: 
nya, semua pemei 


PTPN VII Cint: 


tangani polisi, mulai dari otopsi 
korban tewas yang dilakukan di 
RS Bhayangkara hingga peme- 
riksaan di lapangan, 

Utusan Khusus Pr 


HS Dillon, di Palangkaraya, 
limantan Tengah, Selasa, mene- 
gaskan, dalam h: manusia, 
penggunaan kekuatan yang ber- 
lebihan ha dicegah dan tidak 
perlu, "Tapi, peluru-peluru yang 
membunuh itu sebenarnya bu- 
kan ditujukan kepada warga. Ma- 
sih susah ditentukan apakah tin- 
dakan itu memang dibenarkan 
tidak,” katanya, 
Menurut Dillon, ia sudah me- 
nerima laporan soal penembakan 
yang menewaskan Angga. Ma- 
salah utama persoalan itu adalah 
hak yang dimiliki PT PTPN VII 
Cinta Manis sudah kedaluwarsa 
"Hak guna usaha sudah habis. 
Sejumlah warga kemudian me- 
faatkan lahan. Memang ter- 
kesepakatan,” k: 
Manis dinila 


sepenuhnya 


SAIL MOROT)/ 


Puluhan ”Yacht” dihadang Gelombang T 


KUPANG, KOMPAS Seba- 
nyak 35 yacht (kapal kecil untuk 
pesiar atau lomba) yang mem- 
bawa 175 turis asing dari Darwin, 
Australia, menuju Morotai, Mu- 
luku Utara, terhadang gelombang 
tinggi pal ini lalu berbelok 
arah dan bergabung dengan 32 
kapal lain yang telah merapat di 
Teluk Kupang, Di Kupang, jadwal 
perjalanan lanjutan berubah ka- 
rena gelombang tinggi di per- 
airan Nus ara Timur. 

na, 129 yacht ber- 
i Darwin, Sabtu (28/7), 
menuju Indonesia. Sebanyak 83 
kapal di antaranya menuju NTT 


dan 46 kapal lain menuju Moro- 
tai, Sebanyak 32 kapal pesiar su- 
dah sandar di Teluk Kupang, Se- 
lasa (81/7), dengan membawa 160 
turis dari sejumlah nc 


dayaan dan Pariwisata N 
mas Lelan, di Kupang, Selasz 
mengatakan, sesuai jadwal per- 
jalanan, setelah tiba di Kupang, 
Morotai 2012 me- 
utkan pelayaran ke Alor pada 
2 Agustus, lalu ke Lembata pada 5 
sejumlah tempat des 
di Pulau Flores dan Sumbz 
kemudian masuk Labuan Bajo 
pada 16 September. Dari sana, 


perjalanan dilanjutkan menuju 
Lombok dan Denpas 
Menurut Lelan, peserta yang 
hendak ke Morotai dihadang go- 
lombang tinggi sampai 5 meter di 
perairan Saumlaki dan sekitar- 
nya. Mereka memutuskan kem- 
bali ke Kupang dan bergabung 
dengan peserta Sail Morotai 20 
lainnya. Peserta yang sudah ber- 
ada di Kupang menunda jadwal 
keberangkatan ke Alor, "Keber- 
adaan mereka di Kupang diper- 
panjang sampai 5 Agustus karena 
buruk di perairan Alor dan 
sitarnya,” kata Lelan. 
Yacht hanya berkapasitas 4-5 


rang, Tidak mudah menghadapi 
hadangan gelombang setinggi 5 
meter, 

Kabid Promosi dan Tnform 
Dinas Kebudayaan dan Pariwi 
sata NTT Bonafentura Rumat 
mengatakan, kebanyakan peserta 
Sail Morotai lebih memilih NTT 
karena wilayah itu punya aneka 
"Turis tetap 
tidur di kapal, tapi mereka ber- 
belanja makan, minum, dan 
oleh-oleh khas daerah itu di da- 
akan di- 
siapkan tempat khusus untuk be- 
lanja kebutuhan mereka,” ujar 
Bona. (KOR) 


RESTA 


Tim “Sa Kedelai, Arin 


mengar 
wa bel Serikat 
dan menarik minat sponsor un- 
tuk membiayai kuliahnya, 
Juli 2012, siswi Sekolah Me- 
nengah Kejuruan (SMK) Negeri 
1 Purwakarta, Jawa 


Springfield High School 
Oregon, Amerika Serikat. Arin 
bukan dari keluarga kaya atau 
sekolah menengah atas (SMA) 
sebagaimana kebany: 
ta program pertu 1 
Selain mencicipi belajar di 
SEC, Arin berkesempatan ber- 
jumpa dengan 
lah negara yang juga belajar di 
SEC. Sesuai bidang kompe 
sinya, yakni jurusan elektronik 
Arin praktik langsung di Kel 
irectional, sebuah perusahaan 
produsen perangkat elektronik 


mpatan 
SMK. 
Satu tahun program belajar 
telah rampung dijalani Arin. Na- 
mun, Karl Grimes, (orangtua 


sident Kelly Ba lot me- 
nyatakan siap mensponso: 
Arin untuk melanjutkan kuliah 
di AS. Ini berkat pre 
demiknya yang menonjol, seper- 
ti Matematika yang mempero- 
leh nilai sempurna. "Mereka 
(keluarga Grimes) siap menam- 
pung kapan pun Arin mau kem- 
bali ke sana," kata ibu Arin, 
Rimba Wahyuni 
Menurut Jaka $ N 
SMKN 1 Purv 
ademik Arin 
menonjol dalam sejumlah mata 
n, KemabA Mz 


@ olah vokal, karate, dan olim- 
piade sains tingkat lokal mau- 
pun regional. 

Di balik segenap prestasi itu, 
adalah yang tangguh. 
ap pagi, sebelum masuk se- 


Ari 


Tembus AS 


buatan ibunya ke warung dan 
sejumlah rumah sakit di Pur- 
wakarta, Ada ratusan kantong 
beris 
clai yang dija 


aneka ras 


lambat masuk kelas. 

"Hasilnya Rp 10.000 per ha- 
"Dia mengambil 
keuntungan Rp 100 dari setiap 
kemasan, Itulah sumber uang 

" tambah Rimba. 
, Purwoto Yu- 
PHK pada 
tahun 2005, Arin dan keluar- 
ganya hidup serba seadanya. Di 
kesusahan, pendidikan 
tetap utama, 

Arin memang tak bisa diam, 
Di luar jam sekolah, dia meng- 
organisasi teman-teman di 
kolahnya untuk belajar 
Inggris lewat English Commu- 
nity of Vocational School. Dia 
juga aktif bersama pelajar lain di 
Purwakarta mewadahi kre: 
tas remaja dalam berbagai ke- 
an, (M KURNIAWAN) 


Musik Patrol Menjelang Sahur 


Remaja Mushala Al Muchlisin memainkan mu 
). Musik patrol merupa 


Timur, Selasa ( 


ik patrol di J 
an kes 


KOMPAS/BAHANA PA 


lan Kolonel Sugiono, Sidoarjo, Jawa 
nian yang dilakukan untuk membangunkan warga 


untuk sahur pada bulan Ramadhan. Mereka menggunakan berbagai macam alat musik pukul yang 


sederhana dan dimainkan bersai 


a sehingga menciptakan suara musik rampak, 


THEIB 


Lippolf/|/Vitage | @MATAHARI 
| JakartaGlobe | 


VE R S 


GLOBEI 
U N 


mrioperkoran @ & 


IGGEST, 


Ih) 


OPEN 


OPEN oU, 


HEADMASTER: 
GATHERING 


Low prices and more ... 


SuaRA PEMBARUAN 


ACADEMIC G "rugi 


TEACHERS SEMINAR 
1, 02, 04 August 20 


BAZAAR 
August 
07 7 hu st 


SCHOLARSHIP DAY 
04 August 2 
14.00-16.06 
SPECTACULAR LASER 
LIGHT SHOW AND 
FIREWORKS 
04 August 2012 

-18.50 


CAMP 'Si 


The Future of Indonesia 
DISTINGUISHED GUEST SPEAKERS 


03 Ai 


uek Global Campus. Ji. Mi 


Tangerang 


ust 2012 « 08.00-11.45 UPH Grand Chapel 


Mode 
Dr, (Hon) Jonathan L. 
Parapak, M. Eng.Sc 


4. Thamnrin Bot 


Indonesia 


Call (021) 546 1084 


TO PUBLIC 


UPH FESTIVAL 19 | 01-04 Aug 2012 UPH Global Campus 


Opening of the Hope 
| Counseling and 
Assessment Center 


COUNSELING, 
WE ALL NEED IT 


by Pdt. Yakub B. 
Susabda, Ph.D 


10.00-12.00 


d 
UPH Campus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


23 


HDTOYOTA 
moving forward b- 


. 
100 UNIT 


SAMSUNG LED TV 40" 3D 


Nama 


No, Kupon 


No, Kupon 


00 UNIT 


SAMSUNG GALAXY NOTE 


No. Kupon — Nama 


172182 di R, Nurul Jaanin, 58. 105815 G, Rosar Mahondraswari, 5.7.“ 1719 Sukorntox 

172031 Tutik Ermawati 125929 Edi Rismadi A 176203 Suyino 

173142 Aditya Bayu Hartanto 11200 Gunawan 172yas Untung Abdillah 

195706 Moh. Ikhwan 100611 Tong Frlska Natalia ' 17at09 Lilik Fitriani 

173626 Bety Krstiyani 125738 Magdalena Anggraeni | 175622 FEX, Hendro Santoso 
176067 Bual Rahardio 217A82 Beny 1 174107 di H. Rustam Siregar Sp. 
173871 Hingati 102126 Rukhimintarsih 1 173032 Ti Watyun 

181602 A. Hertin Yulianti 105548 PT Indolampung Perkasa 1 172121 St Hadi Kuncahyo 

178218 Muhamad Asiker 199536 Ir, Upari Rahardi i 175235 Knolruzzan 

180952 214259 Felic 172201 Sri Muryani 

180142 137970 Ayi Abdul Basit | 173480 Waknyo Komantri 

180905 138075 H. Sukarta bin Murtaman 1 Izaog Ad Kencana Niaga Tama 
183142 Febriadi Esmlo 135039 Tin Julaeha 1 172207 dr Harsinl 

184457 Ratmat M. Arif 134653 Kasdar AI Ade Saputra 1 172caB “Abdul Ratan 

202018 Cv Surya Makara 132228 HI, Ula Hamidah, S. H 180149 Nurnia 

182613 Donny Michael Chr. Sondakh 206438 Andra S.Pd. 181580 H. Nurdin 

186928 (CV Suksos Abadi Expross 166873 Tata Kintaman: ' 177433 Subkeda 

187971 El Sabrina 133030 Dra. Rita Isdarini | 177483 Drs, H. Umar Pauwa 
186606 CV Anta Tara Mandiri 138960 Pasihar Siringo Ringo 1 178572 Prapto Sunarno 

189503 Siowarto 131815 Ir, Danu Hamidi 1 177818 Sarimuddin 

186028 Masjidil 136086 Suhorlan Gunarso H 180455 Mod, Latif 

186133 Aswin Bahar Lubis 133853 Konon Mase Korna'se 179193 H. Halim Massa 

191608 Zagonl 145328 Ainah ' 178020 Muh, Falsal Rani 

118336 PT Cakra Lima 142268 Aunur Rochman ' 181978 HH Arifin 

194358 “Suhendra Tanudjaja 168630 Suganto 1 170926 Hasbi 

3196 dr. Sugiarto 49588 Yandi Satriawanto 1 183693 Michael A. Swu 

118325 PT Kunangan Citrabahari 42221 Ue Soen Ling 1 182834 Ince Hustka: 

224217 Felix Juniarto Kanafi 144447 Una Kasim ' 183165 Agustina Taruna 

123972 PT Dacrea Design 143845 PT Serasi Autoraya 185480 Dinas Kelautan Dan Perikanan PB 
126518 Rezkie Erlita 142712 Muhammad Setyo Rahutomo ' 182798 HI Labeddu 

1714 Daniel aisatamu 144591 Mustawan Al Habib 1 182539 Junitha Lydia Mantri 
208115 Heri Soekarwan, S.£. 142434 Sulkah 1 185501 Badan Meteroogi Klimatologi 
117297 Riska Damayani 148913 Drs. Eo H Gus Mahludz AK. | 189441 David 

10Ba58 Herdiana 149411 Robetha I 187190 Leppang Siregar 

nyaa Yuldar 148325 Nurrma Oktavia Putri 189662 Nia Tosim Chia 

112970 PT Pradja Pharin 168693 Yacobus Jermmy Hartanto | 190238 Teddy Jan Anderson Situmeang 
105512 Dina Feoriyanti 157966 Idham Chalik 1 191528 Gd, Karmolta Kusuma Atmaja 
102977 Kumar Shewakram Kirpalani 153596 Eri Monda 1 191708 1 Made Suwondra 

118201 Drs, Togi Sitompul 152004 Nnenita Roslyda, S.Pd, 1 187063 Teyahbylts Mahmud 
131068 David/ Ue Huang 158964 Jamilah H 190685 Ida Bagus Angga Paranggi 
120268 Francisca Agustina M 159049 Ray Ronaldo Mangusih 188414 Syarah Yulka" 

165783 Pitoyo 157272 PT Indolampung Perkasa ' 192350 

113180 Ong Glok Lan 151019 Diopari Siregar ! 187205 

112515 Rayasa Deny Rayoonez 160529 Nasrul 1 189135 

205756 Susantih W, 154888 Tnalawati 1 190190 1 Kotut Tulu 

209700 Herny Effendi 206345 H Rohlmudin 1 190397 1 Nyoman Rachmat Udayana 
123610 Lay Ing Fung 157523 M. Jatar Ishak ' 161726 PT Bank Nogara Indonesla 
0874 M. Radiani Rahman H,, S.E. 151133 Roy Victor R, Dwi Santa PU 142151 Lusi Wahyu Wigati 

165058 Susi Suroso Kurnlawan 159396 Ado ' 170634 PT Adl Sarana Armada 
115829 Irwan Nurmanto 5 155156 Supratno 1 161608 Djemi Ferdinandus 


200 UNIT 


KAMERA CANON EOS 1100D 


Nik 

No. Kupon — Nama No, Kupon — Nama No. Kupon Nama ai 
176375 Moh, Muli 153025 Jamso Haryono Pangaribuan, 57. | 110194 Stephanie Maria Widjaya N 
176535 Handrie Sujanto 151949 Sutradara Jones Tarigan 130142 Kukuh Djatmiko Dwi Putranto N 
177225 Kuswono 157003 Joko Suprapto 117518 Suyatmin N 
176378 Murtini 156473 Endang Suhendi 109828 Mariin , 
171426 Ahmad Putratnto S, 15853 irwan Musta'an 128428 Any Waty 1 
176631 Gadimin 151075 Erick Wiaya 14033 Ema Ratna Sari 1 
195766 Rosyidi 113047 Ludyanto Lukman 100166 Betty Batuna Juanda 1 
176523 Grandhia Agil Patria 161463 Deni Susanto 128076 Nuksma anggraeni 1 
175700 (Agung Setiawan 122576 Merina 1oo9eg Vincent 

176541 Joko Sulstyo 109159 PT Karya Tugas Anda 108017 Lana ' 
173414 Solekhan 123904 Muhammad T, 126389 Muhtar Manto ' 
173614 Nurjazul, S.K.M., M.Kes, 118101 Ipong Wijaya Kusuma 161365 Nurrahmat 1 
172174 Bandoro Sunyoko 112417 Jen Siauw Tian 126785 Ev Erlany 1 
208051 Moh, Kamil Kusen 119367 Dewanto Wibisono H., S.T, 118289 Eady 1 
177455 Drs, Ansar Rahman, MSI. 107174 PT Sarana Polaris Jaya 139041 Susi Sumanti 1 
178567 Mi, Jawaria Abbas 119244 PT Sarana Griya Segar 181428 Danlel Tjondro Wibowo t 
177013 Wahyuddin 198852 Sucanyo 135324 Rusdi 

1713 H. Hayasi Badu 10502 Drs, Rahman Suryana 189175 Piisantcra - 
78153 Tomo Ubbe 129275 Fatzal 

181062 Saharuddin 20560 dr. Wahyu Diansyah 2 ia Sai MA 1 
180429 1Khomnel Freddi Simajuntak 197768 Henry Tautan Dwinanto, A.P, ta7a1a Ea Junaedi 1 
179699 Dra. Nurdiana Nasa 109663 Suwarto Tago49 Aidah Merana 1 
179644 HI. Rosmaladewi 121653 Aby Mutassir 124834 Maan 1 
17esgl Ridwan Mahmud 194126 PO Haryanto Sutopo 187587 Wina Krisa 1 
180553 Uulia Wijayanti, S.E. 121083 PT Catur Pilar Perkasa Tangguh 136376 satp H 
183015 Devina Lie 124493 Chamdun Mahmudi 13354 Fan 

185678 Kir. Ofortas Bandar Udara Wily 108811 Sr Lestari 136518 Pet jam laNanerari ' 
182422 Heppy F. |. Pontoh 121683 H. Misipan Tesesi Me kata | 
183052 Michael Urulai 11499 Surinto, ST: 1sea94 Ik Muhanad Ryan 1 
182484 Juliana Elisabeth Siwi 111575 Hendra Tenant HM 1 
185129 Suheriin Ra'ba 112560 Rudy Rizal Sinambala 197 Pep ab 1 
182810 Iihawati 112559 Madimatin Besa Teyubi Hany H 
188504 Su Sia 106117 Suapri Saragih FA Ma ' 
196319 Hidayani 192801 PT CSM Corporatama Tenar be rp 

190150 Andreas Senawi, S.H. 207998 Moch. Djuhara 137969 Pa blade ' 
186004 Jon Hendrik 198768 Suranto oa Dan tiona, MS | 
187806 CV Duri Mitra Sukses 100073 Kurniati Kartika 12an INN te du bian ARI 
180287 Yanto Sd 111023 Kwee Slok Eng banter keeh safa 1 
188781 Syatrida 109625 Irwan Jaya Putra Tanto kragtinony 1 
187823 Robinson Sinaga 128879 Aahis Yullani rp Dane POIN ' 
188204 PT Surya Darma Perkasa 116060 PT Dharma Prata Sejati ra Sale EtsibUar H 
186200 Syahrial Tanjung 13642 Ratih Pujianti Page Papa 

188260 NNyimas Jarnia, S.E. 163979 Lasta Manulung As daan ' 
jagoan “Asep Ridwan 127748 M. Sopian Hidayat Htsod MN Wadnkatiesi 1 
188115 Magdalena 122565 PT Dwipa Bhirawa Persada Yan Panagd 1 
120418 Pemkab Bengkuli Tengah 115813 let Susantin Satnyo 146335 Tan, ermlas Raphael Tanamal | 
169604 Suhardi Subakti 113030 Hendra Prabowo 161801 Johnny Kartawinata 1 
158678 Uke Retno Wahyuni 105128 Franky Mulilnti Martono mann Andira 1 
1973aa Misnar 100293 Datang 193751 Nunike Sri Suharti . 
155529 Surasa 161372 Elly Yanti 40008 Drs, Ajmain 

156551 Suyanto 121507 Nurul Hidayati Harnry 142935 Kanapi ' 
152628 Guboan DS MDP 107072 Tagor Silalahi 141299 Fatchul Munir ' 
153277 Amri 128547 Nurlaeia 161954 ' 
154696 Umar Rojali 215897 Aminudin 148506 f) 
ig9a6g Elis Naoni, SE, 112683 Syamsiah 141599 ' 
160504 Priandhy Ronie 121200 Nur Laila S,Ikom, 143094 Adhika Yuniawan 1 
158584 H.M. Jusut Effendy, S.Pd. 125392 Seivia Marlika 144781 Paula Melani Kistia ' 
158324 Amiruddin 128538 Shinta Lokanata 146622 PT Sier 

152031 Edi Susanto, S.E, S.Pd. 100362 Aonir T. Sinaga, S.M., M.M. 147808 Indah Kurniawati 1 
158052 H. Khalrul Ahmad Dalimunthe, S.E. | 113043 Ludyanto Lukman 146972 Agus Subagio 1 
157603 Rina Fajarsari 123473 Oleri Kresna Wanjuesa 193495 Haryono Satyo Wibowo 1 
154833 As 161322 Segaf Husein 166531 Maryono 1 
151865 Hendrik 127212 Noor Kamal Mansyur 146589 Sakiwan 1 
157447 Arsil Wahab 103902 Fasyawati 161668 Lie, Harris Ali Putra ' 
158585 Efendi Sirait 198375 Sim Se Kim 148981 Asnawi H4. ' 
185554 Rikd Pauz) 113372 Lindawaty Radial 147319 “is Supardi 1 
158613 Sudiyanti Hardiyani 130089 Wijanto Gunawan / Ng Kek Lan 140427 Rico Satria Chandra 


No, Kupon 
143471 

161924 
048231 
141189 
166179 
Legg91 
168766 
129636 
169915 
147850 
146612 
150468 
142721 
193641 
101689 
145296 
161623 
140708 
147869 
142818 
148476 
14008 
147381 
149718 
161995 
156329 
151630 
158128 
159637 
156283 
217822 
199315 
217760 
158558 
159741 
158788 
158529 
150087 
153651 
162881 
159064 
156146 
164707 
165591 
185866 
158684 
152750 


172183 
172672 
171563 
173898 
17a7a4 
175316 
176570 
172568 
173552 
172131 
171570 
174899 
182298 
177695 
177410 
178031 
179781 
180927 
182288 
178137 
175808 
180456 
182111 
183357 
183633 
185178 
183630 
182693 
182433 
184584 
186100 
190662 
190113 
19031 
186104 
187736 
191625 
180246 
188713 
187673 
189382 
188096 
189407 
187068 
128307 
197942 
124875 
127237 
109784 
108447 
214320 
128454 
193228 
115291 
126145 
124763 
108936 
104877 
115634 
197888 
124165 
111859 
100186 
130416 
198752 


Nama 
Tety Indrawati 
Faham Toyipin 
Haryadi 

Dedy Eko Kurniawan 
Pipit Puspitawati 
Sumartan 

Wise Wembers 
Maryati 

Muhammad Warsita 
Saptono Prasetyo 
Syahbudin Iwansyut 
Mulati 

Donny Evan Haris 
Ida Bagus Ketut Astawa 
Dioko Hariyono 
Saran! 
ereja Mawar Sharon 
Naimah H. St Fatiman 
Yi Piyona 

Botin 

Ngatemun 

Moctmmad Alan 

Ji Lidya Chrsy Ria Dian 
Satmi 

Imam Siati 

Kartika Sari 

Susanto 

Tuti Widla Sar 

Sugeng Riyanto 
Hilman Jai 

Yustlna Kurniawan 
Romi Nuzulian 

Edi Santoso 

Gunawan Cuaca 

Ely Falimah 

Sumiati 

Asti Novia 

Ung Guan 

Maslan Sihaloho 

Juni Anshar Harahap 
Zakri Usman 

Ir. Dodi Ahdiat Ardiwinata 
Zaki Nasution 

Rlana Saty 

CV Gharismna Meco 
Yuldda Maha 

Sita Yohana 

H. Teddy Marsya, ST, 


Nama 
Arin Mukadis 

Wantoha 

Kusniati Dovihani, S.E. 
Subakir 

Purwanto Eko Nugroho 
Suyamti 

Soewito Chandra W. 
Lisma Liyanty. 

Siti Rubiatun 

Agus Sutrasno 

Eri Kristanti, S.H, 

Dra. Rini Widyanti 
Tugiyati, B.A. 

Andhika Henny Nusantari 
Basir Baba, S.SI 

Dr. Abd. Rahman Razak, S.E, M.S. 
Hilda Leony Patiirma 
Herlina 

Muhammad Arit, S.E. 
Muskta 

Syarituddin 

Marten Gaturanta, S.Hut, MSI, 
Mansi 

Sonda, &T. 

Lasanati 

Gusti Ayu Nyoman Rai B. 
Non M, Lumapow 

Siti Astiah 

'Ayu Rahmawati Tumbol 
'Satwika Citra A. Nasri 


Denneld Melki Reflend Polleng, 5.E.| 


Sonya Roro/Ivan Robert Sumanti 
Marlan Vertiora Kusuma 
(AA. Ner Bagus Ardhipati, S.H. 
1 Made Wedra Atmadia, S.H, 
Ni Nengah Muliati 

Zamzami Usman 

Emon Sundrajat 

(drg. | Nyaman Ridun 
Mukhlis 

Sarmito 

Marni 

Syaiful Anwar 

Sampurna 

Riki Noflansyah 

Indri 

TrisNurwati Morip 

Wendy Marselindo 

Anton Tantri 

Serina Khodilah 

Diciet Widyastuti 

Dewi Sumbodro 

Badri, S.E. 

Drs, Effendi H.M. Saleh 

PT Bank ANZ Indonesia 
Indrasari Kresnadjaja 

PT Mitra Pinasthika Mustika 
Marisca Angelina 

Deasy Rizky Amalia Damar 
(Agus Nandi 

T, Veryeo Ryantho, S.Kom. 
PT Elzio Mobile Indonesia. 
Dahlia Febriyani Yapan 
Gandi 

'Arsul Sutana 

PT Autorent Lancar Sejahtorta 
Lenny Pratento 


No, Kupon 
156026 
152840 
115327 
120605 
17371 
112162 
123730 
107366 
100529 
125624 
161451 
107787 
108721 
127663 
128589 
215150 
114999 
120363 
108840 
122100 
127608 
100230 
118627 
215946 
197934 
104732 
198953 
125338 
108598 
105329 
112857 
108241 
130150 
122448 


100290 
112215 
103753 


108212 
116170 
111759 
130828 
125282 
194373 
124665 
130870 
118728 
118058 
100255 
115997 
206215 
101936 
130006 
119538 
125386 
113705 
217328 
111825 
108386 
117852 
112533 
124267 
105217 
124970 
123617 
108328 
111424 
130213 
126127 
113901 
121377 
126351 
112507 
117792 
115762 
116324 
112112 
184094 


Nama 
Edi 

Drs, Aten Sidabutar 
Ramelan Malisa Basalamah 
Bobby Soumoki! 

Putri Sartika Indah 

Ikhias 

Suharti 

Mi Muyono, 

Lasmaria Waty 

Gunarto Wijaya 

Antonius B, Priyadi 

PT First Marine Seafood 
Erio Darminto Wijaya 
Andreas Setiadi 

Suryo 

Najamudin 

Enar Sunardi 

CV KindIndo 

Suci Rolawati 

Sohibul Anwar 

Endah Permatasari 

PT Eka Nusantara 
Nurbadri Rahmat 

Maman Fatnurtahman 
Tiva Ekady Ghayady 

PT ITCI Kayan Hutan 
Teguh Santoso 

Jany Suklat 

Bong Lip Knlan 

PT Trans Armat 
PT Darya Varia 
Kwok Santi Dewi Sukartono 
Sowandy Lengkong: 

dr, Sahabuddin Raut 

Erna Chrisnawati 

PT Sun International Capital 
David Tan 

Deki Deviandi/ Samsul Hadi 
Faizal Rizal 

Stopvans Setiawan 
Waryuningtyas, S.P4, 

M.B, Mani Huruk 

Iskandar Sumarno 
Sukardio 

Hermanto Santoso 

Bug Utojo 

Ain Gozal! 

Widodo Yudi 5, 

pati 

PT Wahana Kutai Kencana 


200 UNIT 


BLACKBERRY BOLD 9790 SMARTPHONE 


Nama 
H. Dwitas Ananda, S.T: 
Sri Wahyuni 

Saparinah 

PT Pusaka Prima Transport 
'AMIn Riyadi Wibisono 
Adi Prasetya M. 

Hellen Natalia 
Baenuddin 

Goenawan Hadiwibowo 
“Amy Surtadi 

Suwanto Djaja Sutandar 
Mulia Rusiim 

“Adi Purna /Susan Calmei 
Ahmad Saleh 

M Djumani H. 

Be aa BRG 
Budi Saptono, S.E. 
Roganda Sirogar 

Tuli Rahmawati 

Fadil Yanuar H. 

Nurul Aini 

Sri Bulan H. 

Sun Hong 

Kusdiharso 

Ignatius Eko Utomo 
Wong Sin Lian 

Ridwan Setiawan 

“Andy Firmansyah K. 

Sri Hartati 

PPT Home Center Indonesia 
Hardini Arimurti 

dr, Hesim 

PT Kruger Ventilatalion 
Yosua Tanugraha 
Kuswardi 

Honey Kishin Dadtani 
PT Mulyo Mukti 

Euis Saly Anggraeni 

PT Perindustrian Bapak Jengot 
'Arlene Chianto 

Eluit Manzon, M.BLA. 

PT Christika 

Mokhamad Rizal 

Yongki Sudjono 

Tonny Stnesen 

'Andre Tanuwijaya 

Anton Praptoma 

Sujana 

Herahyani Djuhai Melyang 
Narto Sulistyo 

Nirman 

Siti Julaeha 

“Susanti Dwi Apriliani 

Lie Jan Sloo 

Suparman 

Kamalian Andriyanti 
(Agus Gunawan 

Zenal Mutakin 

'Arlet Pribadi 

Yeni Nuraeni 

Edi Winarno 

Jejen Muhidin 

K.H. Helmy Abdul Mubin, Lc. 
Pendi Ependi 

Eddy Suganda 

Warjono 

Lim Fei Ling Irene 


Bagi Anda yang belum beruntung masih ada kesempatan di Program Toyota selanjutnya! 


# Penarikan kupon undian dilakukan tanggal 21 Juli 2012 di hadapan notaris dan instansi terkait. 
« Hadiah tidak dapat diuangkan/ditukar/dipindahtangankan. 
» Bea balik nama & pajak undian Alphard ditanggung oleh pemenang. 


# Hati-hati terhadap penipuan. 


# Seluruh pemenang akan dikonfirmasi langsung oleh masing-masing dealer. 


» Syarat & ketentuan berlaku. 


« Informasi lebih lengkap para pemenang undian dapat dilihat di www.toyota.astra.co.id 


No, Kupon — Nama La 
101739 Noor Hliyat 
107728 Lim Priscila EK, 4 
207510 Recky Agustinus Wuisan 
109837 Taufik Syamnir , 
120102 Andri Priyantoko ' 
123754 Muhammad Husen 1 
118704 Ir, H.Zulfan Yarja 1 
114902 PT Nutrica Indonesia Sejahtara | 
Inaoga Djulia Matlo H 
11717 Kopkar Nindya Karya 
120626 it | 
125788 Yunus Darsono ' 
119953 Ardi 1 
120508 Habek Tana 1 
100034, Siau Ling 1 
107586 Wiliam Pratama HO 
100895 Danny Rusil ' 
103463 Danses Siagian | 
116304 PT Sorasi Autoraya 1 
117887 M, Yunus 1 
101784 (Oki Bambang Bayuaji ' 
121824 Mart Rahayu 
119045 FTitena Savitri | 
113700 Drs. Ngadirun 1 
120088 'Ade Iwan B. Acu Samsudin 1 
129389 Or, Djoko Sutrano MSI, 1 
108912 Tuloh S.E. bin H. Badrudin | 
118952 Lucia Fridawaty 
218000 Risky S, | 
199532 Evy Yansah Astor | 
135275 H4. Ta Suhita, S.Pd, 1 
139143 R. ly Purvantiningsih 1 
168341 Shita Andhiyani 1 
138261 Babang Syahbandani ' 
134253 NI Luh Suar 
167211 AAela Rohman H. ' 
137051 Ir. TB, Dadi Sufyadl A, MBA, 1 
168348 Tommy Kurniawan 1 
133612 Ewin 1 
139641 Iyo Sano Wicaksono H 
139278 Popi Anilia Sudiarti 
133939 Empay ' 
138220 Andi Kusyana | 
132305 “Agra Sita Novela 1 
138057 Hi Tai Mulya 1 
135318 Priyono Hadi Saputra ' 
1sa7e9 Hengky Ghoernia Prihanto | 
132199 Hani 
132335 AAnwa Frida Nurhayati, 5.4, ' 
138170 Pro. Dr Azhari Alz 8, MISI. 1 
a 
“ 
No. Kupon Nama “ 
138828 Aminah Sunarsih N 
206427 H. Radiwan N 
136155 Jap Hok An N 
139580 Ir. Putera Agung Maha Agung | 
161080 Dedeh Rodiyah 1 
217735 Y. Budi Hastuti 1 
1206358 Erwin Marliana 1 
132264 Ir. Sukarya Sanusi ' 
139319 Hermawan | 
165671 Darusdi Tanjung 
145083 Sumardi ' 
143534 Katri 1 
146887 Margaret, The | 
168612 Tan Sian Le ! 
146837 Eddy Tanrim 1 
149563 Hi, Norotmah 1 
163079 Yoyok Setyanto, S.E. ' 
146162 James Bastlan Tuwo ' 
150121 Tindra 
148327 'Agus Dwi Prasetyo ' 
147100 Mohammad Zainul Arin 1 
147195 Hi, Noerhayati ' 
146604 Ferdian Jaka Kusurna, S.H. | 
148835 Suriyono K. 1 
147653 Rurin 1 
140594 Liem, Johnny Alwi Hallm | 
193403 Rudi Cahyono ' 
147945 Elendi Yunlawan 
145201 Herman Hibras | 
143522 dr. Ingria Melia Kartika, Sp.RM. | 
147534 Haryono Halim 1 
145928 Popa Randonuwu 1 
148843 Mahyudi 1 
140212 Dora Maharani 1 
161512 Andy Suwandi H 
146718 Pudjati H 
150606 Adlin Khair Sitepu, S.Pd. 
158065 Santi Br Purba ' 
156039 Suyono ' 
217778 Etendy 1 
190391 Hendery Kusumar, S.E. 1 
158314 Salamah 1 
151694 Siei 1 
154861 Watini i 
156624 Ir Taufik H. Bestari H 
154002 Saberman 
155731 Drs. Falzal ' 
154466 Andi ' 
152857 Zaleha ' 
155364 dr. Febrina Sari ' 
217780 Endang Sri Wahyuni 1 
158807 Elice Leo 1 
158806 Basri H 
170140 Boston Saut Ritongah ' 
152530 Tak. H. Syech Muhaiir Usman 
152527 Sriwaty | 
159178 PT Vickers Hoshins ! 
156657 Aorila Susanti 1 
153464 Diasmadra | 
156508 Marijan 1 
160419 Ching Bun 1 
167177 Hasan Japar 1 
170491 Bisker Hutapea ' 
147830 Rudianto ' 
195096 Ir. Sumiran 
193050 Megawati ! 


Program gratis biaya jasa Servis Berkala berlaku hingga 4 tahun 


GRATI 


BIAYA JASA 


SERVIS 


Mereapat lebih danutu 
Una penoiln maJnuari 2000 kecuali Dyna & Limo 


50.000km4thn” 


DTorotA “DTOYOTA 
Pavaury servor 


PT TOYOTA-ASTRA MOTOR 


Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SANTARA 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


PILKADA KOTA KUPANG 


Perseorangan Justru Berkibar 


Pasangan Jonas Salean 
-Hermanus Man (Salam) 
sesuai jadwalnya dilantik 
Jadi Wali Kota-Wakil 
Wali Kota Kupang, Nusa 
Tenggara Timur, Rabu 
(4/8). Kemenangan calon 
dari jalur perseorangan 
ini cukup fenomenal 
karena menumbangkan 
sejumlah pasangan calon 
yang diusung parpol 
besar, termasuk paket 
calon dengan sokongan 
total dari Gubernur NTT 
Frans Lebu Raya dan 
wakilnya, Esthon Foenay. 


Oleh FRANS SARONG 


ilkada Kota Kupang kali 

| berlangsung dua putar- 
an, Putaran pertama di- 

gelar pada Selasa 4/5) yang me- 

libatkan enam pasangan calon. 

'a adalah Jefri Riwu 
lasin (Jeriko), 
Daniel Adoe-Daniel Hurek (Dua 
Dan), Abraham Paul Lyanto-Yo- 
seph Mamulak (Ayo), Ny Vik- 
toria Lerik-Muhamad Wongso 
(The Next), dan Ny Me 
Pellokila-Corinus Tuan ($ 
tera Kota). 

Hasilnya, Salam langsung 
unggul dengan 44.584 suara 
(26,69 pe 
566 suar 
Dua Dan 3 
persen), dan Ayo - 
(1965 persen). Dua pasangan 
lainnya dengan dukungan di ba- 
persen, Karena perolehan 
suara tidak lebih dari 30 pers 
maka pemenang pertama dan 
yakni Salam dan Jeriko, 
s bertarung lagi melalui pu- 


Jika hasil akl 
taran pertama 
5.018 suara da 
il putaran kedui 

ihnya menci 


r pilkada pu- 
alam unggul 


Rabu (27/60) 
pai 20.795 


66.528 suara (43 32 


Paket kedua 


Di NTT, Salam adalah paket 
kedua jalur per ngan yang 
memenangi pilkada. Sebelum- 
nya adalah paket Leonard Ha- 
ning-Marthen Luther Hack 
(Lentera), yang kini sebagai Bu- 
pati-Wakil Bupati Rote Ndao. 
Dalam pilkada putaran kedua 
tahun 2008, Lente 
kan pasangan Chi 
mia Dillak (petahar 
Paulus Manafe, yang juga me- 
lalui jalur perseorangan. 

Hasil akhir Pilkada Kota Ku- 
pang ini mencengangkan 
berbagai pihak di Kupang. Jauh 
di luar dugaan awalnya, paket 


4 persen). 


Srenson 
HAIR CARE EXPERT 


HB Serostunglah bersam 


likan rambut seh 
PLAZA INDONESIA 

WISMA 46 KOTA BNI 
PONDOK INDAH MAL 2 

MAL KELAPA GADING 3 
EMPORILM PLUIT MALL 


at dan tebal A 
MAL TAMAN ANG 
BANDUNG SUPEI 


(022) 9105 1685 


MAL PURI MIDAN 


Pasangan Jonas Salean (kiri)-Hermanus Man atau Salam yang menang fenomenal dalam dua putaran Pilkada Kota Kupang, Mei dan 


Juni lalu. Keduanya bertarung melalui jalur perseorangan. 


Salam justru berhasil menum- 
bangkan pasangan Jeriko yang 
diusung PDI-P, Partai Demo- 
krat, dan Part: indra, yang 
juga mendapat sokongan penuh 
dari Gubernur dan Wakil Gu- 
bernur NTT. Hasil itu pula se- 
kaligus menggusur pasangan pe- 
tahana Dua Dan yang diusung 
Partai Golkar dan PKB. 

Jonas dan Hermanus di Ku- 
pang melukiskan kemenangan 
merek: agai kemenangan 
ma kat Kota Kupang. "Kami 
maju melalui jalur independen, 
yang berarti diusung langsung 
oleh warga Kota Kupang. Mo- 
@alnya kartu tanda penduduk 
yang terkumpul hingga 51.728 
lembar, Jumlah itu lebih dua 
kali dari persyaratan minimal- 
nya $ .000 KTP," jelas 
Jonas. 

Keduanya mengakui keme- 
nangan mereka ditentukan an- 
tara lain oleh waktu pc 
yang cukup lama, sej 
2008. Titik kuat I 
program pro-rakyat seperti pem- 
berdayaan ekonomi rakyat dari 
rukun tetangga, menggratiskan 
beras raskin, biaya kesehatan, 
dan urusan KTP atau akta ke- 
lahiran. Juga berupaya mengu- 
ng yang ke- 
ring, gersang, dan "garang” jadi 
an hijau, sejuk, teduh, an- 
tara lain melalui gerakan pena- 
naman 1000 pohon beringin. 

mi juga belajar da 
gagalan pada Pilkada Kota Ku- 
pang tahun 2007,” papar Jonas. 


Didukung Partai Golkar, ia yang 
saat itu berpasangan dengan 
Alex Ena (Yonex), termasuk da- 
lam lima paket calon, Sesuai ha- 
ang dilakukan pihak 
liprediksi me- 
nang satu putaran. Namun ha- 
silnya, Yonex justru terpuruk di 
urutan empat, 
Kata Jonas, 
ber kekalahan saat itu 
mesin partai (Golkar) r 
bab lainnya terl 
yang saat itu sebagai Sekda Kc 
Kupang. Jabatan itu memudah- 
kan Jonas memanfaatkan mesin 
birokrasi bes asnya, 
apalagi mendapat dukungan Jai 
at dari Wali Kota Kupang saat 
itu, SK Lerick. Ternyata kemu- 
dahan yang bersumber dari ke- 
a justru menimbulkan 
antipati meluas di kalangan ma- 


ket Salam sempat menja- 
jaki kemungkinan melalui jalur 
parpol, Namun alternatif itu 

al setelah memper- 
san biaya paling 


Rp 1,5 miliar hanya un- 
tuk menggapai pintu parpol. 
Sebaliknya melalui jalur per- 
seorangan terjadi penghematan 
luar bi: 


4. Pasangan Salam me- 
a politik yang dike- 
ama dua putaran ku- 
rang dari Rp 1 mili 
tatan kami, sebagian besar biaya 
itu justru dari bantuan langsung 
jaringan keluarga, terutama 
lam urusan pengumpulan, te 
masuk biaya perpanjangan 


www.svensonhair.co.id 


MENGGABUNGKAN 


ALAM DAN TEKNOLOGI 
UNTUK RAMBUT TEBAL DAN LEBAT 


Di Svenson, penelitian ekstensif selama 
bertahun-tahun telah menghasilkan 
terobosan teknologi untuk mengatasi 
berbagai masalah rambut. Solusi kami 
terbukti secara klinis dalam mengatasi 
masalah rambut Anda hingga ke akar. 


Memperkenalkan PLGA Total Solution. 
Perawatan ini menggunakan kandungan 
menakjubkan dari daun langka Locguat. Ekstrak 
alami ini membuat peredaran darah lebih baik dan 

menstabilkan tingkat testosteron, memberikan 
bukti nyata rambut lebih tebal dan lebat 


Hal penting lainnya, perawatan Ini menggunakan 
Teknologi Nano yang memungkinkan penyerapan 
maksimal dari bahan-bahan utama dengan efek 
pelepasan secara terus menerus ke folikel rambut Anda. 


Buktikan hasilnya hanya dalam hitungan minggu. 


Special Promo 


Diskon 207 - 


Cicilan dengan menggunakan 
kartu kredit 


an 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Svenson Hair Centre 
Plaza Indonesia 
Lt. 4 #15A 


HAIR CARE 


bal Benua 


bagian KTP 3 a berla- 
kunya berakhir,” kata Hermanus 
yang juga dokter umum dan 
mantan kadis kesehatan di se- 
jumlah kabupaten di NTT. 


Intervensi berlebihan 
Staf pengajar Fisipol Univer- 
s Nusa Cendana (Undana) 
Kupang, Lasarus Jehamat, ber- 
pandangan, kemenangan paket 
Salam menjadi ujian bagi ke- 
beradaan partai-partai besar se- 
perti PDI-P, Golkar, dan Demo- 
krat. Bagi dia, kemenangan Sa- 
lam harus dibaca sebagai keme- 
nangan rakyat, bukan kalangan 
elite keki $ 

Kemenangan paket Salam ini 
adalah juga bukti ketidakperca- 
yaan masyarakat atas kerja 
i politik. Di level nasional, par- 
pol justru membawa bangsa ini 
ke jurang kehancuran. Semen- 

tara di level d 
tepat diposi: 
pendulang uang. 
simpul kemenangan Salam an- 
tara lain karena bagi paket ini, 
kedekatan dengan masyarakat 
jauh lebih penting daripada ber- 
temu elite politik dan kekua- 
saan,” ujar Lasarus. 

Terkait kekalahan pasangan 
Jefri Riwu Kore (anggota Fi 
Partai Demokrat DPR RI)-Kr 
to Blasin (anggota Fraksi PDI-P 
DPRD NTT) atau Jeriko, La 
rus menyebut sejumlah sebab- 


a- 


KOMPAS/PKANS SARONG 


nya, Satu di antaranya adalah 
intervensi kekuasaan secara ber- 
lebihan dari pimpinan level pro- 
vinsi, Interve 
dapat resistor 
setempat, 
Yang terutama dipersoalkan 
oleh warga Kota Kupang ada 
intervensi kuat Gubernur 
Lebu Raya yang mei hgarahkan 
dukungan bagi Jeriko. Dengan 
intervensi itu, masyarakat ke- 
mudian tidak lagi melihat Frans 
Lebu Raya sebagai Ketua DPD 
PDI-P NTT, tetapi sebagai G 
bernur NTT yang diskriminati 
Fakta itu menunjukkan di setiap 
kunjungannya di Kota Kupang, 
NX alu meng- 
ampanyekan Jeriko, "Saya me- 
lihat Frans Lebu Raya gagal me- 
dirinya dalam kon- 
teks Pilkada Kota Kupang,” kat: 


a 


Kemenangan paket Salam 
an sejumlah pelajaran 
a adalah 
fenomena berkibarnya jalur per- 
seorangan. Isya innya, tan- 
da tanda memudarnya keperca- 
yaan masyarakat terhadap par- 
pol. Lebih dari itu menjadi pe- 
ringatan keras bagi mereka yang 
ingin menjadi pimpinan keku- 
an supaya tidak mengandal- 
kan mesin birokrasi apal 
tervensi kekua: berlebihan 
saat sebelum, selama, dan se- 
sudah berkampanye, 


ASADHA 


Pengendalian Diri, 
Ajaran Universal 


uara lembut Biksu Sri Pannyavaro Mahathera yang ter- 

Giaa angin seperti mengetuk pintu batin. Ta menyo- 
dorkan kunci pengingat untuk mengurai berbagai per- 

soalan besar yang meruntuhkan benteng moral kehidupan. 

"Hawa nafsu dan keinginan tak berkesudahan adalah sumber 
seluruh penderitaan di dunia, tuturnya, mengawali wejangan 
Dharma bertema Empat Kebenaran Mulia dalam Puja Bakti 
Agung hari raya Asadha 2556 di Candi Mendut, Magelang, 
Sabtu (28/7) malam pekan lalu. 

Penderitaan, atau "dukkha” dalam terminologi Buddha, ad: 
lah keinginan berkobar-kobar yang menjadi hawa nafsu. Orang 
terus gelisah mewujudkannya karena menganggap sebagai pen- 
capaian yang membahagiakan” diri. Namun kondisi itu hanya 
sejenak karena muncul lagi tuntutan baru, target baru, tidak 
berkesudahan, karena titik akhir hawa nafsu, fatamorgana. 

"Mengandalkan uang, materi, dan kedudukan sebagai sum- 
ber kebahagiaan, hanya akan menuai bencana dan 
mengorbankan yang lain,” ujar Biksu Pannyavaro, "Semua itu 
hanya berguna kalau digunakan dengan kesadaran dan ke- 
arifan?” 

Empat Kebenaran Mulia itu mencakup, Kebenaran tentang 
Penderitaan: Sebab Penderitaan: Lenyapnya Penderitaan: dan 
Jalan untuk Melenyapkan Penderitaan. 

Guru Agung Buddha Gautama membabarkan Dhamma Per- 
tama yang dikenal sebagai Dhammachakkappavattana, atau 
Pemutaran Roda Dhamma, untuk pertama kali kepada lima 
murid pertamanya di Taman Rusa Isipatana, dekat Bei 


jadi istimewa, menandai lahirnya £ 

Empat Kebenaran Mulia itu adalah inti Ajaran Buddha yang 
menjadi denyut seluruh a Inti Ajaran Guru Agung yang 
disampaikan selama 45 tahun itu mengguncang tata surya 
pemikiran manusia. Setiap orang ingin tak mau menderit 
Setiap orang mer an untuk membebaskan diri dari pen- 
deritaan dan hidup bahag ahaya Kebenaran, berupa 
Jalan yang Hakiki, hanya datang dari dalam dir,” 

Int 
dan kebahagiaan sepenuhnya bersumber dan berakar di dalam, 
dan dari dalam diri. Penderitaan bukan kutukan, kebahagiaan 
bukan hadiah, tapi murni merupakan konsekuensi perbuatan. 

"Guru Agung mengajak kita bertanggung jawab atas 
buatan diri, tidak melemparkan tanggung jawab kepada 
pun di luar diri, Itu adalah realita, kasunyatan,” 

Akar penderitaan hanya bisa dicabut dengan Jalan Aria yang 
berunsur delapan. Yakni pandangan benar, pikiran benar, ucap- 
an benar, tingkah laku benar, penghidupan benar, daya upaya 
benar, perhatian benar, konsentrasi benar. 


apa 


Pengendalian diri 


Lebih dari 10.000 umat dari berbagai wilayah di Indonesia 
itu menerima kunci penting yang diingatkan Biksu Pannyavaro, 
Yakni, berbuat kebajikan dan pengendalian diri. 

"Dengan berlatih berbuat bajik, kita menutup lubang hawa 
nafsu, Dengan melatih pengendalian diri untuk tidak mencuri, 
tidak berbohong, tak korupsi, hidup baik, benar dan jujur, kita 
tak melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. 
Pengendalian diri sebenarnya merupakan wujud cinta kasih 

Namun diingatkan, "P ma bukan menuntut orang 
untuk tidak bohong, tidak korupsi dan lain-lain, tapi tuntutlah 
diri sendiri terlebih dulu," 

Pengendalian diri membuat peraturan, kebijak: 
kehidupan bernegara dan berm 
rena berawal dari 
mengawasi pikiran dan per 
mudah, akan membersil pikiran dan memper- 
tajam kesadaran dari gerak-gerak perasaan. 

Ajaran mengendalikan diri dari perbuatan buruk, dan ber- 
puasa dari kenikmatan inderawi yang berkobar-kobar, menurut 
Pannyavaro, ada pada semua agama. “Ajaran pengendalian diri 
adalah universal, membuat umat berbagai agama membangun 
persaudaraan sejati sebagai sesama manusia. Ajaran pengen- 
dalian diri dari perbuatan buruk akan mengurangi keja 
dan membangun kedamaian dalam kehidupan bersam 

Puja Bakti Agung 2012 juga menarik minat orang di luar 
umat Buddha i Ma ahu banyak soal 
Buddha, tapi 
Buddhisme melalui buku dan mengikuti ritualnya. Prosesi yang 
berlangsung khusyuk itu dimulai di Candi Pawon, Sabtu pagi, 
berlanjut dengan kirab menuju Puja Bhakti Agung As: 
Candi Mendut dan berakhir pukul 22.00 WIB. (MH/ 


an, UU agar 
& berjalan efektif. K 
4 mengendalikannya adalah 
1 meditasi, meski tidak 


——GSSEREMONIAN—— 


Bringin Life Syariah Jalin Kemitraan dengan Bank 


BRI Syariah 


Direktur Utama Bringin Life Sultan Hamid (paling kanan) dan Direktur Utama PT Bank 


IT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 
Psr Life) melalui Divisi Syariah menjalin 

kemitraan dengan PT Bank BRI Syariah dalam 
mengeluarkan Tabungan Impian BRISyariah iB. 


Produk ini berbentuk tabungan berbalut asuransi. 
Keistimewaan tabungan ini adalah memberikan 


i 
perlindungan asuransi berupa santunan uang duka 
bagi ahli waris nasabah yang meninggal dunia karena 
kecelakaan dengan besaran maksimal Rp 100 juta. 
Bringin Life Syariah yang menginduk pada Bringin 
Life sejak tahun 2008 terus menunjukkan kemajuan 
ha yang signifikan dari waktu ke waktu. Atas hal 
sebut, Bringin Life Syariah menargetkan segera 
spin offagar kinerja dapat lebih optimal. Memenuhi 
kebutuhan nasabah, Bringin Life hadir di 43 kantor 
penjualan konvensional dan 7 kantor penjualan 
Syariah seluruh Indonesia dengan beragam produk 
asuransi jiwa meliputi individu, korporasi, dan DPLK. 
Informasi Bringin Life dapat diakses melalui 
www.-bringinlife.co.id. P'/VTOI 


BRI Syariah Mochamad Hadi Santoso (tengah) saat menandatangani perjanjian kerja 


sama dis. 
(berdiri). 


ALFALINK 


Overseas Study & English Course 


kan Direktur Consumer & Micro Banking PT Bank BRI Syariah Indra Praseno 


Pendidikan 


Internasional 12 


SERPONG 
Jumat, 3 Aug 12 


Aston Paramount Hotel 


Jam 3 - 7 Malam 


BANDUNG 
Selasa, 7 Aug'12 


Study Tour 


TALFALINK 


SEMARANG 


D 024-356 


BANDUNG 


7886 @ 022-607 6696 


MALANG 
Kamis, 9 Aug 12 


Ika Hot 


Terbesar & Terlengkap 


JAKARTA SEMARANG 


Sabtu, 4 Aug 12 Minggu, 5 Aug '12 
Mulia Hotel Novotel Hotel 
Jam 1-6 Sore Jam1-5$ 


MAKASSAR 
Sabtu, 11 Aug '12 
Imperial Aryaduta Hotel 

5 Sore 


SURABAYA 
Minggu, 12 Aug '12 
Sheraton Hotel 
Jam 1 


MAKASSAR 
D 0411-83 1199 


SURABAYA 


D 031-566 1 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 25 


JJ 
PD 
Au 
PRUDENTIAL 5, 


Jan hayENG HA se 


lot atau OKT 


anak yang pendiam KT ga & 


Di saat Anda mempersiapkan 
kehadirannya... 


Na Un 

PIA jahan ia JADIA Tag 
! 1 ala KAMA 
TABUKENY 

a / Sering gak y 


i S EN Td 'adiana 
Gopi # 
3AGU HA AYA 


Ike 
ATAY 


kami mempersiapkan perlindungannya. 


PRU772y child 


Perlindungan dari sebelum ia lahir. 


Pertama dan satu-satunya di Indonesia, perlindungan untuk buah cinta Anda sejak ia dalam kandungan hingga 
berusia 99 tahun. Sebuah solusi lengkap untuk melindungi dan merencanakan masa depannya. 


PT Prudential Life Assurance | Customer Line: 500085 | Websitewww.prudential.co.id | MF) www.facebook.com/Prudentiallndonesia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


METROPOLITAN 


Alat berat 
meratakan 
tanah di sekitar 
turap yang 
pernah ambrol 
di pintu saluran 
Kalimal 
Jakarta Timur, 
Selasa (31/7). 


Presiden: Hentikan Kekerasan 


Polisi Terus Telusuri Kasus Perundungan Siswa SMA Don Bosco, Jakarta Selatan 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono meminta para guru untuk ikut 

memastikan agar menghentikan budaya kekerasan 
yang dilakukan para siswa. Masa orientasi sekolah 


agar dijalankan sesuai tujuan dan sa 


tidak diserahkan kepada 


"Budaya kekerasan harus kita 
hentikan,” kata Presiden Yudho- 
yono, Selasa (31/7), menjawab 
pertany: us pe- 
rundungan ru SMA Don 
Bosco, Jakarta Selatan, yang ter- 
a (24/7). 
siswa korban me- 
laporkan kepada polisi bahwa 
anak mereka dipukuli seniornya, 
dipaksa membeli bir dan me- 
nenggaknya, lalu disundut rokok 
di salah satu bagian tubuhnya 
Ada tujuh siswa yang mer 
korban, yaitu Ar, Kt, Jn, Js, Pd, 
Jm, dan Dv. Sementara itu ter- 
duga pelaku yaitu delapan siswa 
dan seorang mantan Me- 


reka adalah AD, AK, AW, KA, RR, 


arannya, serta 


wa senior, 


RJ, SA, SJ, dan GC. 
iden meminta guru ikut 


di setiap sekolah berjalan sesuai 
tujuan dan s 

”Mendikbud juga para pendi- 
dik, pastikan betul agar masa 
orient 
ik, tanpa keke 
juga hubungan hc 
siswa, antarmal 
bungan ve 


. Demikian 
ontal antar- 
swa, dan hu- 
antara guru dan 


Masih trauma 

Kondisi psikis siswa yang men- 
jadi korban perundungan ini, 
hingga kemarin, masih labil, Rasa 
trauma masih membekas pada 


diri me apalagi ketika hen- 
dak pergi ke sekolah, 

Mathelda Mustamu, ibunda 
Ar, salah seorang korban, me- 
nyampaikan hal itu sebelum poli- 
si mempertemukan para korban 
dengan para terduga pelaku. 

”Sekarang masih ada rasa was- 
was ketika masuk sekolah. Itu 
yang harus dipulihkan supaya 
hilang traumanya,” tutur Ma- 
thelda. 
athelda pun berharap agar 
ada perubahan di sekolah dan 
tidak ada lagi kekerasan sesama 
siswa, Setelah peristiwa itu, Ar 
sempat tidak masuk tiga hari. 
"Semoga kondisi anak saya 
makin membaik,” katany: 

Harapan sama digampai 
Bangun, ayah Pd. Dia berharap 
mata rantai perundungan putus 
sampai di sini. Dalam peristiwa 
itu, Pd menderita luka memar di 
lengan dan luka sundutan rokok. 
Dia yakin praktik perundungan 
sudah lama terjadi sehingga sis- 
wa senior menganggap hal ter- 
sebut hal biasa, 


"Mungkin itu sudah bias: 
li sehingga p: a 
tanpa beban melakukannya. Saya 
ingin praktik ini cukup sampai di 
sini,” tuturnya. 


Polisi selidiki pelaku 


Untuk menelusuri keterlibat- 
an para pelaku, kemarin, Kepo- 
lisian Resor Metro rta Sela- 
tan juga mengonfrontasi para 
wa yang menjadi korban den, 
siswa yang diduga sebagai 
ku. 

”Konfrontasi perlu dilakukan 
untuk mengetahui siapa memu- 
kul siap apa yang dipukul, 
dengan saja memukul, dan 


ami perlu menggelar per- 
kara untuk mengambil keputus- 
an, tutur Kepala Satuan Re: 
Kriminal Polres Metro Jakart: 
Selatan Ajun Komisaris Besar 
Hermawan. 

Proses konfrontasi dua pihak 
ini diadakan di Markas Polres 
Metro Jakarta Selatan. Hasil kon- 
frontasi ini akan menjadi pij 


penyidik untuk mengambil he: 
putusan berikut 


s ini mencuat. 
ebelumny: 


kolah, tetapi tidak mencap: 
temu, 


Jangan dipidanakan 
Menteri Pemberdayaan Pe- 


rempuan dan Perlindungan Anak 
Amalia Gumelar 


pada penjatuhan 
Menurut dia, pe- 
nanganan ini lebih baik 
menerapkan restorative justice 
atau pemulihan bagi pelaku yang 
masih tergolong anak-anak. 
”Tidak perlu langsung ditindak 
pidana, tetapi dengan pemulihan 
atau penerapan restorative jus: 
lice, misalnya, diberi pemahaman 
kepada anak yang melakukan itu, 
juga pemahaman bagi keluarga 
nya tentang bagaimana bersikap 
yang baik," kata Lind 


(NDY/WHY) 


TATA RUANG 


Remajakan Permukiman 


JAKARTA, KOMPAS — Pere- 
majaan permukiman padat pen- 
duduk di Jakarta mutlak diper- 
lukan untuk memutus mata ran- 
tai kebakaran yang terus ber- 
ulang. 

Warga di kawasan padat pun 
harus diajak untuk mau bertang- 
gung jawab atas lingkungan tem- 
pat tinggalnya yang rawan ke- 
bakaran. 

Pengamat perkotaan Nirwono 
Joga, Selasa (31/7), mengatakan, 
titik-titik rawan kebakaran di Ja- 
karta selama ini tidak banyak 
berubah. Dengan pemetaan titik- 


titik rawan itu, kebakaran se- 


harusnya bisa diantisipasi dan 
ditangani 


mpai ke akart 
eperti mengulang 
sampai hal itu 
karena kita 


lalu dianggap bi 
tidak peka lagi,” . 

Yang terlihat ng, lanjut 
Nirwono, dinas terkait se- 
perti lepas tanggung jawab saat 
terjadi kebakaran di permukim- 
an padat penduduk. Kawasan 
permukiman padat penduduk ja- 
di semacam lubang hitam kota 
yang dihindari semua penang- 
gung jawabnya. 


Padat, Putus Mata Rantai 


Menurut Nirwono, memutus 
mata rantai kebakaran di per- 
mukiman padat penduduk perlu 
kemauan kuat semua pihak ter- 
seperti Dinas Perumahan 
DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang 
DKI Jakarta, bahkan pemerintah 
pusat. 

Kemarin, kebakaran juga 
kembali terjadi di wilayah Ja- 
karta Barat. 


31 nyawa melayang 


Berdasarkan data Dinas Pe- 
madam Kebakaran dan Penang- 
gulangan Bencana DKT Jakarta, 


jumlah kebakaran yang melanda 
di DKI Jakarta sepanjang tahun 
2012 sudah 530 kejadian. 
Wilayah paling sering dilanda 
ada 


dian), Jakarta Barat 
Utara (104), Ja- 
karta Selatan (98), dan Jakarta 
Pusat (79). 

Maraknya kebakaran di Ja- 
karta ini menimbulkan kerugian 
sangat besar. Tercatat 31 nyawa 
melayang, 70 orang terluka, dan 
kerugian material Rp 150 miliar. 

"Kebakaran itu menyebabkan 
3.144 keluarga dan 11.686 jiwa 


Kebakaran 


kehilangan tempat tinggal,” kata 
Kepala Bidang Partisipasi Ma- 
syarakat Dinas Damkar dan PB 
DKI Jakarta Rimawati. 

”Penyebab utama kebakaran 


terbanyal 
sebanyak 371 kejadian, 
kompor sebanyak 57 kejadian," 


kata Rimawat 
Sementara itu kebakaran aki- 
bat rokok terjadi sebanyak 16 
kejadian. Adapun 86 kejadian 
lainnya terjadi karena berma- 
cam-macam sebab, antara lain 
akibat membakar sampah. 
CERO/ARN) 


KEBAKARAN 


Lebaran di Kampung 
Halaman Tinggal Mimpi 


habis semua...” ujar Annisa (10) sembari tersedu, 
seperti dituturkan ibundanya, Oni Hasnah (50). 

Selasa (31/7) siang itu, Oni dan suaminya, Supri, duduk 
termangu beralas terpal di bekas rumah mereka yang habis 
terbakar empat hari sebelumnya. 

Oni menceritakan, baju baru untuk empat anak mereka, juga 
bahan makanan, yang sudah disiapkan untuk menyambut hari 
Lebaran, tak bersisa karena dilalap si jago merah yang melanda 
RW 07 dan RW 08 Kelurahan Pekojan, Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat. Rumah dua lantai milik Supri dan Oni 
habis terbakar bersama 268 rumah lainnya. Hasil jerih payah 
selama 15 tahun bek sebagai buruh harian lepas, kini, 
tinggal berupa arang dan abu. 
aya sedang memasak di depan rumah. Cuma 5 menit dari 
kejadian, api sudah melalap rumah kami. Hanya baju di badan 
yang bisa kami bawa. Semua saya tinggal, yang penting 
anak-anak dan cucu saya selamat,” ujar Oni. 

Sampai saat ini, Annisa kecil masih trauma melihat api 
berkobar begitu besar melalap rumah yang selama ini jadi 
tempat bernaungnya. Dia enggan pulang dan memilih tinggal di 
rumah kerabat mereka di Bekasi. 
itu, kini, tinggal di tenda pengungsian, Kadang-ka- 
dang Supri tidur di lantai rumah yang terbakar, Empat din- 
dingnya masih berdiri, sement ap dipasangi terpal. Di 
pojok dinding, baju-baju bekas yang disumbangkan para der- 
mawan bertumpuk dengan beberapa kardus makanan instan. 

Untuk sementara, makanan mereka dibagikan dari posko. 
Nasi bungkus, makanan cepat saji, atau apa pun yang dibe 
mereka terima dengan penuh syukur. Airminum cukup ter- 
sedia, Untuk air bersih, mereka memal 
seadanya. Sehari mandi sekali atau tidak mandi pun tak jadi 
masalah. 
amadhan ini kami rupanya sedang diuji. Alhamdulillah, 
kami masih berpuasa sampai hari ini. Lebaran nanti mungkin 
ni pulang sebentar ke Serang, menenangkan pikiran, ujar 
Supri, 

Menyongsong Lebaran di pengungsian juga dialami Nasifah, 
warga RT 08 RW 07. Rumah yang dia tempati bersama ke- 
anya beserta tempat usaha dagang satenya habis dilalap 
Lebaran di kampung halaman pun tinggal impian. 

"Saya enggak pegang duit sama sekali. Sepertinya, Lebaran 
nanti ya di sini saja. Kalau ada duit, lebih baik untuk perbaiki 
rumah dulu,” tutur N: 

Sejumlah warga Pekoja 


M3 baju Lebaran aku hangus semua. Rumahnya juga 


1 sudah mulai meninggalkan tenda 


pengungsian, Hanya terlihat anak-anak kecil bermain dan ber- 
larian, sementara ibu-ibu bergerombol mengobrol atau me- 
milih baju sumbangan. 


ak dan pemuda, dengan kaki dan tangan kehitaman, 
" mudik keluar masuk gang seraya membawa karung-karung 
puing, sampah, dan s kebakaran, 

Meskipun berat bagi warga Pekojan mengalami musibah 
menjelang Lebaran, mereka tetap bertekad merayakan Lebaran 
dengan penuh hikmat. (FRANSISCA ROMANA) 


HANDINING 


Pemilik Kartu ATM Diperdaya 


Warga bernama JS (36) diperdaya seorang lel: 


Mandiri, Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur, 
Sabtu (28/7). Lelaki itu mencoba membantu JS yang kartu 
ATM-nya ditelan mesin tersebut dengan menawarkan nomor 
teknisi palsu. JS juga dipandu mengeluarkan kartu ATM. Na- 
mun, setelah dicek kembali, saldo tabungannya malah berku- 
rang Rp 29 juta yang diduga akibat perbuatan teknisi palsu 
yang berkomplot dengan lelaki yang menawarkan bantuan tadi. 


Menurut Kepala Pols 


k Matraman Komisaris Djoko Santoso, 


Selasa (31/7), petugas akan meminta Bank Mandiri menelusuri 
rekening yang berkaitan dengan rekening JS. (BRO) 


Identitas Mayat dalam Kardus Terkuak 
Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas mayat pria da- 
lam kardus yang ditemukan di tepi parit di Perumahan Men- 


teng 


, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 


Senin (30/7). Menurut Kepala Unit Reskrim Polsek Bogor 


Barat Ajun Komi 


ris Puji Utomo, Selasa, korban bernama Lo 


Yien Fuk (32), warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban 
sehari-hari bekerja sebagai penjual perhiasan, Polisi masih 


belum menemukan pelaku ataupun motif pembunuhan. " 
masih menunggu pihak keluarga memberi 


"Kami 
keterangan. Saat ini, 


mereka masih fokus prosesi penguburan,” katanya. (GAL) 


Lelaki Tak Dikenal Diduga Dibunuh 
Sesosok mayat lelaki tak dikenal ditemukan warga Kampung 


Kendal, Desa Karang Anyer, Kecamatan Kemi 
Tangerang, Banten, di pinggir jalan, 


i, Kabupaten 
elasa (31/7). Kuat dugaan, 


pria tersebut korban pembunuhan karena ditemukan luka ba- 


cok di sekujur tubuhnya. Pol 


i membawa jasad korban ke RSU 


Tangerang untuk divisum. Jasad tersebut ditemukan pertama 
kali oleh Udin (30), seorang tukang air, sekitar pukul 0750. 
Kepala Polsek Mauk Ajun Komisaris Suhendar menduga 
korban dibunuh di tempat lain, lalu dibuang di Jalan Raya 
Mauk. "Ada kemungkinan korban dibuang pada malam hari,” 


papar Suhendar. (PIN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


13D WEST EUROPE SUPER OFFER 
105ap 29001 Yah Nov From USD 1999 


15D WEST EUROPE « LONDON 
USD 3199 


5D MALAYSIA 4 LEGOLAND 
THEME PARK 

Kitaro Rao tem USD 558 
7D MALAYSIA SINGAPORE 
UNIVERSAL STUDIOS 
man sm» USD 1159 
7D COLORFUL TAIWAN « 

MT. ALISHAN 

1g USD 1329 
6/7/8D HONGKONG SHENZHEN 
MACAU 

AIA Ang trem USD 1359 
7/8/9/10D KOREA JEJU » HOT 
AIR BALLOON » SINGAPORE 
Nakanak hg rm USD 1859 
7D JAPAN SPECIAL « DISNEY SEA 
tea trem USD 2229 
7D JAPAN YOKOHAMA 

am USD 2259 
7D JAPAN SHIRAKAWAGO 

Piya trem USD 2299 
9D KOREA JEJU « HOT 
AIR BALLOON 

kaah 

7D JAPAN SPECIAL 
isa USD 2399 
11D BEST OF JAPAN « HAKONE 
USD 3199 


USD 2299 


WEAD OFICE 
BRANCH OFFICE 


PERWAKILAN 


Mi aiatour 


Kami buka Hari Minggu dan 
Libur Nasionat (10.00 


D cmistourtwit 


15,00) 


A 


9D ROMANTIC SHANGHAI 
HUANGSHAN 

1 #ram USD 1499 
10D CHINA DELIGHT « 
HONGKONG 

USD 1629 
10/110 CHINA HIGHLIGHT « 
GUANGZHOU 

1 Aug USD 1829 


8D YANGTZE RIVER CRUISE 

s1 Aug From USD 1869 
9D INNER MONGOLIA 
1 Aug 

10/11D MINI CHINA 
way rrm USD 2159 
10D CHINA SILK ROAD 
1 ang 

10D MYSTICAL TIBET 
17 Aug USD 2389 
12D PANORAMIC JIUZHAIGOU 
ZHANGJIAJIE 

1 png USD 2389 
11D CHINA SUPREME 
18 Aug 

10D UNFORGETTABLE 
NUZHAIGOU ZHANGJIAJIE 

1618 Ang "rem USD 2679 


AMERICA 


10D BEST OF WEST COAST USA 4 
SAN DIEGO 

hug #rem USD 2559 
170 ALASKA CRUISE « 
CANADIAN ROCKIES 


1 dug 


USD 2099 


USD 2379 


USD 2539 


USD 5899 


JA. Bungur Besar No.£5 Jakarta 10616, PI. OP 422 9088 - K27 IRI8 
Panglirna Polim 21 7219 0989. Plaza Indonesia 021 192 104. Mal Kelapa Gading 021 483 9524. Cubur G2! 8490 267). 
Gandaria Oty A21 2900 8064. Summarecon Mal Serpong 021 2131 0384. Emperiurn Put Mal 821 5647 IOS. Depok Town Sguare OZ1 787 0K28 
Semarang, Gianera Wisata 024 BA 2933, Solo, Eawatat 0271 442 110, Bandung, Setia Tour OZ2 447 6003 


2 26131F85 


AVIATOUR 


YOUR TRAVE 


SOLUTION 


(AUSTRALIA & NEW ZEALAND 


8D EASTERN AUSSIE DISCOVERY 
TANGALOOMA « MOUNT BULLER 
# SINGAPORE 

10D NEW ZEALAND 
DISCOVERY « SINGAPORE 

1 hug USD 3359 


MIDDLE EAST 


14D TURKEY DUBAI « 
BOSPHORUS CRUISE 


From USD 2499 


USD 2659 


AFRICA 


11D SOUTH AFRICA GARDEN 
ROUTE 
"Aug USD 3599 


TICKET 


SINGAPORE 
1ng 
SINGAPORE 


HONGKONG 


HOTEL & PACKAGE 


5D PESONA LASKAR PELANGI 
BELITUNG 


5D BALI LEBARAN 
hu Rp. 5.899.000 


4/SD SINGAPORE LEBARAN 
2334 Aug #rem USD 


Rp. 5.499.000 


499 


www.avia.travel 


— 


PENGUMUMAN 
Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Tengah -— 
Rencana Sistem Naa Si pi Pengangjatt Batubara dan 


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berencana untuk 
membangun sistem kereta api pengangkut batubara di Kalimantan Tengah 
Proyek) dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS: 


Rencana di tersebut akan menghubungkan lokasi cadk 
ing Jalur kereta api dari Lakutan sam 

yang berloka: 

penting untuk pengi 

gah, dan akan mempunyai dampak 

ah 


pengangkutan tone 
Proyek ini aka 
pertambangan b 
positif yang signifikan bagi ekonomi da 


Mengingat pi ubar 
pengguna/kon meyakini 
konstruktif dari para pen ek meruf 
kesuksesan Proyek ini. Sehubungan dengan hal te Pemprov Kalteng 
telah menyiapkan sebuah paket insentif komersial yang akan ditawarkan bagi 
para penambang yang bersedia untuk memberikan komitmen awal kepada 
Proyek. Para pihak yang tidak ingin mengambil kesempatan tersebut dengan 
ra menandatanga »g mengikat. dapat tetap berkontribusi 
yang hcanagan dan pembangunan Proyek 


ahaan pertambangai di Kalteng akan menjadi 


bermanfa 


Pemprov Kalteng akan 


nyediakan, untuk para penambang yang memenuhi 


syarat di wilayah hulu Sungai Barito, dokumen penting sehubungan dengan 
data 


melalui akses elektronik atau cara lainnya kepada pusat data/c 
Untuk dapat menjadi penambang yang mem 
n usaha pertambangan yang m 

sud deng a pertamb 
tambangan yang termasuk da 
wilayah per lah diberikan status “clean and « 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana 
dipublikasikan oleh Kementerian ESDM. 


Serangkaian awal dokumen yang dapat diakses tersebut akan mencakup 

1 Deskripsi Proyek: ringkasan dari proyek, latar belakangnya, usulan trase 
jalur kereta api asi rencana ke depannya, 

2 Tata Laksana Pe n dan kutan bagi pihak ketig, 
ringkasan tata laksana Pengangkutan dan harga BA P3 bagi p aah 
ketiga, berdasarkan mana semua penambang yang memenuhi persyaratan 

Inyai hak untuk mengangkut batubara mereka melalui jalur kereta 
Pa) antara Cncian lainnya 

3. Contol harga: beberapa contoh kerja yang menggambarkan 
Sate era pengan gkutan akan dikalkulasikan, 

4 Opsi ekuitas bagi pena : prinsip ptinsip dan kualifikasi/persyaratan 

I' penambang untuk dapat (remperoleh ekuitas dalam Proyek, 

5 Stahdar Cool ro 


Transport Agreement, das 
e Kutipan Gari usulan kebijakan pengangkutan batubara 
(secara bersama-sama disebut sebagai "Dokumen Penambang”) 


royel 


Bagi penambang yang tertarik untuk mendapatkan Dokumen Penambang 
dapat menyampaikan email atau fax dengan menyertakan salinan dari iz 
pertambangan serta surat yang menyatakan kewenangan yang dibuat di atas 
kop surat perusahaan dan ditandatangani oleh salah satu direksi, untuk 
menyediakan data tersebut ke kontak di bawah ini 


1 Sdr. Imam Wardany, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 
Imam.wardany@gmail.com, Fax «62 536 3222217/ 3224910, 
Tel «62 536 322 1715: DAN 

2 Sdr. Mahdi Manfaluthi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), 
mmahdi@igf co.id: Fax «62 21 5795 0040, Tat «62 21 5795 0550 ext 168. 


Para penamba 
Dokumen Pi 


akan diberika 
ang secara t 


#esempatan untuk memberikan komentar atas 
Is selambat-lamb 


2012, dan (khusus untuk para penambang yang telah komentar 
tertulis) kesempatan untuk menghadiri interaktif d Pemprov 
Kalteng untuk mendiskusikan Dokumen Penambang pada tanggal 28 Agustus 


2012 
Kami menantikan penyampaian minat para penambang untuk memperoleh 


akses terhadap Dokumen Penambang dan untuk bersama-sama terlibat dalam 
proses pembangunan Proyek 


Hormat kami, 


Ketua Panitia Pengadaan 
Dr. Siun Jarias, SH.. MH 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


METROPOLITAN 


Produk ma Ilegal Beredar 


Peritel Sudah Diberi Peraga kia Tetap Membandel 


JAKARTA, KOMPAS — 
Produk impor ilegal 
masih membanjiri 
sejumlah toko swalayan 
di Jakarta, Selasa (31/7). 
Produk makanan dan 
kosmetik ini masuk ke 
Indonesia tanpa jaminan 
mutu karena tidak 
terdaftar di Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan. 


Temuan itu didapati Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) setelah inspeksi men- 
dadak ke swalayan NS di kawasan 
Sultan Iskandarsyah, Jakarta Se- 
latan, dan RM Kemang, Ja- 
karta Selatan, kemarin. BPOM 
menemukan ratusan merek ba- 
rang impor ilegal yang tidak me- 
ngantongi izin edar. 

Di NS, petugas mendapati 136 
jenis makanan impor ilegal ber- 
jumlah 1.729 kemasan. Nilai eko- 
nomis makanan itu Rp 45 juta, 
Selain itu, ada 48 jenis kosmetik 
impor (163 kemasan) bernilai 
Rp 15 juta. Adapun di RM ada 
200 jenis makanan impor (3.000 
kemasan) bernilai Rp 300 juta 
yang tidak dilengkapi dengan izin 
BPOM. Selain itu, ada juga 20 
jenis kosmetik (1.820 kemasan) 
bernilai Rp 5 juta. 

Bahan makanan yang ditemu 
kan tanpa izin edar itu beryar 
jer isnya, mulai dari makanan in- 
aus, keju, per- 
men, hingga bahan makanan ba- 
yi. Kosmetik impor yang ditemu- 
kan tidak berizin antara lain sam- 
po, pasta gigi, dan pelembab. 
ang-barang tersebut bera- 
sal dari berbagai negara, antara 
lain Korea, Jepang, Eropa, dan 
Amerika Serikat. Sebagian besar 
produk impor ini dilengkapi 
keterangan dalam bahasa & 
negara asal, tetapi tak memi 
keterangan dalam bahasa Indo- 
nes 


Kepala BPOM Lucky $ Slamet 
mengatakan, produk kemasan 
dan makanan olahan ini dipasar- 
kan tanpa ada izin edar dari 
BPOM. Izin ini penting untuk 
menjamin kualitas makanan dan 
kosmetik impor tersebut. 


Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, Noval (kanan) dan Aditya, mendata makanan impor yang tidak dilengkapi izin edar yang 
awasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (31/7). Dari supermarket tersebut mereka menyita sekitar 200 
merek makanan kemasan yang tidak dilengkapi 


dijual salah satu supermarket di 


"Pemerintah tidak bisa men- 
jamin produk impor yang masuk 
meskipun ada keterangan dalam 
bahasa asing. Bisa saja ada keru- 
sakan dalam proses distribu 
hingga masuk ke Indonesia. Ke- 
wajiban BPOM untuk mengecek 
ke an, mutu, dan gizi m: 
kanan olahan yang masuk 
Indon Ijarnya. 

Barang impor ilegal yang di- 
temukan ini akan dimusnahkan. 
Sementara itu, peritel yang men- 
jual barang impor ilegal ini akan 
diberi sanksi. 

Temuan ini tidak hanya sekali 
aja didapati di lokasi ritel itu. 
nya juga sudah pernah me- 
layangkan sanksi adminisi 
kepada pengelola toko yang men- 
jual barang impor ilegal. Bebe- 
a langkah hukum juga pernah 
kukan ke pengelola toko yang 
tetap bandel. 

Lucky mengatakan, pihaknya 
akan kembali menempuh jalur 
hukum untuk memberikan efek 
jera bagi pelanggar. Namun, ke- 
rapkali pelanggar yang diadili ha- 
nya mendapatkan sanksi hukum 
yang cenderung ringan, 

"Beberapa hukuman yang per- 


zin edar, 


nah dijatuhkan kepada pengelola 
toko hanya antara 4 dan 7 bulan 
penjara. Selain itu, denda yang 
harus dibayarkan hanya Rp 2 
juta-Rp 5 juta," ujar Lucky, 
Dalam Pasal 58 Undang-Un- 
dang Nomor 7 Tahun 1996 di- 
sebutkan bahwa hukuman pida- 


denda Rp 360 j 
kan pada pihak yang memasuk- 
kan pangan kemasan i 
pa disertai label yang ditetapkan 
pemerintah. Isi label termasuk 
izin edar, 
Selain itu, Peraturan Peme- 
rintah (PP) No 28/2004 meng- 
atur juga sanksi administratif ba- 
gi pelanggar antara lain berupa 
peringatan  tertuli larangan 
mengedarkan barang, perintah 
penarikan produk dari peredar- 
an, pemusnahan pangan yang 
berbahaya, dan denda 1 mal 
Rp 50 juta 

Natsir yang mengaku konsul- 
tan RM mengatakan, produk im- 
por yang dijual di toko ini dise- 
suaikan dengan kebutuhan warga 
negara asing yang kerap berbe- 
lanja di toko ini. Karena ada 
kebutuhan untuk cepat menye- 


diakan barang impor, pihaknya 
belum sempat mengurus izin, 


Telusuri pemasok 

Lucky memastikan pihaknya 
akan menelusuri jaringan yang 
memasukkan produk impor ile- 
gal ini. Umumnya, toko ritel me- 
miliki pemasok khusus untuk ba- 
rang-barang impor, 
Perlu ada penelusuran lebih 
jauh pihak mana yang meng- 
edarkan produk impor ilegal ini, 
Sementara itu, kami belum 
mengatakan dari mana produk 
ini masuk,” ujar Lucky. 

Secara umum, ada sejumlah 
pelabuhan rakyat di Indonesia 
yang bisa dijadikan pintu masuk 


barang-barang dari luar negeri, 
Pelabuhan yang ti 


Izin edar dari BPOM untuk 
makanan impor, menurut Lucky, 
ditandai dengan kombinasi huruf 
dan angka yang berawalan ML. 
Adapun produk kosmetika impor 
ditandai dengan awalan huruf 
CL, 

Dalam razia, BPOM juga me- 


KOMPAS/ WISNU WIDIANTOKO 


nemukan adanya makanan ke- 
masan impor yang menggunakan 
izin IPRT. Padahal, kode IPRT 


merupakan igin untuk ma- 
kanan produksi industri rumah 
tangga. 


Dalam PP No 28/2004 dise- 
butkan, pangan olahan yang ma- 
suk ke Indonesia harus men- 
dapatkan izin dari BPOM. 

Izin diberikan setelah meme- 
nuhi beberapa syarat, antara lain 
pangan itu dinyatakan lulus dari 
segi keamanan, mutu, dan atau 
gizi oleh instansi berwenang di 
negara asal, serta ada dokumen 
yang menyatakan hasil pengu- 
jian. Sebelum diedarkan, pangan 
liuji dan dip. di 
terkait keamanan, mu- 


pada peritel tentang 
untuk mengurus 
edar makanan atau kosmetik ini- 
por. Dengan sistem ini, proses 
perizinan bisa cepat, yakni tujuh 
hari bila syarat sudah lengkap. 
Selain itu, pembayaran untuk 
mendapatkan izin juga dilakukan 
lewat transfer bank untuk trans- 
paransi,” kata Lucky. (ART) 


NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN 


1.776 Makam di TPU 
Tanah Kusir Digusur 


JAKARTA, KOMPAS — Nor- 
malisasi Kali Pesanggrahan di- 
kerjakan dengan melebarkan ba- 
dan kali tersebut, dari semula 15 
meter menjadi 40 meter. Pele- 
baran ini menggunakan lahan 
Taman Pemakaman Umum Ta- 
nah Kusir, Jakarta Selatan. Pe- 
laksana proyek harus merelokasi 
1776 makam di area tersebut. 

Dari jumlah ini, 91 makam 
sudah direlol sendiri oleh ahli 

i a akan dipindah se- 
telah Lebaran mendatang. 

”Relokasi makam di Tanah 
Kusir merupakan bagian dari 
rencana normalisasi Kali Pesang- 
grahan sepanjang 27 kilometer 
dari Cirendeu sampai Cengka- 
reng. Persoalan teknis mengenai 
relokasi makam kami serahkan 
kepada Dinas Pertamanan dan 
Pemakaman DKI Jakarta,” tutur 
Bastari, Kepala Bidang Pelaksa- 
naan Balai Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung Cisadane, Selasa (31/7), 
di Jakarta. 

Pada tahap awal, normalisasi 
Kali Pesanggrahan dilakukan pa- 
da aliran yang melintas di tanah 
negara, seperti taman pemakam- 
an, Adapun normalisa di 
sekitar tanah yang dikuasai non- 
pemerintah akan dilakukan ber- 


astari, nor- 
nggrahan dapat 
mengurangi dampak banjir, di 
antaranya di Cipulir dan Pe- 
rumahan Ikatan Koperasi Pega- 
wai Negeri (TKPN) Jaksel. 


Sosialisasi 


Rencana penggusuran makam 
di Tanah Kusir belum banyak 
diketahui warga. Pengelola Tam- 
an Pema Umum (TPU) 
baru memberikan 
IS alui spanduk di pa- 
gar depan pemakaman dan pem- 
beritahuan secara lisan ke juru 
rawat makam. 

Ahli waris keluarga berdatang- 
an, banyak yang menanyakan 
rencana pemerintah untuk me- 
mindahkan 1.776 makam sejak 
dua hari terakhir. Seba 
kan mengambil keputusan sen- 
diri memindahkan terlebih da- 
hulu, sebelum penggusuran ber- 
langsung. "Kami sampaikan me- 
mang benar rencana itu, pemin- 
dahan seluruh makam yang ter: 
kena proyek kami lakukan 
telah Lebaran,” tutur Warno, pe- 
tugas pengelola TPU Tanah Ku- 


3 


Persoalan teknis 
mengenai relokasi 
makam kami serahkan 
ke Dinas Pertamanan 
dan Pemakaman DKI 
Jakarta. 


Bastari 


sir, saat ditemui, 

Kuburan yang terkena proyek 
normalisasi Kali Pesanggrahan 
antara lain 798 makam di 
utara dan 978 makam di sis 
selatan. Sementara itu makam 
yang akan direlokasi ada di Blok 
Alda AII, yaitu makam 
Kristen, dan Buddha. Lok: 
terkena proyek normalis 
ini diperkirakan seluas 9.768 me- 
ter persegi. 

Seluruh makam yang terkena 
proyek diberi tanda silang warna 
kuning dan patok bendera ber- 
warna merah. 

Di TPU Tanah Kusir, lokasi 
proyek normalisasi Kali 
grahan seperti huruf S, panjang- 
nya sekitar 500 meter. Di sisi 
kanan dan kiri badan sungai ter- 
lihat adanya pengurukan. Di 
sempadan kali itu juga, pekerja 
membangun tanggul beton se- 
tinggi sekitar 5 meter, 

Agus, juru rawat makam TPU 
Tanah Kusir, mengatakan, arca 
makam yang hendak direlokai 
merupakan daerah langganan 
banjir. Jika hujan lebat atau air 
kali pasang, kuburan yang ada di 
an kiri kali terendam. al ini 
lah terjadi bertahun-tahun ke- 
tika musim hujan tiba. Dia heran, 
mengapa pengelola pemakaman 


menga 
pemakaman, 

Menurut Wano, 
luarga tidak dibebani biaya pem- 
bongkaran dan pemindahan 
kam selama pemindahannya m: 
sih di wilayah Jakarta. Biaya ter- 
sebut akan ditanggung pemei 
tah. Ahli waris dikenai retribusi 
makam seperti biasa, untuk blok 
AAI Rp 100.000, AA II Rp 80.000, 
A IT Rp 60000, dan A IT 
Rp 40.000. (NDY) 


PERKERETAAPIAN 


Masinis Mengonsunssi Narkoba Akan Dipecat 


JAKARTA, KOMPAS — PT 


yang 
terbukti mengons arkoba. 

Untuk memastikan awak be- 
bas narkoba, PT Kereta Api In- 
donesia (KAI) juga meminta Ba- 
dan Narkotika Nasional (BNN) 
mengetes 1nd, orang dari 446 

asisten di Dipo Lo- 
komotif Jatinoga a, Jakarta Ti- 
selasa (31/7). 

Manajer Senior Humas PT 
KAI Daerah Operasi (Daop) 1 
Jakarta — Mateta — Rijalulhag 
mengatakan, tes markoba akan 
bertahap 


s Yaa 
lakukan berkait g 
apan PT KAI melaksanakan ang- 
kutan Lebaran 2012. 

"Jika ditemukan ada yang ter- 
bukti pernah mengonsumsi nar- 
koba, kami pecat,” tutur Mateta. 

PT KAI ingin menunjukkan 
dan memastikan pelayanan ang- 
kutan KA harus bersih dari nar- 
koba. Selama pelaksanaan ang- 
kutan Lebaran 2012 (H-7 sampai 
H:7), masini: isten, dan pe- 
gawai PT KAI juga akan terus 
menjalani tes urine guna men- 
deteksi pemakaian narkoba. Tes 
ini akan dilakukan mendadak. 

Kru yang positif mengonsumsi 
narkoba akan dilarang mengo- 
perasikan KA dan segera diusul- 
kan dipecat. 

Kepala Humas BNN Sumirat 
Dwiyanto mengatakan, hasil tes 
pengambilan sampel rambut 


7 


Petugas Badan Narkotika N: 
pemeriksaan narkoba bagi m 


akan selesai satu sampai dua hari. 
Hasil tes akan diserahkan ke PT 
KAI. "Kalau pengguna dircha- 
bilitasi, sedangkan pengedar 
akan ditahan. Sanksi pegawai 
bergantung kebijakan PT KAI,” 
kata Sumirat. 


Sampel rambut 


Tes narkob: dilakukan de- 
ngan mengambil sampel rambut. 
Sampel itu kemudian dibakar 
dan abunya diteliti dengan alat 
pemeriksa abu (gas chromato- 


me 


graphy coupled to tandem mass 
spectrometry). 

Menurut Sumirat, alat terse- 
but bisa mendeteksi tingkat kon- 
sumsi narkoba seseorang untuk 
kurun waktu setahun terakhir. 

Sebelum dilaksanakan di ka- 
langan masinis dan asisten, tes 
serupa diberlakukan untuk ja- 
jaran direksi PT KAI di Bandung, 
Jawa Barat. Tes selanjutnya akan 
dilaksanakan untuk masinis dan 
asisten di daop lain di Jawa dan 
Sumatera. 


emotong rambut yang akan digunakan s 
un Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (31/7). Selain sebagai 
deteksi dini penggunaan narkoba, tes tersebut juga untuk kesiapan angkutan mudik Lebaran nanti. 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


bagai sampel 


Masinis bernama Kusyono 
menyambut baik tes tersebut, 
"Kalau ada yang konsumsi nar- 
koba sebaiknya dipecat karena 
masinis membawa angkutan ri- 
buan penumpang,” katanya, 

Mateta menegaskan, untuk 
angkutan Leb 
apkan 48 perjalanan reguler ber- 
kapasitas 21458 tempat duduk 
dan 10 perjalanan tambahan (5 
KA ekonomi dan 5 KA bisnis-ek- 
sekutif) berkapasitas 6452 tem- 
pat duduk. (BRO) 


KRIMINALITAS 


Rampok Satroni Rumah di Kompleks DPR 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
rampokan semakin marak terjadi 
di wilayah Jakarta dan sekitar- 
nya, Selasa (31/7), dua pria me- 
rampok sebuah rumah di Kom- 
pleks DPR, Palmerah, Jakarta 
Barat. Perhiasan dan jam tangan 
mewah senilai lebih dari Rp 50 
juta raib dirampok. 

Saat kejadian, ramah milik 
Ahmad Endang itu sedang sepi. 
Silva, putri Ahmad, mengatakan, 
orangtuanya sedang pergi untuk 
berobat. Silva dan saudaranya se- 
dang bekerja. Saat itu di ramah 
hanya ada Puri (9), pembantu 
keluarga itu. 


“Saya ditelepon sekitar pukul 
1205 oleh kakak Puri dan diberi 
tahu kalau rumah dirampok. Ka- 
ta dia, Puri diikat tangannya me- 
makai ikat pinggang di dekat 
tangga. Mulutnya juga dibekap 
ujar Silva. 

Laci di kamar ibunda Silva, 
Eri, kondisinya berantakan. Isi 
laci berupa dua cincin bermata 
berlian, kalung, dan jam mewah 
sudah hilang. Ada sejumlah uang 
dan emas batangan di laci, tetapi 
tidak digondol perampok. 

Menurut Eri, perhiasan itu 
adalah perhiasan yang sehari-ha- 
ri dikenakannya. "Saya memang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


selalu meletakkan perhiasan di 
laci itu,” ujarnya. 
Keterlibatan 

Dalam pemeriksaan, polisi 
mencurigai adanya keterlibatan 
pembantu rumah itu dalam ka- 
sus tersebut. "Pembantu masih 
kami periksa. Ada dugaan dia ikut 
terlibat, tetapi semua masih kami 
dalami,” kata Kepala Unit Res- 
krim Polsek Palmerah Ajun Ko- 
misaris Bambang Handoko. 

Pihak keluarga pun merasacu- 
riga dengan keterlibatan pem- 
bantunya. "Di ponsel dia ada pe- 
san singkat. Bunyinya, 'Ntar dulu 


lagi ada orang'. Dia juga bilang, 
dua orang itu mengaku tamunya 
ibu. Anehnya, dia keluar memba- 
wa kunci rumah. Dia mengaku 
tahu-tahu kunci itu direbut pe- 
rampok. Kami sudah memberi 
tahu bahwa siapa pun orang yang 
tidak dikenal jangan dibukakan 
pintu,” kata Silva. 

Puri baru tiga bulan bekerja di 
rumah itu. Menurut pengakuan 
Puri di hadapan polisi, dia sedang 
menelepon adik iparnya. Saat 
membukakan pintu rumah, tele- 
pon itu belum terputus. Ketika 
kunci rumah direbut, ponsel di 
tangan dia ikut direbut. (FRO) 


Info 2021-9131 
031-91588493 


Studio Makassar 


arena" 
» 


Disc. 


50”70” 
1 - 5 Agustus 


Senayan City, Plaza Senayan, Mall Emporlum.Grand indonesia, Mall Kelapa 
Gading, Mall Taman Anggrek, Pendok Indah Mall 2, MG Mangga Besar, Kuta 
Sauare Bali, Tunjungan Plaza Surabaya, Pakuwon Supermall Surabaya, Trans 


All Swimsuit 


Bella Skin Care, 
Merawat Kecantik 


Kulit Anda 


kan Bella Skin Care rr 


Di Bella Skin Care 
rntik 


Special Promo 
Diskon 2074 4 
icilan dengan menggunakan 
kartu kredit #BcA citi 


kulit Anda 
pelumnya. 


(K3 sergabunglah bersama kami sekarang di http: 


« Para Indonesia 
« Martang, JL Hos Cokroamisets No.50 
« Pondok Indah Mal2 
» Mul Taman Anggrek 
« Mal Kelapa Gading 3 
HONG KONG 

BELLA". 


«Mal Puri 


SINGAPORE 


Wiliki kulit indah sekarang juga, Hubungi 021- 3916863 
“Mal Emon Pit 


Bandung Supermal, Banding 
002 B108 AG 


MALAYSIA 


anda “atu Ma Seribaya 
«Sam Pia, Mean 


 angks Proubaan 


raha Maikata ink 00, Badi 
BRUNEI 


Gamark Om66g by Conuric Care Ava Limtod, member di Gobas Beauty Imerrahoral Limitad Grow 


INDONESIA | CHINA 


dengangan Png Saihaya 


www.bellaskin.co.id 


28 KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


OLAHRAGA 


Tim Indonesia Selection 


Isu Rasisme Antar 
Pulang Bek Swiss 


Tim Putri Jepang, Swedia, dan Kanada Lolos 


NEWCASTLE, SELASA — 


Pemain bertahan tim 


nasional Swiss, Michel Morganella, dipulangkan tim 
olimpiade Swiss karena mengunggah status rasisme 
di akun Twitter, Selasa (31/7). Morganella dinilai 
mencederai semangat olimpiade dengan menghina 
tim nasional dan rakyat Korea Selatan. 


Morganella mengunggah tweet 
yang mengandung unsur rasisme 
seperti "gerombolan Mongoloid” 
yang ditujukan kepada pemain 
tim nasional Korsel. Tweet itu 
diunggah di akun morgasto 
kitar satu jam setelah Korsel me- 
nundukkan Sw pada laga 
kedua Grup B, Senin dini hari 
WIB, 

”Morganella mendiskriminasi, 
menghina, dan — mencederai 
martabat tim Korsel 
sekaligus r: Ke- 
tua Tim Olimpiade Swiss Gian 
Gilli. 

Gilli juga menegaskan, pihak- 
nya mencoret Morganella dari 
daftar tim olimpiade dan dia se- 
dang dalam perjalanan pulang 
men Bek tim nasional 
Swi ini adalah atlet 
olimpiade kedua yang dipulang- 
kan karena status rasisme di 
Twitter, Kontingen olimpiade 
Yunani sebelumnya memulang- 
kan pelompat jangkit Voula Pa- 
pachristou karena status rasisme 
di Twitter. 

Morganella kemudian meng- 
hapus statu: sme di akun 
Twitter-nya. Dia juga menyam- 
paikan permintaan maaf dan ber- 
menerima $ la konse- 


se- 


meminta 
lam-dalamnya ke 
Korsel, kepada par: 


pemain, de- 
an juga terhadap delegasi 
dan tim sepak bola Swis 


secara umum. Jelas bahwa si 
menerima segala konsekuensi, 
ujar Morganella, 


nal Korsel dan Aso- 
Bola Korsel, atas 
pemain kami,” ujar 


Masalah pemulangan Morga- 
nella ini bisa mengganggu per- 
siapan Swiss menghadapi laga 
penentuan lolos ke perempat fi- 
nal melawan pemimpin Grup B, 
Meksiko. 


Swiss harus menang 
0 kini mengoleksi em- 
ma dengan peringkat 


melawan 
perempat fi membu- 
tuhkan kemenangan minimal 
2-0 atas Meksiko, 

”Kami harus fokus pada per- 
tandingan,” ujar Pelatih Swiss 
Pierluigi Tami. 

"Hal-hal lain (pemulangan 
Morganella) tidak ingin kami pi- 
kirkan. Mungkin kami harus ti- 
dak membawa surat kabar dalam 
dua hari ke depan,” kata Tami. 


Persaingan tim putri 

Persaingan ketat tim putri di 
Grup F akhirnya meloloskan 
Swedia, Jepang, dan Kanada ke 
perempat final. la lolos 
telah mengatasi ketertinggalan 
0-2 pada babak pertama menjadi 
2-2 pada babak kedua. 

Penyerang berusia 30 tahun, 
Melissa Tancredi, menjadi pah- 
lawan Kanada melalui dua golnya 
pada menit ke-43 dan menit 
ke-83. 

Sementara Jepang memasti- 


mencetak dua gol dalam dua me- 
nit ke gawang Kanada. Dua ge- 
landang Swedia, Marie Hammar- 
strom dan Sofia Jakobsson, men- 
cetak gol pada menit ke-14 dan 
menit ke-16. 

Kanada bermain terbuka se- 
telah tertinggal 0-2 dan menya- 
makan kedudukan melalui Me- 
lissa Tancredi, dua menit men- 
jelang turun minum dan tujuh 
menit menjelang laga usai. 

Jepang yang unggul teknik ha- 
rus berjuang keras menghadapi 
keunggulan fisik para pemain Af- 
rika Selatan. Permainan Jepang 
dapat dipatahkan penjagaan ke- 
tat pemain Afrika Selatan yang 


kuat dan cepat dalam memotong | Pesepak bola Indonesia akan bertanding melawan klub Valencia dari 
Abdurrahman, Firman Utina, dan Titus Bonai, berlatih di Lapangan PSSI, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sel 


umpan-umpan terobosan, 


KOMPAS /YUNIADHI AGUNG 


panyol. Mereka, antara lain Bima Sakti, Ponaryo Astaman, 


817. 


(AP/ANG) | Tim Indonesia Selection yang beranggotakan pemain Liga Primer Indonesia dan Liga Super Indonesia menghadapi Valencia, Sabtu (4/8). 


Xc 


Live Fast, 
Live Smart. 


Pemain klub Italia, Pal kan lolos ke babak delapan besar 


aa | A DUAL-CORE PROCESSOR and more free apps 
for seamless multitasking. All with a single touch. 


menyatakan,dia berusaha lolos ke perempat final adalah 
menghubungi ketua delegasi peringkat pertama dan kedua di 
di London untuk men- tiga grup, plus dua tim peringkat 
an masalah ini, ketiga terbai 
"Kami ingin meminta maaf, —— Swedia tampil mengesankan 
terutama kepada Komite Olim- pada awal babak pertama dengan 


VARIA OLAHRAGA 


Tiga Pertandingan Terakhir bagi Chris John 


Juara dunia Super Champion kelas bulu versi WBA, Chris John 
2), akan mengakhiri karier tinju profesionalnya setelah me- 
mainkan tiga pertandingan lagi, Rencananya, Chris John meng- 
gantungkan sarung tinju setelah mengemas 50 kali kemenang- 


an, Demikian penjelasan Sampson Lewkow k lama 
menjadi penasihat Chris John, Minggu (29/7). ekor 
Chris John baru mencapai 47 kemenangan dari 49 pertarung- 
an, Dari 47 kemenangan, 22 di adalah kemenangan 
knock out (KO) dan dua kali se ami memiliki kesempatan 
tiga pertarungan lagi. Dia bertarung di Singapura dan akan 
menggelar satu pertarungan lain di Singapura. Mungkin kesem- 
patan laga terakhirnya berlangsung di negaranya,” kata Lewko- 
wicz yang membawa petinju Filipina, Manny Pacguiao, untuk 
tampil di Amerika Serikat. Chris John juga tampil di pentas 
tinju AS. Namun, setelah pertarungan ulang melawan Rocky 


# Android 2.3 Gingerbread London 
» 3.8” WVGA Touch Screen 

Juarez, Chi Is John tak penah mena lagi. Ken Ana Lawa 

ne oa » 4GB Internal Memory 

« 5MP Auto Focus Camera with Flash 

# Also available in white color 


Samsung ai 


WM 12.45 PM 


# DUAL CORE Processor 


Mancini Junior Ikuti Jejak Ayahnya dari Valladolid 


Nama besar dan catatan sul ang ayah tidak serta-merta 
membawa kemudahan dalam berkarier di sepak bola. Andrea 
Mancini (19), anak Pelatih Manchester City Roberto Mancini, 
memilih pergi dari City dan bergabung dengan tim B klub 
Spanyol, Real Valladolid, untuk memperoleh kesempatan ber- 

tanding, Ta akan menjalani debut bersama tim Valladolid B ON hg 
musim 2012-2013, Sama seperti sang ayah yang berpo: i 
ker saat menjadi pemain, Andrea sadar untuk tidak terlalu 

ambisius menyamai pencapaian ayahnya, yang sepanjang ka- 

riernya mencetak 206 gol dari 700 kali lebih laga domestik dan . . 

Eropa. "Pasti, tak mudah mempunyai nama keluarga Mancini, 

kata Andrea di situs La Liga (www.ligabhva). "Dia Roberto dan 
saya Andrea, Dia sudah mengakhiri kariernya dan saya baru 
memulai karier. Andai bisa mengakhiri karier dengan pencapai- 
an 40 persen dari dia (Roberto), saya sudah puas.” Roberto 
pernah memperkuat Bologna, Lazio, dan Sampdoria, merebut 
dua gelar Serie A, enam gelar Piala Ti dan dua gelar Piala 
UEFA, serta 36 kali membela timnas Ttalia. (REUTERS 


Get internet access up to 7.2Mbps with: 


Sharapova Berpendapatan Paling Tinggi 


Juara tenis putri Perancis Terbuka, Maria Sharapova, menjadi 
atlet putri dengan pendapatan paling tinggi di dunia olahraga 
profesional dalam waktu delapan tahun berturut-turut. De- 
mikian menurut survei tahunan majalah Forbes yang disiarkan 
Senin (80/7. Petenis Rusia berusia 25 tahun itu merupakan 
satu dari tujuh atlet yang berada dalam kategori 10 besar, yang 
mendapatkan sekitar 27,1 juta dollar AS dari Juli 2011 sampai 
Juli 2012. Sebagian besar pendapatan itu berasal dari luar 
lapangan. Jumlah tersebut 47 persen di atas pesaing ter- 
dekatnya asal China, Li Na, yang pada kemenangan di Perancis MOBILEPHONE "Number 1 Android smartphone in Indonesia 
Terbuka 2011 membantu petenis peringkat ke-11 dunia itu medan based on GFK Research Agency June 2012 
menggandakan pendapatannya menjadi 184 juta dollar AS dari 
sebelumnya 8 juta dollar AS pada survei tahun lalu. Mantan 
petenis nomor satu dunia asal Amerika Serikat, Serena Wil- 
liams, memiliki total pendapatan 16,3 juta dollar AS, sementara 
petenis asal Denmark, Caroline Wozniacki, sebesar 13,7 juta 
dollar AS. (REUTERS/OTW) 


A 
Exclusively from Pa b 


KisamsungMobileindonesia £ J@Samsung.ID Samsung 


Customer Service: 0-800-112-8888 (free) | Phone: (021) 5699-7777 (hunting) | www.samsung.com/id ON Apps” Soogleotay 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


29 


dan Berbagi 


sebentar lagi berbuka puasa. Melly 
jasta di perusahaan di kawasan 

| Jakarta segera bergegas pulang 

na keluarganya. Sehari-hari Melly 
“kereta api pulang-pergi dari 

rpong untuk menghindari 


Gi si di keluarga untuk 


Kesalahan Umum 
Ketika Sahur 


“Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu 
terdapat berkah." HR Al-Bukhari dan Muslim. 


SAHUR, sahur, sahur, sahur. Celoteh anak-anak seperti ini biasanya 
terdengar menjelang sahur, Namun, tak semua orang bisa menikmati 
sahur. Ada yang telat bangun, ada juga yang sengaja melewatkan sahur. 

Kebiasaan sahur di Indonesia memang unik. Salah satunya adalah 
perubahan durasi jam tayang beberapa stasiun televisi. Menemani 
waktu sahur, banyak stasiun televisi yang menyuguhkan beragam 
acara, mulai dari acara musik, komedi, talkshow, hingga kuis. 

Saat sahur, menu yang tersedia pun bermacam-macam. Namun, 
hal ini biasanya hanya terjadi pada awal puasa, Menjelang akhir bulan 
puasa, variasi makanan sahur biasanya mulai berkurang, Bahkan, ada 
yang memanfaatkan menu ketika berbuka puasa sebelumnya. 

Apa pun menu yang disajikan seharusnya tak menjadi alasan untuk. 
melewatkan sahur. Apalagi jika kita selalu beralasan menjadi lemas. 
seharian karena tak sempat sahur, Lalu, kenapa ada orang yang sudah 
sahur, tetapi masih lemas juga? 

Hal Ini salah satunya gara-gara makan terlalu cepat. Ketika telat 
bangun sahur, biasanya kita makan cepat-cepat sebelum waktu imsak. 
Nah, mengunyah makanan terlalu cepat bisa membuat kadar gula 
dalam darah terganggu. Jangan heran jika beberapa jam setelah sahur, 
perut akan menjadi cepat lapar, 


Makanan 

Selain itu, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tak 
dikonsumsi dalam porsi besar. Misalnya, makanan pedas atau yang 
menimbulkan gas, seperti kol, lobak, atau singkong. Makanan yang 
terlalu asin juga sebaiknya dihindari. Maklum, makanan tipe ini 
akan menyebabkan kita mudah haus karena natrium tinggi yang 
menyebabkan air dalam sel ditarik ke luar. 

Bagaimana dengan makan makanan yang digoreng? Nah, ini juga 
sebaiknya dikurangi karena gorengan bisa menimbulkan beberapa 
keluhan kesehatan, seperti mual, kembung, hingga penumpukan 
lemak, 

Lalu, apa saja menu yang sebaiknya dikonsumsi ketika sahur? 
Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi makanan dengan 
karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, gandum utuh, roti gandum, 
biji-bijian, buah, dan sayuran. 

Perbanyak minum air putih saat sahur juga disarankan, ketimbang 
teh manis atau minuman manis lainnya. Teh dan gula memang cepat 
menghasilkan tambahan energi, tetapi energi yang dihasilkan dari gula 
pasir juga lebih cepat hilang sehingga tubuh mudah lemas. 

Hindari minum kopi dan teh berlebihan karena bisa menyebabkan 
tubuh kekurangan cairan. Terakhir, jangan lupa selalu konsumsi buah 
dan sayur yang mengandung banyak air seperti semangka dan timun. 
Selamat puasa, (INOI 


. 


berbuka bersarna. Sebisa mungkin 
disempatkan untuk lebih sering bersama- 
sama berbuka di rumah. Biar cepat sampai 
rumah ya menggunakan kereta api, kan bebas macet,” 
ujarnya, 

Akan tetapi, saat perjalanan menuju Serpong, kereta 
api mengalami gangguan. Kereta api mendadak berhenti. 
Melly khawatir tidak akan sempat berbuka puasa tepat 
waktu di rumah. Kekhawatirannya berubah menjadi 
kenyataan. Hingga waktunya berbuka, perjalanan kereta 
masih tersendat, Orang-orang mulai membuka bekal buka 


Hakikat puasa, bagaikan alam yang selalu 
manfaat kepada kehidupan 
semua insan. 


U 
8lanat menunaikan Ibadah Puasa. 


memberikan 


mapirasgi 


puasanya dan bersantap. 

“Karena saya yakin sampai rumah tepat waktu, saya 
tidak menyiapkan bekal. Bahkan, untuk segelas air putih 
kecil. Saya hanya bisa pasrah sambil memandangi orang. 
lain berbuka. Saya hanya berpikir, di saat inilah saya diuji. 
Mana badan sudah letih, haus, dan lapar," ujarnya. 

Di tengah lamunannya, Melly tersadar setelah dipanggil 
oleh seorang ibu yang duduk di sebelahnya. “Dik, kamu 
puasa? Kok tidak berbuka puasa? Ini Ibu bawa minum lebih 
dan roti. Ayo ambil," ujar ibu tersebut sembari menyodorkan 
tangan yang memegang air mineral dan sebungkus roti. 


Seraya mengucapkar 
mengambilnya dan mel 

Melly mengatakan bahu 
mengucapkan terima: 
karena masih diberikan 
tepat waktu, Dia pun 
diberikan rezeki 


tulus,” ujar, 
air ap 


Tayangan Tepat 
kala Ramadhan 


Selain telepon seluler (ponsel), televisi adalah barang 
elektronik yang paling dekat dengan kehidupan 
manusia sekarang ini, terutama di Indonesia. Kotak 
elektronik ini menjadi alat penyampai informasi, 
perekat kebersamaan, dan penghibur yang setia. 

Tak terkecuali pada bulan Ramadhan ini. 


egala persembahan dan persiapan dilakukan 
semua stasiun televisi untuk memberikan 
tayangan bernuansa Ramadhan. Sebut saja 
Sinetron khusus Ramadhan, serba-serbi berita 
Ramadhan, talkshow, hingga komedi dan infotainment 
yang berisi kabar seputar selebritas dan Ramadhan, 
Meskipun bertema Ramadhan, sebagai pemirsa, Anda 
tetap harus selektif menonton acara yang sesuai, apalagi 
saat mengonsumsinya bersama anak-anak, Berikut ini 
adalah beberapa cara cermat memilih tayangan Ramadhan 
untuk anak Anda. 
Pertama, posisikan diri Anda menjadi penonton yang 
aktif, yakni dengan menyeleksi tayangan Ramadhan yang 
layak lihat, Kalau memang tidak ada yang cukup baik untuk 


Es leci 1 0 


jagung - 
rumput laut 


anak-anak, matikan televisi dan ajaklah mereka membaca 
buku rohani atau cerita Nabi. Dengan begitu, anak-anak 
dapat mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa 
atau sekadar mengusir kantuk. 

Kedua, pilihlah tayangan yang mendidik dan 
menambah peningkatan nilai keimanan dan akal anak 
Anda, Misalnya tayangan mendidik dari Kompas TV 
seperti “Islam Nusantara” saat sahur. Tayangan ini 
membahas sejarah perjalanan Islam yang berkembang di 
suatu daerah hingga akhirnya berdampingan dan menyatu 
dalam keseharian budaya setempat. 

Ketiga, selalu dampingi anak-anak dalam menonton 
televisi. Hal ini agar Anda sebagai orangtua dapat 
memberikan sebuah penjelasan akan semua tayangan 


Bahan jagung: 
200 gram jagung manis pipil, rebus 
2 lembar daun pandan 

100 gram gula pasir 

500 ml air 

1/4 sendok teh garam 


Bahan: 

1 kaleng leci (240 gram), potong dua bagian 
100 gram rumput laut 

1 sendok teh selasih, rendam 


yang ditontonnya. Apabila ada tayangan khusus anak- 
anak, usahakan pilihkan acara yang memiliki kandungan 
edukasi. Anda juga boleh menyediakan DVD khusus 
Ramadhan, misalnya cerita Nabi dan lain-lain agar anak- 
anak dapat memiliki alternatif tontonan, 

Keempat, coba berikan semacam permainan dengan 
anak Anda. Setelah memilihkan tayangan yang tepat, 
biarkan mereka menonton dan Anda bisa memberikan 
semacam tugas kecil tentang isi dari tayangan tersebut. 
Hal ini bisa melatih sang anak berkonsentrasi sembari 
Anda sebagai orangtua menyiapkan makanan untuk sahur 
atau berbuka. Selesai bersantap sahur atau berbuka, 
ajaklah anak untuk bercerita tentang apa yang telah 
mereka lihat. IVTOI 


200 ml sirup leci 
100 ml air 
600 gram es serut 


Cara membuat: 

1. Rebus jagung manis pipil, daun pandan, gula 
pasir, air, dan garam dengan api kecil sampai 
meresap. Dinginkan, 

2, Sajikan dengan leci, rumput laut, selasih, sirup 
leci, air, dan es serut. 

Untuk 6 porsi 


Sepatu Kulit yang Selalu “Cling” 


BAHAN kulit banyak dipilih sebagai bahan sepatu pria karena sifatnya 
yang lebih tahan lama, identik dengan aksen klasik, serta cocok dipakai 
di segala aktivitas, Kualitas, kenyamanan, dan keawetan adalah tiga 
kata kunci yang menjadi alasan pria memilih sepatu. Kendati kaum 
pria lebih jarang membeli alas kaki ketimbang perempuan, sekalinya 
membeli mereka sangat memprioritaskan detail kualitas dan fungsi. 

Hal itulah yang menjadi alasan Pakalolo membidik kaum pria 
sebagai konsumennya. Dikenal sebagai produsen ternama untuk 
produk sepatu dan sandal pria, sejak awal tahun 1990-an Pakalolo 
rutin mengeluarkan koleksi alas kaki yang nyaman dan kuat, yang 
dinanti para penggemarnya. 


Keunggulan 

Keistimewaan Pakalolo terletak dari penggunaan material kulit sapi 
asli, bukan sekadar kulit sintetik. Alasannya, kulit sapi asli mempunyai 
pori-pori seperti layaknya kulit manusia. Jadi, kaki tidak panas serta 


1 
N teru 


Selamat 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


cap Maaf 
dari 
Dasar Hati. 


Ibadah Puasa 


cenderung lebih awet dan kuat dibandingkan sepatu kulit sintetik 

Selain itu, Pakalolo merancang produknya dengan mementingkan 
struktur anatomi kaki yang benar, Untuk itu, Pakalolo memakai tatakan 
yang empuk untuk menopang tubuh pria yang cenderung lebih berat 
dibanding perempuan. 


Perawatan 

Nah, untuk memperpanjang usia pakai dan mempertahankan 
tampilan sepatu kulit Anda tetap “cling”, cobalah rutin merawatnya. 
Tidak rumit, hanya memerlukan ketekunan, 

Perawatan dapat diawali dengan rajin membersihkan kotoran di 
permukaan sepatu, sebelum disemir. Bersihkan dengan sikat atau kain 
kering yang lembut ke seluruh bagian sepatu. Jangan menggosoknya 
terlalu keras karena bisa merusak permukaan kulit, 

Setelah dibersihkan dan kering, saatnya sepatu kulit Anda disemir 
dengan produk wax atau cream polish. Sesuaikan warna dan tipe 


Menunaikan 


cream polish dengan warna dan jenis kulit sepatu Anda. Lalu diamkan 
beberapa menit, kemudian gosok dengan kain bersih supaya mengilap, 

Agar sepatu kulit Anda tidak mudah berbau dan lembab, jangan 
langsung menyimpannya ke dalam lemari sehabis dipakai. Maklum 
saja, karena sepatu menempel di kaki bisa mencapai 10 jam setiap 
harinya, keringat yang keluar bisa membuat bau dan memengaruhi 
kulit bagian dalam serta luar sepatu. 

Cobalah juga untuk rutin mengeringkan bagian dalamnya. 
Luangkan waktu dua sampai tiga kali seminggu untuk meletakkan 
kertas tisu di dalam kedua belah sepatu, diamkan beberapa menit. 
Setelah itu angkat dan taburkan sedikit bedak di dalamnya untuk 
menyerap sisa kelembaban. 

Penyimpanan sepatu juga menjadi faktor penting dalam merawat 
alas kaki Anda. Jika frekuensi pemakaian tidak sesering biasanya, 
sebaiknya taruhlah sepatu ke dalam kotak atau kantongnya. 
Sebelumnya, angin-anginkan dekat kipas angin untuk memastikan 
sepatu dalam kondisi kering. Untuk mempertahankan bentuknya, Anda 
dapat memasukkan koran-koran bekas yang dipadatkan ke masing- 
masing sepatu, baru menyimpannya ke dalam kotak. (AJGI 


WIRA RIANTO 


ARRIVAL 


PAKALOLO 80015” 


1 China 10 
2 Amerika Serikat” 6 
3 Perancis 4 
') Korea Utara 3 
5 Italia 2 
$ Korea Selatan 2 
7 Jerman 2 
8 Rusia 2 
9 Kazakhstan 2 

10 Jepang 1 

1 Australia ak 

1 Romania 1 

13 Brasil 1 

13 Hongaria & 

15 Belanda 1 

16 Ukraina 1 

PT Georgia 1 

y Lituania 1 

17 Afrika Selatan :1 

20 Inggris 0 

21 Kolombia 0 

2... Meksiko 0 

PE) Kuba 0 

23 Denmark 0 

2 Polandia 0 

2 Swedia 0 

23 Thailand 0 

2 Taiwan 0 

29 Kanada 0 

2 Slowakia 0 

31 Azerbaijan 0 

31 Belgia 0 

31 Indonesia 0 

31 India 0 

31 Moldova 0 

31 Mongolia 0 

31 Norwegia 0 

31 Selandia Baru 0 

31 Gatar 0 

31 Serbia n) 

31 Uzbekistan 0 


SSS SSS DOS LOH HE NN SO EN SOON LOH UH 
HE PE NN SO DO LS NON SEO KOWE Mw 


BEN EN NAH HH UN WWW EN D0 


Sumber 4 wwwJandon2012.com, data 31 Juli 2012 sampai pukul 22.00 


Data dan 


HASIL PERTANDINGAN 3! JULI 2012 


KATEGORI ATLET/NEGARA 


SKOR 


Panahan TimPuta Board Nesteng (NOR) vs Hideki Kikuchi (JPN) 6-5 
Tayanta Ta Ka INOJ'YS Jacob Wuke (USA) “0-6 — 
king Vs Camilo Mayr 9 
ChoSian Cheng (WAS US Khatrut Anuer Mahamad 46” 
(MAS) 
TekeharuForukava UPN vs Kar War can Lee” G4 
Wichele Frangilli CITA) vs Drnytro Hrachov (UKR) 
aard Nesteng vs Jacod Wulie 6-2 
Tmpatt 


Tstina Time 
Zat 


Us oom Folkar 
IRI) vs Mariana Avitla ng 


Ten alat TN 
enfsse yan Lamoen' 


WS Kisina Esebua 


(GEO). 
Mean ea an NN 0-6 
oom Folkard (GERY vs Merana Av'ta (MEN) 


lennifor Nichals (USA 


vs Bishindee Urantungdlg 4-6 


Kristine Esebua (GEO) vs Sung Jin Lee (KOR) 


Bulu Tangkis. Tunggal Putra 


Fi 
Tien Minh Nguyen (WIE) vs Kashyap Parupalf (IND) 9/21, 14721 


Taufik Hidayat (IVA) vs Pablo Abian CESP) 


20120, 21/11 


Siman Santoso (INA) vs Michael Lahnsteiner (AUT) 21/11, 21/7 
“Rajlv Ousaph (GBR) vs Kevin Cordon (GUA, 


9/21 1717) 


AWan Ho San (KOR) us Jen Hao Hsu (PE 


Ganda Putri 
Micbele Li (CAN) 


Naleria Sorokina / Nina Vislova (RUS) vs Alex Bruce 21/8, 21/10 


ing Tian / Yunlei Zhao (CHW) vs Kamila Ryttar 


207221221 


Juhl/ Christinna Pedersen (DEN). 


WMizuk Fi Rea Kaklwa PN WS Wen Fsing —T97ZT TI7OT 
Cheng f Yu Chin Chin (TPE) 

Tenda Campuran Sudket Prepakaml/Sarake Thoungihonglam — Z1/TG, 2715 
ATA) vs Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (MAS) 
Yong Dao Cee/Jung Eun Ha (KOR) vs Diju V/JwaT 17, 1715 
Gutta (ND) 

Tunosat Pati Teu Yu Ter PE vs itore Monte ME TIGA 
Juan Gu (SIN) vs Victoria Na CNUS) 20,27 
Tine Baun (DER) vs Anastasia Prokopenko (RUS) “19/21, 21/16, 1715 

Tao Chieh Cheng PE) 15 Mesin IE (TOR 21/10. 2/6 


DI LUAR LAPANGAN 


Perenang Perancis, Yannick Agnel, bersukaci 


(30/7), di London. 


MRISTOPHE SIMON 


etelah menjuarai nomor 200 meter gaya bebas putra Olimpiade London 2012, Senin 


Agnel Bungkam AS 


Missy Franklin Rebut Emas Pertama 


LONDON, SENIN — Setelah mempermalukan tim 
Amerika Serikat di nomor 4 x 100 meter gaya bebas 
putra, perenang Perancis, Yannick Agnel, kembali 
membungkam jagoan renang AS, Ryan Lochte, 

di nomor 200 meter putra. Agnel merebut emas di 
nomor itu dan mengangkat gengsi Perancis. 


Berlaga di Aguatic Center, 
London, Senin (30/7) atau Selasa 
dini hari WIB, Agnel maju ke 
final 200 meter gaya bebas bukan 


sebagai unggulan. Perenang ber- 
usia 20 tahun itu bersaing me- 


lawan Lochte yang baru meraih 
emas dari nomor 400 meter gaya 
ganti perseorangan, Sun Yang 
(China), dan Park Tae-hwan (Ko- 
rea Selatan). 

Agnel berusaha keras mena- 
jamkan catatan waktunya, dari 1 
menit 45,84 detik di semifinal 
menjadi 1 menit 43,14 detik di 
final, dan membuatnya merebut 
cm: 

Medali perak jatuh ke tangan 


Sun Yang, sedangkan perunggu 
milik Park Tae-hwan. Lochte ter- 
puruk di urutan keempat. 

Kemenangan Agnel menej 
kan keunggulan tim Perane 
tim AS di nomor 4 x 100 meter 
gaya bebas putra, dua hari lalu. 
Ketika itu, perenang ketiga tim 
AS unggul 0,55 detik di depan 
Perancis. Agnel sebagai perenang 
keempat Perancis mengungguli 
Lochte dan membuat tim Pe- 
rancis menang. 

Kemenangan Agnel di nomor 
perseorangan itu meningkatkan 
pamor Per Negara itu me- 
raup tiga em: lama tiga hari 
perlombaan renang, 


Musik di Sini, Musik di Sana, Amboi.. 


» ai kamu yang duduk di 
H depan, mikir apa? Mikir 
berapa biaya untuk 


olimpiade?" kata aktor teater 
dan tele non Lipkin, di- 
timpali tawa ribuan penonton 
yang memenuhi gedung Shaf- 
tesbury Theatre, London. Selan- 
jutnya selama 2 jam 30 menit, 
Lipkin dan kawan-kawan lewat 
drama musikal Rock of Ages 
membuat semua penonton ber- 
sepakat untuk berseru, ”sung- 
guh pertunjukan yang luar bi- 


ika musik hard rock tahun 
80-an punya sebuah episentrum 
atau pusat gempa, maka itu ada- 
lah di Sunset Strip, Kisah ten- 
tang Strippers inilah yang di- 
kemas dalam Rock af Ages de- 
ngan brilian dan detail. Kocak 
juga menyentuh, menggelegar 
sekaligus lembut. Dengan satu 
tiket seharga 25 poundsterling, 
penonton bisa tertawa ngakak, 
bersorak, bergoyang, bertepuk 
tangan, mengentakkan kaki, me- 
nyanyi bersama, bahkan meni- 
tikkan air mata. Rock! 

Pertunjukan teater musikal 
ini didukung sederet aktor serta 
aktris panggung dan televisi ber- 
suara cadas dan menggetarkan. 
Oliver Tompsett, yang meme- 
rankan tokoh Drew, telah me- 
mainkan banyak peran di teater, 
seperti The Royal Hunt of the 
Sun, Mamma Mia!, dan Our 
House, Ta juga membikin album 
lagu Sentimental yang bisa dicari 
di i-Tunes. 

Bintang utama lain, Natalie 
Andredu, memerankan Sherrie, 
pernah berakting dan bernyanyi 
dalam Mamma Mia!, baik versi 
teater, film televisi, maupun la- 
yar lebar. Ada pula Shayne 
Ward, pemenang UK X Factor 
2005 dan penyanyi yang telah 
merilis tiga album dan terjual 
lebih dari tiga juta keping. Na- 
ma populer lain adalah Justin 


Lee Collins, presenter televisi 
pemandu sejumlah acara di 
Channel 4. 

Sama seperti Mamma Mia! 
atau Phantom of the Opera, Rock 
of'Ages pun sayang dilewatkan, 
terutama oleh generasi 80-an. 
Maklum jika mayoritas penon- 
ton tampak berwajah matang, 
berusia 85 tahun hingga 50 ta- 
hun. Lagu-lagu yang dibawakan 
antara lain "Just Like Livin In 
Paradise”, "We Built the City”, 
"TI Wanna Rock”, "We're Gonna 
Take It”, TI Want to Know What 
Love Is”, "Final Countdown”, 
"Every Rose Has Its Thorn”, 
dan "Don't Stop Believing”. 

”Itu tadi brilian sekali, akting 
dan musiknya luar biasa. Suara 
penampilnya menakjubkan,” ka- 
ta Abigail, wisatawan dari Jer- 
man, yang sangat tergila-gila pa- 
da musik rock, terutama 80-an. 
"Lagu-lagu tadi sebagian besar 
saya hafal semua,” sambungnya. 

Rock of Ages memang baru 
dipentaskan tahun ini di Shaf- 
tesbury setelah sebelumnya me- 
mentaskan Hairspray (2009). 
Flashdance the Musical 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Masyarakat 
mendapat 
hiburan gratis 
pertunjukan 
penyanyi dan 
musisi di 
Grosvenor 
Sguare. Banyak 
sukarelawan 
Olimpiade 
London 2012 
mampir ke taman 
luas ini untuk 
menghilangkan 
penat. 


KOMPAS/SUS 


(2010-2011), dan Svengali (2011). 


Shaftesbury, s 
1011 lewat teater The Three 
Musketeers dan terus hidup 
sampai kini, wajar kalau Rock of 
Ages disambut dengan gegap 
gempita. 


Ruang terbuka 


Di sudut lain, di Grosvenor 
Sguare, saat ini berlangsung 
Summer in the Sguare, yakni 
program seni, budaya, hiburan, 
dan permainan di ruang terbuka 
yang bebas dinikmati siapa saja, 
gratis. Gratis bukan berarti mu- 
rahan. Sederet artis dan musisi 
nasional dan internasional se- 
tiap hari memuaskan pengun- 
jung, dari 26 Juli hingga 12 
Agustus 2012, pas bertepatan 
dengan penyelenggaraan Olim- 
piade 2012. 

Suara emas Passionata Duo 
pada hari pertama program 
musim panas ini membuat pe- 
nonton luluh. Ditanggung yang 
mau marah-marah pasti jadi ba- 
tal mendengar suara halus, lem- 
but, dan menggetarkan dengan 


vibrasi yang panjang itu. 

P. nata Duo memang grup 
rock-opera dengan dua penyanyi 
berambut pirang dan bertubuh 
langsing cenderung kurus. Pa- 
duan rock, pop, opera, dan kla- 
sik menghasilkan campuran 
yang unik. Tidak hanya 
orang-orang tua yang suka, 
anak-anak pun asyik seperti di- 
ninabobokan. 

Di Grosvenor Sguare juga ada 
Kit Mlynar, saksofonis perem- 
puan yang sudah manggung di 
berbagai negara. Ia pernah tur 
bersama Michael Bolton, Billy 
Preston, Darlene Love, dan Si- 
mon Townshend. Ada pula pen- 
dongeng dengan boneka, Tan & 
Friend with The Rabbit Red- 
ford. Yang ini cocok untuk 
anak-anak. Lantas ada pertun- 
jukan harpa, musik jazz, tari-ta- 
rian, hingga fashion. 

Begitulah. Festival London 
2012 menjadi program peleng- 
kap sempurna Olimpiade 2012. 
Musik di sini, musik di sana, 
amboi.... 


(SUSI IVVATY, 
dari London, Inggris) 


”Saya memulai 100 meter de- 
ngan sangat cepat dan memper- 
tahankan kecepatan sampai 50 
meter terakhir. Saya gembira tak- 
tik itu berhasil,” kata Agnel, 


”Missil” Franklin beraksi 

Di bagian putri, perenang re- 
maja AS yang merebut dua emas 
di Kejuaraan Dunia Akuatik 2011 
di Shanghai, Missy "Mi 
Franklin, kembali menunjukkan 
kecepatannya saat merebut me- 
dali emas di nomor 100 meter 
gaya punggung putri. Emas per- 
tama perenang remaja berusia 17 
tahun itu menghibur tim AS se- 
telah kegagalan Lochte, 

Di final, Franklin bertarung 
ketat melawan Emily Seebohm 
(Australia). Seebohm lebih di- 
unggulkan karena memecahkan 
rekor olimpiade dengan waktu 
58.23 detik di babak penyisihan. 

Namun, di final, an waktu 
Seebohm melambat — menjadi 
58,68 detik sehingga hanya ber- 
hak atas medali perak, Franklin 


TENIS MEJA 


merengkuh emas dengan catatan 
waktu 33 detik. Perunggu 
menjadi milik Aya Terakawa Je- 
pang) dengan 58,83 detik. 

"Saya sangat gembira karena 
dapat meraih prestasi yang selalu 
saya impikan seumur hidup,” ka- 
ta Franklin. Di London, Franklin, 
yang baru pertama kali tampil di 
olimpiade, mengikuti lima no- 
mor lomba. 

Kegembiraan tim AS kian 
sempurna ketika Matthew Gre- 
vers merebut emas dan meme- 
cahkan rekor olimpiade 100 me- 
ter gaya punggung putra dengan 
waktu 52,16 detik. Nick Thoman 
melengkapinya dengan merebut 
perak bagi AS. 

Perenang putri Lituania, Ruta 
Meylutyte, membuat kejutan de- 
ngan merebut emas di nomor100 
meter gaya punggung dengan 
waktu 1 menit 547 detik. 

Medali perak direbut juara AS, 
Rebecca Soni, dan perunggu mi- 
lik Satomi Suzuki (Jepang). 

(REUTERS/AFP/ECA) 


BALAP SEPEDA 
Wiggins 
Tebar 
Ancaman 


LONDON, SELASA — Bagi pe- 
balap sepeda juara dunia time 
#rial, Tony Martin, berebut me- 
dali emas nomor time trial di 
Olimpiade London terlalu beri- 
siko mengingat belum lama ini ia 
cedera, Apalagi, belakangan hadir 
juara Tour de France 2012, Brad- 
ley Wiggins, yang amat berpo- 
tensi menang. 

Martin, pebalap sepeda asal 
Cottbus, Jerman, sukses merebut 
gelar juara dunia individual time 
trial (TT) yang sudah empat kali 
dipegang Fabian Cancellara da- 
lam kejuaraan dunia balap se- 
peda disiplin jalan raya 2011 di 
Kopenhagen, Denmark. 

"Menjelang gelaran perebutan 
medali ITT di Olimpiade London 
ini, hanya satu nama yang terus 
terdengar, Bradley Wiggins. Dia 
menebar ancaman,” ujar Martin, 
pebalap sepeda berusia 27 tahun 
itu, 

Sesuai jadwal, nomor ITT akan 
digelar Rabu (1/8). Semua pe- 
balap akan melintasi rute sejauh 
44 kilometer di sekitar Hampton 
Court Palace satu demi satu. 

Bagi Martin, kehadiran Wig- 
gins amat mengancam. Apalagi, 
Martin baru saja mengalami ce: 
dera di pergelangan tangan saat 
berlaga di ctape satu Tour de 
France 2012, 1 Juni lalu. Namun, 
Martin terus membalap, hingga 
ia memutuskan mundur saat hari 
istirahat pertama Tour, 

Adapun bagi Wiggins, nomor 
ITT di Olimpiade London men- 
jadi ladang ambisinya untuk me- 
raih medali emas jalan raya, Di 
Olimpiade 2000, 2004, dan 2008, 
Wiggins merebut medali dari di- 
siplin trek. Baru di Olimpiade 
London 2012 Wiggins tampil di 
disiplin jalan raya. 

Di Tour de France 20! 
gins mer 
nomor dari tiga nomor ITT yang 
dilombakan. Bagi Martin, pre: 
si Wiggins itu, d 
fisiknya seat ini, membuat ke- 
percayaan dirinya melemah, 

Secara umum, persaingan di 
nomor ITT sedikit berkurang de- 
ngan mundurnya juara Tour de 
Kianca 2011, Cadel Evans, yang 
is time trial, Tim dok- 
takan Evans 
yang 
1 dalam 


kelelahan. 
mengalami 
lomba road race Olimpiade Lon- 
don, Sabtu lalu, masih memantau 
kemajuan fisiknya. (AFP/HLN) 


Masih Jadi Tambang Emas bagi China 


LONDON, SELASA — Cabang 
tenis meja sepertinya bakal men- 
jadi kolam menambang medali 
emas bagi China. Negeri ini me- 
ngirimkan dua pemain pada & 
mifinal, Ding Ning dan Li Xia- 
oxia. Keduanya tidak bertemu di 
memungkinkan terjadi 
ma petenis meja China 
di nomor individu putti itu. 

Di semifinal, Ding Ning bersua 
Feng Tianwei (Singapura), & 
dangkan Li Xiaoxia melawan Ka- 
sumi Ishikawa (Jepang). Berlaga 
di arena Excel, London, Ding 
Ning menang 4-2 (1-7, 1-4, 9-11, 
12-10, 6-11, 1-6). Hingga berita ini 
turun, laga Li Xiaoxia vs Ishikawa 
masih berlangsung, 

Sebelum itu, Ding Ning melaju 
ke semifinal setelah memukul Ai 
Fukuhara (Jepang) empat gim 


langsung, 15-13, 1-6, 1-6, 1-4. 
Hal serupa ditorehkan Li Xiaoxia 
yang juga menang empat gim 
langsung atas Li Jiao (Belanda), 
1-5, 1-9, 1-9, 1-5. 

Keperkasaan China memang 
sulit ditandingi. Li Xiaoxia, mi- 
salnya, tak menemui kesulitan 
menundukkan Li Jiao (39). De- 
ngan power dan kecepatan 
melepaskan pukulan silang, Li 
Xiaoxia juga menghentikan Li 
Jiao dalam 32 menit untuk ke- 
menangan empat gim, 1-5, 1-9, 
1-9, 1-7. 

China memonopoli tenis meja 
dengan memenangi 20 dari 24 
medali emas olimpiade yang di- 
perebutkan sejak cabang itu di- 
pertandingkan pada Olimpiade 
1988. Empat tahun lalu, China 
memborong ketiga medali per- 


seorangan putri. Hal ini men- 
dorong Federasi Tenis Meja In- 
ternasional (FITT) membatasi 
dua pemain bagi satu negara un- 
tuk nomor perseorangan, 

Saat diminta membandingkan 
kekuatan tenis meja China de- 
ngan negara Jain, Fukuhara 
memberi isyarat dengan meng- 
angkat salah satu tangannya di 
atas kepala dan mem n 
tangai unya lagi di bawah ke- 
pala, "Sejauh ini perbedaannya,” 
kata Fukuhara, 

Monopoli China itu juga ter- 
jadi pada individu putra. Dari laga 
Selasa dini hari WIB, juara dunia 
bertahan Zhang Jike dan rekan- 
nya, Wang Hao, yang merebut 
perak pada dua olimpiade ter- 
akhir, juga lolos ke perempat fi- 
nal. (AP/SAM) 


Menuju 


Edisi KHUSUS 


290 Him. 
HARGA: R, 


000: 


Luar Jawa Rp31.000 


INSPIRASI 


DARI JAKARTA 
SAMPAI MANADO 


DARI SAMOSIR SAMPAI KUPANG 
MEREKA MENOLAK MENYERAH PADA MASALAH 


# DAHLAN ISKAN (Menteri BUMN): Tak ada negara 


yang miskin atau kaya. Yang ada adalah negara 
yang dikelola dengan baik atau tidak. 


» BASUKI "AHOK" TJAHAJA PURNAMA (Salah Satu 
Calon Wakil Gubernur DKI): Saya masuk ke potitik 
karena punya niat untuk melawan kesemena-menaan. 


» HASNUL SUHAEMI (CEO PT XL Axiata): XL yang 
dulu seperti kucing harus berubah seganas cheetah. 


» NOVERUS NGGILI (Koordinator Geng Motor iMuT 
di Kupang): Kami punya motto: Berbagi ilmu 


sebelum ajal menjemput 


If Majalah Intisari 


BB cintisariOnline 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


OLIMPIADE 


OLI 


Medali emas diraih 
pelari Emil Zatopek 
(Cekoslowakia) di 
nomor 5.000 meter, 
10,000 meter, dan 
maraton di Olimpiade 
Helsinki 1952 


& 


Yoona 


1 Rexona Man 


Pa 


Catatan waktu pelari Samuel Kamau 
Wanjiru (Kenya) di nomor maraton 
putra Olimpiade Beijing 2008, rekor 


baru olimpiade 


REXON 


Tanpa alas kaki, pelari 
maraton Etiopia, Abebe 
Bikila, menjadi atlet kulit 


hitam Afrika pertama 
meraih medali emas. 


Gerry IMAGEs 


MEN 


Babak Grup Terlewati 


Angkat Besi Sebaiknya Mulai Terfokus ke Level Dunia 


LONDON, KOMPAS — Dua wakil Indonesia 

di tunggal putra bulu tangkis, Taufik Hidayat dan 
Simon Santoso, memenangi semua laga grup dan 
berada di gerbang pertarungan Olimpiade London 
2012 yang sebenarnya. Pada perdelapan final, Rabu 


(4/8), keduanya menghadapi laga tak ringan. 


Taufik akan bertemu pemun- 
cak dunia dan juara bertahan 
olimpiade, Lin Dan, Tantan, 
itu dilayangkan Taufik, peraih 
emas Athena 2004, setelah me- 
ngalahkan pemain Spanyol, Pab- 
lo Abian, 22-20, 21-11 di Wembley 
Arena, kemarin, Dengan hasil itu, 
Taufik telah memenangi semua 
dari dua laga wajib pada pe- 
nyisihan grup dan keluar sebagai 
wakil dari grup penyisihannya. 
Pada partai lain, Simon me- 
ngalahkan Michael Lahnsteiner 
dari Austria, 21-11, 21-7, Dengan 
dua kemenangan (sebelumnya 
menundukkan Raul Must dari 
Estonia), Simon pun melenggang 
ke babak 16 besar dan diperte- 
mukan dengan andalan Malaysia 


SENAM 


yang selama empat tahun sejak 
2008 menjadi pemain nomor sa- 
tu dunia, Lee Chong Wei. 

Lin Dan dan Chong Wei jelas 
kandidat terkuat peraih emas di 
Olimpiade kali ini. Dalam berba- 
gai turnamen papan atas lama 
setahun terakhir, Lin Dan hanya 
bisa dikalahkan oleh Chong Wei 
(dan sekali dua kali oleh pemain 
China seperti Chen Long dan 
Chen Jin). Begitu pula Chong 
Wei. Hampir tak ada pemain di 
luar skuad China yang pernah 
mengalahkannya dalam bebera- 
pa waktu belakangan ini. 

Meski lawan jauh diunggul- 
kan, Taufik yang telah mendi 
usia 81 tahun menegaskan dia tak 
terlalu risau. “Sudah sejak dari 


Jakarta saya melihat drawing dan 
tahu harus bertemu Lin Dan, 
perti itu karena 
ranking saya tidak tinggi. Saya 
siap,” kata Taufik kepada war- 
tawan Kompas Yunas Santhani 
Azis di London, Inggris. 

Dia membantah peluang Lin 
Dan untuk menang dalam per- 
tarungan nanti lebih bi ”Ti- 
dak ada hasil sebuah pertanding- 
an sebelum pertandingan itu sen- 
diri berakhir," katanya. 

Pelatih Simon, Agus Dwi San- 
toso, mengungkapkan, pemain 
asuhannya harus bisa membong- 
kar posisi Chong Wei dalam per- 
tarungan nanti. Simon, ujar dia, 
harus bisa menempatkan bola 
yang menyulitkan lawan dan se- 
baliknya harus siap menjalani reli 
panjang, tak mudah kehilangan 
poin hanya lewat dua-tiga pu- 
kulan. 

Chong Wei baru kali ini tampil 
setelah cedera kaki di Piala Tho- 
mas, Mei silam. Ta melangkah ke 
perdelapan final setelah menun- 
dukkan pemain tak terkenal Ville 
Lang dalam pertarungan yang 


panjang. Chong Wei agi 
lum kembali ke performa terbaik 
dan baru bisa menutup permain- 
an lewat angka 21-8, 14-21, 21-11. 
Sejauh ini hampir semua wakil 
Indonesia di bulu tangkis lolos 
dari penyisihan grup, kecuali 
tunggal putri Adriyanti Firdasari 
yang masih harus menjalani per- 
tarungan penentuan Grup O, Se- 
lasa malam, Di luar itu, para 
pemain ganda: Tontowi Ah- 
mad/Liliyana Natsir di ganda 
campuran, Bona Septano/Mo- 
hammad Ahsan di ganda putra, 
serta ganda putri Meiliana Jau- 
hari/Greysia Poli, dipastikan 
melangkah ke perempat final, 
Dari judo, lifter Hongaria, 
Laszlo Csoknyai, masih terlalu 
tangguh bagi judoka Indonesia, I 
Putu Wiradamungga Adesta, di 
kelas 81 kg. Csoknyai adalah pe- 
raih perunggu Piala Dunia dan 
Grand Slam Judo 2012. Adapun 
Adesta lolos ke London sebagai 
pengganti judoka Iran yang tak 
memenuhi kuota. Di laga putaran 
pertama atau 32 besar itu, Csok- 
nyai melakukan dua kali banting- 


Berakhir, Seabad Penantian Inggris 


LONDON, SELASA — Setelah 
hampir satu abad lamanya me- 
nunggu, akhirnya medali itu da- 
tang juga. Selasa (91/7) WIB, 

Kristian Thomas, Louis Smith, 
Daniel Purvis, Max Whitlock, dan 
Sam Oldham, lima anggota tim 
senam artistik putra Inggris Ra- 
ya, mempersembahkan medali 
perunggu Olimpiade London 
2012, medali cabang senam per- 
tama bagi Inggris Raya setelah 
satu abad menunggu, 

Seketika, para pendukung tuan 
rumah yang memenuhi North 
Greenwich Arena, arena cabang 
senam, berdiri sambil bertepuk 
tangan, Upaya yang telah ber- 
langsung selama satu abad ter- 
bayar. 

“Ini sesuatu yang tak disang- 
ka-sangka. Fantastis. Saya tidak 
bisa berkata apa pun,” kata Sam 
Oldham, pesenam termuda. 

Inggris Raya meraih medali 
dari cabang senam artistik pada 
tahun 1912 ketika olimpiade 
dilangsungkan di Stockholm, 
Swedia. Seabad berselang, tim 
senam artistik Inggris Raya juga 
meraih medali yang sama, pe- 
runggu. 


Banding Jepang 

Perolehan medali Inggris Raya 
bisa saja lebih baik jika tim se- 
nam artistik Jepang tak meng- 
ajukan banding. 

Kohei Uchimura, satu 
pesenam Negeri Matahari Terbit 
itu, mengajukan banding setelah 
menilai juri salah menghitung 
perolehan nilai dirinya saat 
menggunakan alat kuda pelana, 
Juri awalnya memberikan nilai 
13466 dan membuat tim Jepang 
berada di posisi keempat, di ba- 
wah China, Inggris Raya, dan 
Ukraina. 

Namun, 


setelah pengajuan 


ANGKAT BESI 


b. 
N. 


an yang berbuah waza-ari (poin 
kedua tertinggi di laga judo). 
Optimistis 

Cabang angkat besi optimistis 
mampu berprestasi jauh lebih 
baik di tingkat dunia, termasuk 
meraih emas olimpiade, pada 
masa depan, Itu bisa terwujud 
jika sejak kini cabang penyum- 
bang medali (perak atau perung- 
gu) sejak Olimpiade 2000 itu 
lebih diperhatikan pemerintah, 
khususnya Kementerian Pemuda 
dan Olahraga. 

Menurut Lukman, pelatih 
yang kedua atlet asuhnya, Eko 
Yuli Irawan dan Triyatno, sudah 
menyumbang tiga perunggu 
olimpiade, sudah saatnya diben- 
i nal jangka panjang 
| Tim itu tidak lagi 
terfokus pada pencapaian di PON 
atau SEA Games, tetapi pada ke- 
juaraan tingkat dunia dan olim- 
piade, Senin lalu di London, Eko 
meraih perunggu di kelas 62 kg. 
Di Beijing 2008, Eko meraih me- 
dali yang sama di kelas 56 kg dan 
Triyatno di 62 kg. 


EPA/ANDREW GOMBERT 


Pesenam Inggris, Kristian Thomas, Sam Oldham, Daniel Purvis, Louis Smith, dan Max Whitlock (kiri ke kanan), meluapkan sukacita 
setelah merebut emas beregu putra di Olimpiade London 2012, Inggris, Senin (30/7). 


banding itu, juri mengoreksi 
penilaian bagi tim Jepang men- 
jadi 14,166 dan membuat ti 
Negeri Sakura itu berada di pos 
kedua di bawah China. Peru- 
bahan itu akhirnya membuat 
Inggris harus puas berada di po- 
sisi ketiga dan meraih perunggu. 
Sementara Ukraina harus gigit 
jari karena tergeser ke posisi ke- 
empat. 


Bagi tim Inggris Raya, pe- 
runggu yang mereka raih diha- 
rapkan menjadi pintu masuk un- 
tuk meraih medali lain di cabang 
ini, terutama dari nomor indi- 
vidual putra-putri dan beregu 
putri. 

Sementara itu, Marta Karolyi, 
koordinator tim senam Amerika 
Serikat, punya tugas berat. Dia 
harus mengembalikan mental 


Thailand Terus Unjuk Gigi 


JAKARTA, KOMPAS — Di 
London, Senin (30/7), upaya ke- 
ras Pimsiri Sirikaew di kelas 58 
kilogram putri membuahkan pe- 
rak bagi Thailand. Satu-satunya 
lifter putri Indonesia, Citra Feb- 
rianti, di kelas 53 kilogram ber- 
ada di empat besar, 

Selain mengirim Pimsiri, Thai- 
land juga mengutus tiga lifter 
putri lainnya dan tiga lifter putra. 
Mereka mengikuti ajang kuali- 
fikasi olimpiade secara cermat 
sehingga memperoleh kuota 
maksimal. Sementara Indonesia 
menjelang ajang kualifikasi ke- 
dua di Paris, Perancis, 2011, ku- 
rang siap. 

Alhasil, Indonesia harus ber- 
tarung lagi pada kualifikasi ter- 
akhir dengan menurunkan se- 
genap kekuatan lifter. Indonesia 
pun hanya berhak mengirim satu 
lifter putri ke London, 

Dalam perhelatan empat olim- 


piade terakhir, angkat besi men- 
jadi cabang lain selain bulu tang- 
kis yang menjadi andalan Indo- 
nesia. Indonesia bergembira atas 
pencapaian medali perak dan pe- 
runggu dari para lifter. 

Khusus lifter putri, Indonesia 
kembali harus bekerja keras. Di 
Olimpiade Sydney 2000, Lisa 
Rumbewas mempersembahkan 
perak pertama dan Sri Indriyani 
meraih perunggu dari kelas 48 
kilogram. Dari kelas 58 kilogram 
putri, Winarni binti Slamet 
mempersembahkan perunggu. 

Koordinator Cabang Terukur 
Satlak Prima Utama Sebastian 
Hadi Wihardja mengatakan, ka- 
tegori putri pertama kali ada di 
Olimpiade Sydney. 

Indonesia membidik peluang 
medali melalui kategori tersebut. 
Sejumlah lifter putri disiapkan. 
Pelatihan dikerjakan betul-betul. 
Hasilnya langsung terlihat. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dari negara di kawasan Asia 
Tenggara, Thailand dan Myan- 
mar mengikuti Indonesia dengan 
mengirimkan lifter putri di kelas 
bawah dan kelas atas. 

Thailand meraih satu perung- 
gu dari Khassaraporn Suta di 
kelas 58 kilogram putri. Semen- 
tara Myanmar puas dengan urut- 
an empat besar. 

Lisa, yang saat di Sydney ber- 
usia 19 tahun, kembali menjadi 
andalan di Olimpiade Athena 
2004. Lisa kembali meraih perak 
tetapi di Athena dari kelas 53 
kilogram. 

Hal yang menarik, ketika di 
Sydney, Thailand belum terlalu 
berbicara. Namun, di Athena, 
Thailand maju pesat. Tidak saja 
dari jumlah dan ragam medali 
yang direbut, tetapi lifter yang 
turun adalah muka baru. 

Indonesia masih mengandal- 
kan Lisa dan dia meraih perak 


bertanding bintang muda tim AS, 
Jordyn Wieber, Di luar dugaan, 
Wieber, juara dunia senam 
asal AS, gagal melaju ke babak 
final semua alat setelah hanya 
berada di posisi keempat kua- 
lifikasi. Tiga besar kualifikasi di- 
tempati Viktoria Komova (Rusia) 
serta dua rekan senegara Wieber, 
Gabby Douglas dan Aly Rais- 
man. 


kelas 53 kilogram. Namun, Thai- 
land mengirim lebih banyak lifter 
putri dan membawa pulang pe- 
runggu kelas 48 kilogram, emas 
kelas 53 kilogram, perunggu kelas 
58 kilogram, dan emas kelas 75 
kilogram. 

Di Beijing, empat tahun ke- 
mudian, satu-satunya lifter putri 
Indonesia, Lisa, masuk empat 
besar. Thailand dengan mengi- 
rim sejumlah lifter menghasilkan 
satu emas dari kelas 53 kilo- 
gram. 

Di Olimpiade Brasil 2016, Pim- 
siri yang saat ini berusia 22 tahun 
bukan tidak mungkin akan tam- 
pil lagi. Terbuka pula peluang 
Thailand mengirim lifter yang 
lebih muda dan lebih potensial. 
Indonesia ditantang menghadir- 
kan lifter baru dan potensial. Pe- 
kerjaan rumah yang ada sejak 
lama. Dapatkah angkat besi In- 
donesia? (HLN) 


Karolyi pun mengaku terkejut 
dengan hasil tersebut. "Namun, 
hasil itu adalah fakta. Penam- 
pilan dia (Wieber) membuatnya 
tersingkir oleh rekan satu timnya 
sendiri,” kata Karolyi. 

Meski sedih, Wieber, dikutip 
The Wall Street Journal, berharap 
rekan satu timnya bisa membawa 
medali bagi negaranya. 

(AFP/MHD) 


Lordn, Sana-sini og 


Harga Suvenir Dipangkas 


Olimpiade baru berlangsung empat hari, tetapi panitia London 
2012 telah memasang jurus diskon agar semua suvenir yang 
mereka siapkan laku terjual. Oleh karena itu, panitia me- 
mutuskan mendiskon banyak suvenir resmi yang mereka jual 
di gerai-gerai arena pertandingan. Harga pensil dan penghapus 
berlogo olimpiade, misalnya, turun menjadi 48 penny (sekitar 
Rp 7.500) dari semula 2,5 poundsterling (Rp 37.500). Dengan 
jurus diskon itu, panitia berharap target penjualan 1 miliar 
poundsterling (Rp 15 triliun) dapat tercapai. Sayang, diskon 
gila-gilaan baru diberlakukan pada suvenir kecil. Suvenir ber- 
ukuran besar, seperti kaus berlogo olimpiade dan tim GB 
(Inggris Raya) seperti di kios cendera mata di ExCeL Arena, 
masih tetap mahal, sekitar 25 poundsterling (Rp 875.000). 
NS) 


Panitia Masih Jual Tiket 


Semua arena Olimpiade London 2012 yang Kompas datangi 
hingga Senin (80/7) selalu penuh penonton, seperti Wembley 
Arena tempat berlangsungnya laga bulu tangkis dan gelanggang 
angkat besi di ExCeL Arena, London Timur. Blok tribune 
dengan kursi yang sepi penonton umumnya merupakan wi- 
layah untuk anggota kontingen dan keluarganya, Meski pe- 
nonton membeludak, Panitia Penyelenggara Olimpiade London 
2012 (LOCOG) mengumumkan masih tersedia 100.000 tiket 
untuk semua pertandingan dan upacara penutupan 12 Agustus 
mendatang. Harga tiket pun bervariasi. Harga tiket pertan- 
dingan perempat final bola basket, misalnya, lebih dari 300 
poundsterling atau sekitar Rp 44 juta. Sementara harga sehelai 
tiket upacara penutupan sebesar 655 poundsterling atau sekitar 
Rp 98 juta. Berminat? (YNS) 


fehas Otowpinde GD 


Roy Jones Junior 


D alam sejarah pertandingan tinju olimpiade, pertarungan 


dengan hasil kontroversial terjadi di Olimpiade Seoul 

1988. Ketika itu, petinju Amerika Serikat, Roy Jones Jr, 
gagal menggact medali emas setelah adanya keputusan wasit 
yang sangat kontroversial. 

Jones, kelahiran 16 Januari 1969, mendominasi babak final 
kelas menengah ringan melawan petinju Korea Selatan, Park 
Si-hun, dengan mendaratkan 86 pukulan melawan 32 pukulan. 
Para komentator olahraga saat itu menyatakan Park memer- 
lukan keajaiban pada babak final untuk bisa menang mengingat 
pertarungan itu benar-benar hanya kuat di satu pihak. Namun, 
anehnya malah Park yang mendapat poin 3-2 dari wasit se- 
hingga menimbulkan kemarahan tim AS. 

Di dunia tinju, kemenangan angka memang tak jarang me- 
micu kontroversi. Banyak faktor yang dianggap ikut andil bagi 
kemenangan-kemenangan seperti ini, Kontroversi mencuat 
salah seorang hakim mengaku berpihak kepada petinju tuan 
rumah. Dugaan penyuapan pun langsung merebak. Setelah 
insiden ini, pe- 
nyelenggara 
olimpiade 
mengubah 
tem penilaiai 

Ketiga wasit 
pertandingan 
kemudian dis- 
kors, tetapi pe- 
tinju Korea Se- 
latan itu di- 
izinkan me- 
nyimpan me- 
dalinya. Jones, 
yang menun- 
jukkan sema- 
ngat olahraga- 
wan tinggi, 
menerima me- 
dali perak di 
podium de- 
ngan gagah. 
Belakangan, ia 
memenangi 
berbagai ke- 
juaraan dunia 
dalam kategori 
profesional. 

OTW) 


at 


a- 


GETTY IMAOIS/ RUSSEL CHEYNE 


Petinju Roy Jones Jr dari Amerika Serikat 
memenangi pertarungan di Olimpiade 1988 di 
Seoul, Korea Selatan. 


2-5 Agustus Na 


304. 


KOMPAS, RABU, 1 AGUSTUS 2012 


DREW BARRYMORE 


Karbohidrat 


ktris Drew Barry- 

more (87) harus 

menambah porsi 

makan, Selain un- 

uk dirinya, juga 

demi bayi yang ada dalam 
kandungannya. Ia suka meng- 
hitung asupan makanannya 
supaya diet sehat tetap ber- 
lanjut, 


Namun, Barrymore juga mengaku, ia 
sering mencuri-curi makanan kesuka- 
annya saat di restoran, 

”Saya seorang 'ratu' karbohidrat. 
Saya selalu memesan makaroni dan 
keju. Saya tak terlalu mementingkan 
bumbu dalam masakan itu,” ungkap 
Barrymore kepada majalah Food & 
Wine, 

Istri seniman Will Kopelman ini 
rupanya juga suka menciptakan — 
resep makanan baru. 
an baru, ya 
ting rasanya tetap klasik. Jika sa- 
ya menemukan rasa yang aneh 
di piring, saya langsung merasa 


lie's Angels ini. 

Saat berada di rumah, Bar- 
rymore berusaha menjalankan 
dietnya dengan baik. Sup sa- 


yur yang dibuatnyz 
lalu tersedia di lemari 


0. Sayang, dia be- 
Il memasaknya 
dengan baik. 

"Siapa yang mau meng- 
i saya memasak chilagu- 
ang enak itu. Saya su- 
akanan itu karena se- 


sah sekaligus kering. Setiap 
kali saya memasak ehilagu- 
iles, bahkan sudah ditam- 
pedas pun, tetap 
anya tidak enak,” 


da tahun ini. (PEOPLE/SIE) 


AP PILOTO/PATNICK MEMULLAN' 


KOMPAS /ARBAIN RAMBEN 


KAREN AGUSTIAWAN 
Dari Dansa 
ke Pilates 


i bulan puasa, Direktur Utama Perta- 
Du Karen Agustiawan tetap bugar, 
t berbuka puasa dengan pemimpin 
redaksi media massa, pekan lalu, di sebuah hotel 
di Jakarta, ia dengan bersemangat memaparkan 
visi Pertamina menuju tahun 202 
”Aspirasi Pertamina tahun 2025 adalah men- 
jadi 'Asian Energy Championship” dan masuk 
Fortune 100 dengan pendapatan mencapai 200 
miliar dollar AS,” kata Ka- 
ren yang menjadi Direk- 
tur Pertamina sej: 5 
Agustus 2009. 

”Energizing Asia” ada- 
lah kata kunci yang bebe- 
rapa kali disampaikan dan 
ditulis dalam presentasi 
singkatnya. 

"Pertamina harus menjadi holding energy 
dengan produksi minyak dan gas ekuivalen 2,2 
juta barrel per hari” kata wanita kelahiran 
Bandung, 19 Oktober 1958, ini 

Tugas berat diemban lulusan Fakultas Teknik 
Fisika, Institut Teknologi Bandung, ini. Namun, 
di tengah rutinitas kerjanya itu, Karen mengaku 
tak lupa berolahraga. 

Dulu, ia menyukai dansa sebagai olahraga. 
"Kalau dansa kita harus couple, berpasangan, 
juga bisa berkeringat, terutama jive," ucapnya. 
Kini, ia meninggalkan dansa dan beralih pada 
pilates. "Saya pilates dua kali seminggu,” kata- 
nya, 


studio atau pusat kebugaran? "Di rumah, 
uktur yang datang” jawabnya tentang 
enam yang mengutamakan kelenturan 
dan fleksibilitas tubuh itu. (BDM) 


KOMPAS /DAHLIA RAWAT! 


TOMPI 


Polusi Musik 


elakangan ini Teuku Adifitrian atau 

Tompi (34) mengaku malas bermu- 

sik. Ta merasa industri musik Indo- 
nesia tak mendukung penyanyi untuk ber- 
kembang. 

"Pendapat pribadi saya, industri musik 
sedang terpolusi. Media pun ikut terpolusi. 
Industri musik jadi sangat monoton,” ujar 
Tompi, beberapa waktu lalu, di Jakarta. Hal 
itulah yang membuat dia merasa malas 
bermusik untuk sementara ini, 

Padahal, Tompi mengaku, sebelumnya 
Indonesia pernah sampai pada 
tri musik yang sangat varia' 
lahiran Lhokseumawe, Aceh, 22 September 
1978, itu menyayangkan jika masyarakat 
disuguhi sajian musik monoton. 

"Situasi musik yang monoton membuat 
saya istirahat dulu dari bermusik. Saya 
sekarang lebih fokus pada pekerjaan. Apa- 
lagi saat berpuasa seperti ini, biasanya 
banyak orang justru membutuhkan pera- 
watan bedah karena aktivitas mereka sedi- 
kit berkurang,” ujar penyanyi jazz sekaligus 
dokter spesialis bedah plastik lulusan Uni- 
versitas Indon: itu, 

Pelantun tembang "Sedari Dulu” dan 
”Aku Jatuh Cir 1 mengatakan, ia akan 
kembali bermusik jika industri musik di 
Tanah Air kembali variatif. 

Selama ini Tompi setidaknya mengeluar- 
kan sebuah album setiap tahun $ 
hingga 2011, Albumnya yang dikenal, antara 
lain, My Happy Life dan Sounds of Ra- 
madhan. (DIA) 


Mma 
Danamon 


Di Dalam & Di Luar Negeri 


KH MUSTOFA BISRI 


Mutu Pribadi 


agi KH Mustofa Bisri atau Gus Mus (68), Ramadhan merupakan 
B waktu untuk mengoreksi diri dan meningkatkan mutu pribadi. 

Tak heran jika setiap hari Gus Mus selalu meluangkan waktu 
menyendiri, mengaji, dan merefleksikan diri. 

Menurut Gus Mus, selama sebulan Allah memberi kesempatan 
manusia untuk merenungkan dan memperbaiki diri. Selama sebulan, 
manusia diajak masuk ke kedalaman diri untuk mengevaluasi dirinya 
sendiri. 

Selama 11 bulan manusia telah menjalani kesibukan dan kegiatan 
yang tak jelas, Manusia perlu melihat apakah selama 11 bulan itu telah 
membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama. 

”Begitu pula seorang pemimpin negara, bangsa, ataupun daerah, 
Selama 11 bulan mereka berkegiatan, Namun, 
apakah mereka sudah membawa kebaikan 

bagi rakyat yang dipimpinnya?” kata 
pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut 

Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, ini, 

akhir pekan lalu. 

Seorang pemimpin, menurut Gus 
Mus, punya tanggung jawab besar 
terhadap rakyat. Tanpa melihat dan 

mengoreksi perjalanan hidup, mereka 
akan mengulang tindakan yang pernah 
dilakukan. 
”Masih untung kalau yang diu- 
lang-ulang itu tindakan baik. Kalau 
tindakan buruk, justru akan me- 
nyengsarakan rakyat. Pemimpin 
yang baik adalah pemimpin yang 
meningkatkan mutu atau kua- 
litas pribadi dan tindakannya,” 
ujar Gus Mus. (HEN) 
KOMPAS /ALUERTUS HENDRIYO WIDI 


SJ BANK BRI | 
Melayari Degan Setuhas Hati | 
Nikmati Kemudahan Bertransaksi 
Pakai BRIZZI, e-Money PERTAMA 
yang Bisa Diisi Ulang di ATM Bank Manapun 


BRIZZI dapat diisi ulang di ATM BRI atau ATM bank lain berlogo 


GL BEA SL ga mela |?" BRI | M9s BRI 
dan EDC WRI yang ada diseluruh merchant BRIZZ! dengan menggunakan 
Kartu Debit BRI atau kartu debit bank laun 


Dapatkan BRIZZI di Kantor BANK BRI terciekat. 


Get 10x Reward Doints 


Senin 


YA 


ja Kategori" 


in Gjhis Special (Month 


« Selasa 4 Rabu 4 (Kamis 


Supermarket 
Hypermarket 


Elektronik Fashion 
Home Improvement Department Store 
Fumiture Perhiasan 


& (Jumat - 4 Sabtu - Minggu p 


Restoran (Non Hotel) Hotel 
. Semua Kategori" Toko Buku Restoran 
Ma Taman Bermain Salon & Spa 


Berlaku: 1 - 31 Agustus 2012 


Informasi kategori, ketik SMS: BDI (spasi) 10x kirim ke 9123 


TA Minimum 15x transaksi ritel di dalam dan di luar negeri selama periode 


program # Maksimum bonus poin adalah 500.000 poin “ Tidak termasuk 
“2 transaksi promo cicilan 0Y6 # Kategori merchant mengacu pada standar perbankan 


"Semua kategori yang berlaku dalam program ini 


PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Danamon Access Center (021) 3435 
(C3 @kartudanamon (Ff Kartu Danamon 


Untuk Anda, Bisa 


KLASIFIKASI 


Mk 


HARI IN 


EBARAN SALE 
Disc 20 


dan 


Made in Italy 


GAYA KILAU 
RAMADHAN 


Kirim ucapan Ramadhan atau Lebaran 
disertai dengan foto ekspresif dan 
kreatifmu melalui Twitter dengan 
mention ke @KompasKlasika disertai 
hashtag #GayaKR. 

$ Jangan lupa cantumkan judul dan ucapan yang 


Ingin disampaikan. Tiga foto terbaik yang tayang 
( akan mendapatkan suvenir menarik dari Kompas. 


Kirim ucapan selamat via 
Twitter dengan mention 
@KompasKlasika dan 
hashtag #KicauKR dengan 
panjang total tidak melebihi 
satu kali tweet (boleh 
mengirim berbagai versi). 
Ucapan yang paling kreatif 
dan unik akan dimuat di 
“Salam Kilau Ramadhan”. 


K30 


#KicauKR Bersamartu puasa tak terasa 
berat. Yang lapar tak lagi buat derita: Yang 
Ihaus tak lagi menyiksa, @KompasKlasika 


Syarat: 

Karya asl/original 

Follow akun @KompasKlasika 
Boleh mengirim lebih dari satu 


FOLLOW AKUN TWITTER y @KompaskKlasika 


Life's Good 


Disc 1 OS: 


Cash 
Bonus 


Ha engan Ap MEA Jeje 
| MUNTUK PEMASANGAN.IKLAN HUI li 0212 SPO 201 or OS 


IKA | Rabu, 1 Agustus 2012 | JABODETABEK 


Ba | 


Ke 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Komp 


lenovo. 


AFFORDABLE with 
ee MAXIMUM PERFORMANCE 


AMO Guad-Core AG-3400M APU (1.4Ghz with Turbo Core 
Technology up to 2. 


ha, 4MB L2 Cache) with AMD Radeon 
DDR3 : 500GB SATA HDD 
F » MOMI » 6-in-1 Card 


ee0 


Rp 4,099jt 4 


Semarang (024): Matrix 7059-0808 Surabaya (31): Surya Wincom S46-7403 

Retailer 

Jakarta (021): IT Galeri 7592-1292/ 600-0157, CPU Com 7582-1175/ 4263009: Notebook-O0 
576-2468/ 6385-8115, Paradise HG1-0018/ B8-G1ANG, Makro IT B12-1965/ 426-3809, 
Bhinneka 422-8555/ 6220-1383: Sinarmulia S793-9618/ 889-54569 Karawaci. (21). 
PesanCamputer 5421-0318 Bogar (0251): IT Galeri B40-3610/ 032-924 Bandung (022) 
Platinum 426-4150: Liberty 7002-3809: E-com 421-9957 Semarang (024): Harrisma 355-2830: 
Yescam 831-6808/ 7070-4701 Yogyakarta (0274): SG Camp $64-960/ 433-2728: Computa 
905: 856 Borahoya (R31): ACK 902-1217: Ourya Gatwika S9L-ISA8 W 1504-0000, Logidata 


100" 
RIBU 


733-0800 Matang (0341): M 
Denpasar (0361): Wayu Uta 


“Promo tren shopping voucher Rp 100.000 pertode 26 JUN - 31 Agustus 2012 
Tisak berlaku utuk pembelian propect/ special deal 


t Di INDONESIA 


EazyPay fe) 
1 s/d 18 Ani | Y9 


Rp500.000 


Crazy Midnite SALE 


3 - 5 Agustus 2012 


| - 5 AGUSTUS 2012, 
Senayan City 


Dapatkan Disc 10X t Cash Bonus Rp500.000 sampai 
dengan 18 bulan & hadiah menarik lainnya" untuk setiap pembelian 


LGhere4U 
LG untuk Anda 


@14010 


upport 


product LG home appliances 


selama pameran berlangsung 


www ig.con/idi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BEST DENKI 
Electronic Store 


ps am 8 citibank 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 1 Agustus 2012 


AZIMUTH 


dala... 


@ Fasuion 


URBANA 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


AVANT-GARDE COMPLIGATONS 


Grand Indonesia | 462 21 2358 0719 


IMMIGRANT 


TOMMY HILFIGER 


UNTUK PEMASANGAN DAN KETENTUAN BERIKLAN DI URBANA, Telepon: (021) 7141 99 22/7141 99 33 | “-@kompasurbana 


HILFIGER 


Ketika Pop Art dan Semangat 
Petualangan Menginspirasi 


Tommy Hilfiger 


Apa jadinya jika pop art atau 
seni rupa pop dan semangat pe- 
tualangan berpadu? Hasilnya ada- 
lah Tommy Hilfiger's Spring 2012 
Runway Collections, koleksi terbaru 
Tommy Hilfiger untuk laki-laki 
maupun perempuan, yang desainnya 


diselaraskan dengan berbagai ma- 
cam gaya dan tren masa kini. 

Ya, pop art seringkali dikaitkan 
dengan salah satu senimannya, Andy 
Warhol, yang menuangkan karya 
dengan menghadirkan barang indus- 
tri yang menjadi keseharian. Salah 
satu yang populer adalah repetisi wa- 
jah Marilyn Monroe dengan silk 
screen dan menggunakan warna- 
warna komplementer. 

Digabungkan dengan semangat 
petualangan, jam tangan tersebut 
didesain sedemikian rupa dengan 
sedikit sentuhan klasik, paduan 
modern, serta gaya sporty yang 
semuanya dibalut dengan kombinasi 
saturasi warna. 

Untuk perempuan, koleksi ter- 
sebut menampilkan beberapa varian, 
seperti klasik yang menggunakan 
kulitdansportyyang ditampilkan le- 
wat produk yang menggunakan sili- 
con straps dengan warna-warna 


yang bold. 
Koleksi jam tangan tersebut 
sekaligus mewakili gaya klasik 


dari Tommy Hilfiger, yang mem- 
bawa unsur maskulin ke dalam jam 
tangan perempuan. Hal ini terlihat 
pada beberapa detail seperti desain 
angka 12, 3, 6, dan 9 yang modern. 
I/ASPJ 


@ #asiion 


Kemampuan Azimuth yang 


Luar Biasa 


Azimuth 
wwwredarm ywatches.com 


Apakah kiranya persamaan anta- 
ra sebuah muka robot, meja roulette 
ataupun sebuah tank? Itulah beberapa 
model jam tangan dari Azimuth, mer- 
ck yang dikenal piawai membuat be- 
ragam model jam tangan unik yang 
kerap menunjukan waktu dengan cara 
tidak biasa, hasil gabungan antara visi 
avant-garde dengan kemampuan 
modifikasi mesin mekanik yang 
mumpuni. 

Sebagai contoh, tengok saja mod- 
el teranyar SP-1 Landship dengan 
bentuk kotak jam yang menyerupai 
sebuah tank, lengkap dengan penun- 
juk jam di bagian turret dan skala me- 
nit secara horizontal dibagian depan 
kotak. Lantas apa filosofi di baliknya? 
Azimuth memang kerap menguta- 
makan sisi individu yang kental dari 
para penggemarnya, melalui tampilan 
waktu yang inovatif dan kadang ber- 
lainan dengan konvensi yang sudah 
ada. 

Jika SP-1 Landship seketika men- 
arik perhatian, lain lagi dengan model 
Azimuth Back-In-Time, sekilas tan- 
pak seperti jam tangan formal yang 
kental dengan nuansa konvensional. 
Namun, keunikan justru terletak di 


Azimuth SP-1 Landship 


DOK ISTIMEWA. 


fungsi karena Azimuth Back-In-Time 
merupakan jam pertama di dunia 
yang menampilkan waktu dengan 
satu jarum penunjuk dan berputar 
berlawanan dengan arah jarum jam. 
Unik, bukan? 

Mengusung tampilan elegan dari 
model Back-In-Time dengan diameter 
kotak yang ideal, jam ini pantas digu- 
nakan dalam berbagai aktivitas. Be- 
danya, dengan modifikasi mesin me- 
kanik in-house oleh Azimuth, telah 
tercipta suatu unsur individual yang 
inovatif nan progresif melalui penun- 
jukan waktu yang betul-betul tidak 
terdapat di jam mana pun. 

Semua model Azimuth dilengka- 
pi oleh mesin Swiss ETA Automatik 
yang telah dimodifikasi oleh Azi- 
muth, termasuk Azimuth Back-In- 
Time dengan modifikasi mesin se- 
hingga — perputaran — waktunya 
bertentangan dengan arah jarum jam 
biasa. Untuk mengakomodasi hal 
tersebut, penempatan angka jam juga 
berbeda dengan jam biasa. Sebagai 
contoh, posisi jam tiga di jam konven- 
sional adalah posisi jam sembilan 
pada model Azimuth Back-In-Time, 
dan tentu juga sebaliknya. 


GRAND INDONESIA (x£ 


Koleksi Azimuth Back-In-time 
hadir dalam empat model dengan va- 
riasi permukaan jam yang berbeda 
dalam warna hitam, silver, metallic 


RAMADAN 
BRATION 


ENJOY OUR SPECIAL MENU 
STARTS FROM 
MONDAY-SUNDAY 
I7TH JULV -18TH AUGUST 2012 


IN BREAKING FA, 


PW) 


2 ENJOY LIVE MUSIC EVERY FRIDAY & SATURDAY 


RSVP. 0815 8560 1100 


PLAZA INDONESIA 6TH FLOOR 


P. 0213983 8257-58 


— 


IMMIGRANTE 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


@ events 


Berbuka Puasa dengan 


Cara Istimewa 


Immigrant 
wwwimmigrant-jakarta.com 


Acara berbuka puasa bersama 
rekan maupun kerabat bisa menjadi 
momen istimewa, apalagi kalau di- 
gelar di tempat yang spesial dengan 
menu berbuka yang lezat. Salah satu- 
nya di Immigrant Jakarta. 

Anda yang bermukim atau ber- 
aktivitas di Jakarta dan sekitarnya 
bisa menikmati bermacam kuliner 
nusantara yang lezat sekaligus live 
music yang bakal memeriahkan aca- 
ra buka puasa. 

Ya, Khusus di bulan suci Rama- 
dhan, Immigrant Jakarta menyaji- 
kan menu spesial iftar yang sangat 
tepat untuk waktu berbuka puasa. 
Warisan cita rasa Indonesia, seperti 
sop buntut, soto ayam, hingga ber- 
bagai macam pilihan iga bakar di 
antaranya bumbu bali, kecap pedas 


h “garang asam dan Iga Konro 
tersi sepanjang bulan Rama- 
dhan dengan harga mulai dari 
Rp 60 ribu. 

Di samping menu utama, ada 
pula beragam pilihan takjil sebagai 
pilihan menu berbuka puasa. Takjil 
tersebut misalnya Sago Pearl Melon 
dan es kelapa yang ditawarkan oleh 
Immigrant dari tanggal 17 Juli hing- 
ga 18 Agustus 2012. 

Tidak hanya menyajikan menu 
spesial setiap hari, pengunjung juga 
bisa menikmati penampilan band 
live acoustic session di akhir pekan. 
Immigrant Jakarta menampilkan 
Funtastic Groove setiap Jumat 
malam dan BubuGiri setiap Sabtu 
malam sepanjang bulan Ramadan. 
("/ASP) 


"PB www TN ie" 


NA 


TOMMY HHILFIGER 


462 21 3199 6133 


VATCHES 
371) SENAYAN CITY (162: 


blue, ataupun magnum gray, lengkap 
dengan kotak jam stainless steel ber- 
diameter 42 mm, kaca safir kristal, 
dan tali jam dari kulit asli. 


DOK ISTIMEWA. 


SINGAPORE 


INDONESIA 

N. Kemang Raya No. 46 Jakarta 12730 
Telp: 462 21 719 OBSS | Ff 
linda.lindagallerya gmail.com 


Mobile: 486 137 1898 2888 


wwwJJindagallery.com 


BIk 15 Dempsey Road # Ol- 08. Singapore 249675 
olp: 268 6476 7000 | Fax: 468 6476 22IN | Mobile 2568 921 MIO 


162 21 719 0123 | Mobile : 461 K1 6K3 1000 


lan Gino Road, Chao Yang District Beijing 100015 
B6 10 SITK 9S6S / SIT 9SGA | aw: 486 10 S978 9278 


33 


AUCTION 


“Save the environment" #3 These ads are printed on 10096 environmentally friendly recycled paper. 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 1 Agustus 2012 


35 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


BENGKEL - SERVICE 


APM,Specialis Mercedes Benz& 
CBU.Service & Parts-Grts Gene 
ral Check Up Dengan Stardiagno 
sa Tlp:(021) 7260287 / 7261306 


Spesialist Install Power Back 
Door alphart,vellfira 2.4 semua 
tipe& Bodykit lexus wald,alphrd 


SLC.Ayan Jaya Motor 3 
Jldanau Sunter Selatan blok 
0.3 kav/43-45, T:6583.1555 


MOBIL DICARI 


A1 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


Al, 0.1 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cnt, kami sgr dtg 
(han 68810777, 0812-905-3188 


A1 10 Byr semua merk Mobil 
aman & cpt hub: Ahong, 70415 


551, 93606828, 085732088888 


A1, 10 Apapun jenis mobil anda 
kami bayar dg harga tinggi hub: 
021-70285262/ 081385498555. 


ALO .1 Apa aja Jns mbl anda, 
bayar dengan aman,cpt & tinggi 
B.Up/Eropa/Jpg 085319068817 


AALO.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
-tara 71682673-08129009011 


AA11.0, M4, 120i, 135 Audi,BMW 
DII di byr Cash hrg tinggi semua 
merk.:700 70 333, 0818 333 844 


/Automotif beranibeli mbl segala 
merk&thn dan hrg tinggi/bantas 
ssuai kondprscpt:081219688990 


Beli Dgn HrgTinggiMbI Sal Merk 
pmkils9082125255507-6497763 
- 94632763 Jl.Jemb.N / 100-B 


Beli Mobil Bekas dengan Harga 
Sangat Pantas. Yassuri Motor 
Ph 93695188, 92992700 (SMS) 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2011 BPKB Asli/Dpikt 021-7028 
3933/08128907676 Tangerang 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-10075700/5MS:081385851881 


Trma Smua Merk Mbl Cash atau 
Over Kredit.08179986021-0812 
18211710-99510392(trma sms) 


MOBIL DIJU, 


Mawaan 
AT TOPCARS 


Subaru BRZ "Sblue 


Panjang :021-58356538, 


AUTO ONE KLP GADING 

ummer H2 Armoredi 

“Bulletproof Black” 

lummer H2 Orange/Silver" 

#3 Hummer H3 Black? ir 

0. 159 585 84, 021 458 585 86 
“HP. 0822 6008 0080” 


AUTO ONE KLP GADING 
AA Hae Platinum 
'hite/Black”” 

Ce 458 sa 80, 021 458 585 86 
K&HP, 0858 1312 3232” 


AUTO ONE KLP GADING 
RR Evogue3&5d petrol all colour 
RR EvogueSd diesel khan red'12 
RR Sport Black 08 G.Condition 
021 458 585 84, 021 458 585 86 
“#R4HP, 0858 8888 8871" 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“Cayenne V6 ATPM Blck,Whi 
#8 Carrera S 911 Whte “ 
Lamborghini Super Trofeo 
Pluit 66601313/Sntor 29450773 


AUTO ONE SLIPI 
“Aston Martin Rapide 6.074 
V12 Meteorite Silver,3TV,B&0, 
Cooled Seats, VR 20, “Black Intr 
“Angs 54Jt-an/BIn 5 
Ito One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 085888668989 


AUTO ONE SLIPI 
Rolls Royce Ghost Black, 
SatinBonnet,HeadUp — Display, 
Night Vision,MassageSeat, Pang 
Roof Curtain,The Most Full Opt 
#“1Aings 64Jt-an/BIn”" 


Auto One Premium Cars Btg- 
021 - 29308685 / 081542729900 


AYUN JAYA NOTOR 
Hummer H2 6.2 Double Cabin/ 
Ready Stock 


Hummer H3, 


282/70330106 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue AD Bick,White TV3/TVL 
Pluit 66601313/ Snter 29450773 
Camaro 6.2 Transf.£dt'10 Kuni- 
ng km.Srb s'roof/heater,boston 

Valentino Mtr0211-75903390/2 
F360 Modena'03 red 12rb mulus 
Full Ori BPKB Capristo exhaust 
daytona seat Hp:0856.9999.822 
Fiat Abarth 14 Turbo 2010 Me 
rahM/T,Km.9810,Full Opt,Rem 
Brembo,Full ors:021-6827.6686 


Hummer H3 09chromepack tgn1 
kmi0rb s-recJkitsroof 3TV#cam 
tndk e.seat fulors:08128786496 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
Gress !! Spt br 02133389533 


Hummer H3 luxury. 2010, Black, 
29 rb,3Tv,Cam Mndur, kndsi mls 
@ Danau Sunter:021 - 65834555. 


Hummer H3 th 2010 wrn abu2, 
tanduk,3TV,S.roof 4000km,Full 
ors,BU.Hub.085718120996 


Hummer H3, Black, 2010, Crome 
Packu, VR 22, 3 TV, Low KM 
Good Condition  0817.13.1608 


Hummer H3'10, hitam, Km28rb, 
STNK bin 5, sunroof, 3tvsLcam, 
CNN Motor Gading 458.77.000 


IVAN'S MOTOR BOS 
Aston Martin Cygnet - Black: 
'AstonMartinVantage S-Black 

Aston MartinRapide-Black 

Aston Martin Rapide"1-Grey 
Aston MartinVira: ck 
6506606 / 4524070 / 7292588 


Jaguar XF 3.0 AT 09 Champagne 
km3900 V16,TV Camera,Jok klt, 
E.seat SunRoof,Xenon,Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


Haa XF 3.008 Hitam,STNK 
good condition:BestCar PMK 
Blak S/55 Ph:65860561/70. 


Land Rover Discovery 3 Th 2005 
(2Unit) Bensin & Diesel Full 
optn. 72791646/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br, 
72791646 / 085691904722. 


MATAHARI MOBIL 
RR Evogue dynamic'12 white 3D 
M.Cooper 1.65 Coupe'2012 rdy 
Klp Gading 45858711, 4525102 


METRO MOBILINDO 
Camaro SS II Convertibil 
.. 02165861571 


Mini Cooper 16S Turbo,2011 
Orange,Km 3rb,Panoramic,istw 
Pakubuwono 7251893/725.2333 


Mini Cooper S th'08.AT.Red On 
Black.Full Option.siap pki.PjkPjg 
Tan-1. Alvin 081310888555 


Mini Cooper S, CAMDEN, th 
"2011 Putih KM 6000. Hubungi : 
6891 3377 


Minicooper Countryman S'11 
PthH.Kardon,Panormc,Heater, 

Mulus Minicooper Coupe'2011 
Pepper White Km3rb,Pano,Spt 
baruValentino Mr 75903390/2 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
168. 72791646 / 085881182920 


PAKUBUWONO CARS 
harge 
3TV. Cam, S.Roof, Coolbox 
VR20,Full 
3/7251893 


. PORSCHE - EXOTIC AUTO 
Boxster S. 3.4 L 
oxster Spyder 3.4 L 
Panamera V6 3.6 L 
Panamera GTS 
Cayenne 3.4 L 
Cayenne Turbo “ 
Cayenne S Hybrid 


opt 


1 
PI:7200099 - Klp.6d9:45846140 


Porsche Boxster2.7'00Roadster. 
Srv.Rec.ATPM.Istmw.Vlg ADV-1 
Hardtop,Alvin 081310888555 


Porsche Cayman 2.9 201142010 
full opt,RR Evogue S doorwhite 
on red RJS 6546116/ 92612900 
PROMO LEBARAN 
-Camaro "Bumblebe 
Jition, 
2 5S 


Transformers 
Ist in Indo, 
Facelift, Rear 

E 


2 
261 


Porsche Cayman 2.9 AT 2010 Ku 
ning, grsATPM,Flift,XenonEseat 
Jkt triptonic, V18, km10rb. Jl 
TanahAbang 11/66 Ph 34833131 


Porsche Panamera 2010 grey 
Maserati OP 06 black facelift 
Maserati OP 04 black Jaguar S 
type 4.0 black OL. 54213131/ 
0818400983 Autocars 

RR Evogue 5DR Dynamic Lux 
Pack Panoramic 3TV Full Option 
Ready 72791646/085691904722 


at bensin PROMO 


Only @ Chasen Cars - 66694555 


Range Rover Evogue 4D/11/12 
Black On Black 3TV'Panorarnic 
5Camera Km2rb Seperti Baru 
Fatmawati 81 Ph 0217254808 
Range Rover Evogue Dynamic 
White On Biege, 5 Door, 3 Door 
White On Black,3TV Ori,Full Ont 
Ayun Jaya Motor:02: 831555 
Range Rover Sport 5.0 Facelift 
DVD“Rear Entertaniment 
Harman Kard Kenon, Vr.20” 
@VIP Motor 
021-4505666 
awo1 15866766 opon till night. 
Range Rover Vogue Supercharg- 
ed 2006/2007 Black on black,3tv 
spt br.7279166, 085691901722 


Range Rover Evougue Coupe 
Bnew "12 Pth,Pano,HeaterTV 5 
Cam,dual  Vis.Monitor,PBD/VR 
20 Valentino 021-75903390/2 


Range Rover Vogue 5.0 Super 
Charge '2010 Black on Beige 
km.22rb  3TV,Camera,Spt-baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Range Rover Vouge '06 Hitam 
Facelift, Km50rb, 1.2M BU Hub: 
08777 54 55 835 


SANNY AUTO GALLERY 
“i#Discovery 4 HSE Black" 
RR Sport 3.0Turbo BlackRed Edt 
Evogue Black White Grey Silver 
Str021- 6525678/Kgd 45853188 


'SANNY AUTO GALLERY 
Cayenne 3.6 Black int Beige 
Atpm Sunroof Airsus Velg 19 
st 021-6525678/Kgd 15859138 


Subaru Impreza'10 Putih, 245Jt 
Komp.Puri Mutiara Blok AC no.1 
Sunter. Hubungi : 0816.8055.63 


Subaru WRX 2.5 MT Turbo 2010 
PK Sep'11,Ori,Dark, Grey,a/n. 
sendiri,svc resmi, 0818884166 

VW Golf GTI 107/08(MK5)turbo, 
slv,2 doors, good condition,csh 
(ardt syrt dibntu 081228868888 
Wrangler 2.8 Diesel 70 Anniv 


Ready Stock 2012, Best Price “ 
Sunter Auto 6527999/44201265 


6 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


HETHREW De Sl 
Aan 
Ai 4 tai 


ITS JUST-- 
SOME KINDA 
STICKY GOO/ 


# Ini hanya sejenis lem! 
Sesi bersenang-senang sudah selesai, 
Glown-9! 


A Licensing Programme of RM "" 
www,mlicensing.com 


(1681) 


IL THOUGHT YOULL BE 


Ma KPA AS SM 


“ Aku kira kamu tidak akan ke sini! 
# Kamu'akan kecewa jika aku benar-benar tidak 
datang! 


PE KOMPAS 
naga Penaana 
05.00 Kompas Pagi 
07.00 Sid The Science Kid 
07.30 Dinosaur Train 
08.00 Dapur Nicky 
09.00 Showcase 
10.00 Komedi Ramadhan 
10.30 Suka-suka 
11.00 Coffee Story 
12.00 Kompas Siang 
13.00 Klik Arbain Rambey 
13.30 Urban 
14.00 Megapolitan Sore 
14.30 Science is Fun 
15.00 Temukan Kata 
15.30 Suka-suka 
16.00 Kompas Petang 
17.00 Indonesia 
Harus Buka 
18.30 Komedi Ramadhan 
19.00 Versus 
20.00 Islam Nusantara 
20.30 Jejak Rasul 
21.00 Coffee Story 
22.00 180 Derajat 
23.00 Kompas Malam 
23.30 Kompas Sport 
24.00 Showcase 
01.00 Sholat Tarawih 
dari Mekkah 


wi 


04.00 Jalan Jalan Islami 

04.30 Indahnya Pagi 

05.30 Monitor Olahraga: 
TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Nusantara 

08.00 Dialog Aktual: TVRI 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09.03 Yuuk Hidup Sehat 

10.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

10.03 Gowes DKI 

10.30 Features 

11.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

11.03 Dialog Kerja Sama: 
Universitas Terbuka 

12.00 Indonesia Siang 

13.00 Sapaan Rohani 

13,30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

14.03 TV Edukasi 

14.30 Tapal Batas 

15.00 Indonesia/Interna- 


? pi Pabean 
Agustus 1936, Olimpiade musim 


TA 
panas 1936 di Berlin, Jerman, dibuka oleh 
pemimpin dan kanselir Jerman, Adolf Hitler. Ini 
adalah kedua kalinya Berlin terpilih sebagai 
tuan rumah Olimpiade, Pada kesempatan 
pertama, tahun 1916, penyelenggaraan 
dibatalkan karena perang dunia pertama, 

Berlin terpilih kembali pada pertemuan 
IOC ke-29 tahun 1931, sebelum Hitler naik 
ke tampuk kekuasaan Jerman. Menteri Propa- 
ganda Joseph Goebbels perlu Dengan 

ag 


Hitler, yang bukan pen mar olahraga, untuk 
untuk 


pencitraan partai. 

Tidak tanggung-tanggung, rezim Hitler 
membangun stadion atletik baru berkapasitas 
100 ribu tempat duduk, enam gymnasium, 
serta banyak lagi arena yang lebih kecil, 
Olimpiade ini diikuti oleh 49 negara, dengan 
jumlah atlet yang berpartisipasi 3.963 orang. 
Total ada 129 perlombaan atau pertandingan 
dari 19 cabang olahraga. Tuan rumah Jerman 
menjadi juara umum dengan mengumpulkan 
total 33 emas, 26 perak, dar 30 perung 


INTERMESO 


WATCHES 


REPRESENTASI 
KETANGGUHAN 


WAKTU ibarat teman seperjalanan yang 
setia menemani hari Anda. Keakuratan dan 
ketepatan waktu memengaruhi aktivitas 
yang akan Anda lalui. 

Selain membutuhkan ketepatan 
waktu, banyak orang mencari desain dan 
tampilan jam yang unik. Memang, dengan 
berkembangnya industri arloji dunia, 
penampilan jam dapat menimbulkan kesan 
dan ciri tersendiri bagi yang memakainya. 

Hal tersebut tampak nyata dalam wujud 
jam Expedition 6367 MC. Inilah sebuah jam 
petualang yang hadir dengan konsep sporty 
pada outlook-nya. Bentuk kotak dengan 
ukuran case sebesar 43,5 mm didesain 
cermat untuk memperlihatkan sisi sporty 
seorang pria. 

Demikian pula penggunaan aksen 
stainlees steel berwarna hitam dan 
merah yang mengelilingi desainnya, kian 
merepresentasikan kesan tangguh dan kuat 


EXPEDITION 6367 MC 


Available at all leading watch dealer 


E6367 MC 


dari kepribadian pria. Selain menampilkan 
aksentuasi sporty, penggunaan fitur water 
resistant hingga 3 ATM pada jam ini menjadi 
salah satu fitur fungsional yang diandalkan. 
Tak salah lagi, bila Anda yang ingin 

terlihat sporty dan tangguh, Expedition 6367 
merupakan pilihan tepat untuk menemani 
aktivitas. P/AJGI 


sional Terkini 

15.03 Belajar dan Bermain 
Komedi: Lenong 

16.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

16.03 Musik Sore: 
Panggung Band 

17.00 Film Animasi/Tele- 
boneka/Dokudrama: 
Janji Untuk Lara- 
Imung 

18.00 Film/New Ria 
Jenaka/Komedi 
Super Hero/Lenong: 
Sinetron Bunga Dua 
Cinta-Keramba Cinta 

19.00 Indonesia Malam 

20.00 Motivator: 
Merah Putih 

21.00 Bincang Malam 

22.00 Panggung Band 

22.03 Musik/Variety: 
Clubbing 

23.30 Monitor Olahraga: 

VRI Sport 

00.00 Panggung Band 

00.03 English News 
Services 

00.30 Kopi Keliling: Bu- 
daya Nusantara 


ieCTI 


05.15 Seputar Indonesia 
Pagi 

06.00 Go Spot 

06.30 Bolt 

09.00 Dahsyat (Live) 

11.00 Intens 

12,00 Seputar Indonesia 


Siang 
12,30 Layar Sinema Siang 
TBA 


Bj 

14,30 Cek & Ricek 

15.00 Silet 

15.30 Seputar Indonesia 

16.00 Ngabuburting (Nga- 
buburit Bareng Ayu 
Ting Ting) 

16.30 Layar Drama Indo- 
nesia: Hanya Kamu 

17.30 Gelap Terang 

18.00 Mega Sinetron 
Ramadan: Dalam 
Mihrab Cinta 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih di 
Bawah Umur 

20.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Tukang Bubur 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Naik Haji the Series 
21.30 Layar Drama 
Indonesia: Air Mata 


mmi 
23.00 Mega Sinema RCTI 


05.00 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Was Was 

07.00 SL SCTV Musik 
Inbox 

09.00 Halo Selebriti 

10.00 SCTV FTV Pagi 

11.59 Mutiara Hati 
Guraish Shihab 
(Dzuhur) 

12.00 SL Liputan 6 Siang 

12.30 SCTV FTV 
Siang 

14.30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 

15.30 Mutiara Hati 
Ouraish Shihab 
(Ashar) 

16.00 SL Liputan 6 Petang 

17.30 SL Telekuis Sosro 

17.31 Mengetuk Pintu 


Hati 
18.00 SCTV Sinatron 
Ramadhan: Para 
Pencari Tuhan Jilid 6 
19.30 SCTV Sinetron: 
Putih Abu-Abu 
21.00 SCTV Sinetron: In- 
sya Allah Ada Jalan 
22.00 SCTV Sinetron: 
Si Biang Kerok" 
23.30 SCTV FTV Utama 


lantv) 


03.00 Sahur Bareng 
Mamah 

04.30 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06.30 Mamah Dedah 
Keliling Masjid 

07.30 Fresh and Fun 

08.00 Friends 

09.00 Fenomania 

09.30 Seleb @ Seleb 

10.00 Full House 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

13.00 Tom & Jerry 

13,30 Little Khrisna 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 New Chhota Beem 

15.00 Dodos World 

15.30 Topik Petang 

16.00 Chibi Chibi Burger 

17.00 Pesbukers 

19.00 Catatan si Olga 

20.00 Boys Before Flowers 

21.00 Chatting Dengan YM 

22.00 Mels Update 

23.00 Jakarta Punya Cerita 

23.30 Dokumenter 

00.00 Sunting 


00.30 Topik Malam 
01.00 Lensa Olahraga 
Malam 


MNC 


04.30 Paket Imsakiyah t 
Tuan Abu dan Bung 
Nawas 

04,45 Lanjutan Omar 
(Umar bin Khattab) 

05.30 Lintas Pagi 

06.00 Starlite 

06,30 Disney Club: 
Jungle Junction 

07.00 Disney Club: 

Handy Manny 
07.30 Disney Club: Hig- 

glytown Heroes 

08.00 Serial Pilihan 

10.00 Kisah Unggulan: 
Ronaldowati 

11.30 Lintas Siang 

12.00 Layar Kemilau: 
Putri Bunga Bangkai 
Penyelamat Negeri 
Bunga 

13.30 | Drama: 

Danau Bertuah 
15.00 Di Antara Kita 
15.30 Lintas Petang 
16.00 Upin Ipin Berbuka 

Puasa 
16.15 Animasi Spesial: 

Shaun The Sheep 
16.30 Animasi Spesial: 

Chaplin and Co 
16.50 Si Alif 
17.45 Paket Berbuka # 

Anak Sholeh 4 Muti- 

ara Ramadhan 

18.00 Tendangan 
Si Madun Season 2 

19.00 Aladdin 

20.00 Dewi Bintari 

21.00 Raden Kian Santang 

22.00 Dia Ayu 

23.00 Intermezzo: Diet Aji 
Mumpung 

23.58 MNCTV Puhlawan 
Indonesia 

0 Sidi 


05.00 Program Religi Pagi: 
Mamah & AA 

06.00 Fokus Pagi 

07.00 Kiss Pagi 

08.00 Sinema FTV Pagi: 
Setiap Adzan Kuin- 


gat Kau 

10.00 Sinema TV Spesial: 
Jihan 

12.00 Patroli 

12.30 Drama Korea: 

Wild Romance 
14.00 Drama Korea Siang: 
Dream High 2 

14.30 Kiss Sore 
15.00 Live Fokus 
15.30 Sinema TV Rama- 


dhan: TBA 

17.30 Rangkaian Jalan 
Hikmah: Solmed 
Aprilia 

18.00 Sinetron Unggulan 
Ramadhan: Sembi- 
lan Wali 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Tutur Tinular versi 


20.30 Sinetron Unggulan 
Spesial: Saranghae, 
| Love You 

22.00 Buaya Show Edisi 
Ramadhan 

23.00 Mega Asia: 

Anna Anna 


METREZTV 


03.50 Tafsir Al Misbah 
04.05 Sukses Syariah 
04.29 Opening New Day 
05.05 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 
08.05 8 Eleven Show 
11.30 Metro Siang 
13.05 Wide Shot 
16.05 Ensiklopedia Islam 
16.30 Java Overland 
16.35 Oase Ramadhan 
17.05 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 
20.25 Otoblitz 
21.05 Top Nine News 
21.30 Mata Najwa 
22.30 Stand Up Comedy 
Show 
23.05 Metro Realitas. 
23.30 Metro Sport 
00.05 Metro Malam 


TR/ 


02.30 OVJ Sahurnya 
Indonesia 
04.30 Musafir 
05.00 Jazirah Islam 
05.30 Khazanah 
06.00 Sport 7 
06.30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 RAN 


08.45 Gak Nyangka 
09.15 Ups Salah 
09.45 Spotlite 

10.45 Warna 

11.30 Redaksi Siang 
12.00 Selebrita Siang 
12.30 Bocah Petualang 
13.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Cita Citaku 
14.00 Koki Pintar 
14.30 Brownies 

15.00 Tau Gak Sih 
15.30 Jejak Petualang 
16.00 Orang Pinggiran 
16.30 Redaksi Sore 
17.00 Bukber 

18.15 Hitam Putih 


19.30 On The Spot 

20.15 Opera van java 

22.15 Bukan Empat Mata 

00.00 Jejak-jajak 
Misterius 

00.30 Sport7 Malam 

01.00 Redaksi Malam 


GlobalV 


04.30 1001 Malam 
05,00 Dora The Explorer 
05.30 Chalkzone 
06.00 Spongebob 
Sguarepants 
08,00 Oggy & Cockroaches 
08.30 Transformers Prime 
09.00 Cagur On The Street 
09.30 Odong-odong 
10.00 Dapoer Cobek 
10.30 Obsesi 
11.30 Indonesia Bicara 
13.00 Awas Ada Sule 2 
14.00 Spongebob 
Sguarepants 
15.00 100 "5 Ampuh 
16.30 Fokus Selebriti 
17.00 Dug Dug Dor 
18.00 Maunya Indonesia 
19.00 Naik Enak Turun 
Ogah (NETO) 
20.00 Big Movies I: Hero 
22.30 Big Movies II: 
On Hostile Ground 


02.00 Radio Show Sahur 
(Live) 

04.30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indonesia 
Pagi 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

11.30 Kabar Siang 

13.30 Aa se Indonesia 


15.30 Ba Akbar (Live) 

17.00 Kabar Petang 

19.00 Kabar Utama 

20.00 Apa Kabar Indonesia 
Malam 

21.00 Kabar Malam 

22.00 Menyingkap Tabir 

22,30 Kabar Arena 

23.00 Radio Show 


7 


4 


RAN: 


ni 


£ 


02.30 Waktunya Kita Sahur 
04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 

07.30 Bioskop Indonesia 
09.30 Magic Comedy 
10.00 Bosan Jadi Pegawai 
10.30 Nilai Kehidupan 
11.00 Insert Siang 


12.00 Reportase Siang 

12.30 Digital Clip 

13.00 Show Imah 

14.00 Insert Investigasi 

14.45 Reportase Sore 

15.15 Sketsa Ramadhan 

16.15 Jika Aku Menjadi 
Ramadhan 

17.00 Ngabuburit 

18.30 Islam Itu Indah 
Spesial Ramadhan 

19.30 Tahan Tawa 

20.30 Sketsa Ramadhan 

21.30 Bioskop TRANS TV: 
Double Team 

28.30 Bioskop TRANS TV: 
Starship Troopers 2: 
Hero.of The Federation 


CHANNEL 

05.00 Mickey 

05.30 The Adventures 
Of Hello Kitty & 
Friends 

06.00 Enjoying Everyday 


Life 

06,30 Animasi Spektaku- 
ler: Dino Dan 

07.00 Cahaya Ilahi 

07.30 Musiclicious 

08.00 Serial Pilihan 
Keluarga: Si Mamat 
Anak Metropolitan 

09.00 Kisah Cinta 

09.30 Masa Sih 

10.00 Trekker 

10.30 Semangat Hidup 

11.00 Galeri 

12.00 Panorama 

13.00 Animasi Spektaku- 
ler: Pingu 

13.30 Animasi Spektaku- 
ler: Kambu 

14.00 Animasi Spektaku- 
ler: Doby & Disy 

14.30 Animasi Spektaku- 
ler: My Friend 
Grompf 

15.00 Drama Asia Populer: 
Office Girl 

16.00 Jalan Jalan Religi 

16.30 Anak Bertanya Pada 


Bapak 

17.00 Animasi Spektaku- 
ler: Shaun The 
Sheep 

17.45 Cahaya Ilahi Berbuka 

18.00 Animasi Spektaku- 
ler: Timmy Time 

18.30 Animasi Spektaku- 
ler: Timmy Time 

19.00 Serial Pilihan 
Keluarga: Si Mamat 
Anak Metropolitan 

20.00 On Air 

21.00 Man vs Fish 

22.00 Top Action Series: 
Blue Bloods 

23.00 Panorama 


EKPEDITION 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area. 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Conceptis Sudoku 


By Dave Green 


Jejak Rasul 
(KOMPASTV : pukul 20.30 WIB) 


Mengajak pemirsa 
menyelami hidup, 
budaya, bahasa, 
makanan, kesenian 

dan sejarah umat 
Muhammad SAW 

di negara-negara 
bekas komunis di Eropa 
Timur. 


& Acara dapat dlubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 1 Agustus 2012 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


EXPERIENCE at (Sy), 


GANDARIA XXI IMAX 
1245 16.15 19. 


Prerntore 


GADING XXI PREMIERE 
13.00-13.30 -16.30- 17.00-20.00 - 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 

SENAYAN CITY XXI PREMIERE 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 

PURI XXI 

PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 

UUVING WORLD XXI PREMIERE » 

KARAWACI XXI PREMIERE 


30 
SANDAI IA XXI PREMIERE 
13.30-17.00 


TUbIo HO PREMIERE Ex 
13.45. 17.15-20.45 


BOTANI XXI 
1200-1248: Sa 15.15-16.15 


16,15-18,15- 
30-21.45 


16.15-18.30. 
-21.45 


5.15 16.15-18.30. 
45 


1 
15.15-16.15-18.30- 

-21:45 
Mur er Yaar 
1200-1320 -19:20 1640-1840. 
Tina Wokup pu 
12.45 -13.15-16.15 
19.45-20.15-2130 


12.00. 13.30-14.20 -15.20-16.50 - 
17.40-18.40 -20,10-21:00-22.20 


PLAZA SENAYAN XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
MARGO PI 


1645-18.15- 


Bcp 
1209: 1300-1413: 13.20. 14:20 
7.35 - 18.40 - 19.40 - 20.55 - 22.00 
DIT PP VELVET 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN JAM 


SENAYAN CITY XXI » 
FX PLATINUM XXI - 
KUNINGAN CITY 201 
'O XXI » METROPOLITAN XXI- 
BD KA BLOK MI SAUARE 
1248-1315-16.15-1645-1945- 
:1 


OKM 

.30-16.15 -17.00-19,45 - 
20.30 
SURYA M2 - 
13.00 13.30-16.30 17.00-20.00 - 


STUDIO XXI EX - TI 
1300-1345- 1630 1915-2000. 


SEASON emyoOU 

1200.15.15-18,30-21.00-2145 

HOLLYWOOD XXI 

13.00 16.30-18.15 -20.00-21,30 
CILEDUG XXI 

17.30-19.45 -20.45 

XXI » CIBUBUR 

Tas. nata A8 1945-2100 
PONDOK 

PN 

-15.15-18.30-21.45 


LAX 
GADING - DEPOK « METROPOLIS « 
BIC  BUARAN s PONDOK GEDE 
13.15 1 


LITZ PP 
12.00-13.00-15.20 -16.20-18.40 - 


PLAZA INDONESIA XXI 

12.45 13.15-16.15 -1645-19,45 - 
20.15-21.25 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

CITRA XXI » CILANDAK 
12.00-13.00 -15.15- 16.30-18.30 
20.00-21.45 
BLITZ MOI 


Premtire 


| stupto pa premeRe Px, 
13.00-15.10 17.20-19. 

| mata SENAYAN PREMAN 
aon PLUIT XXI PREMIERE « 


| GANDARIA XXI PREMIERE 
| 1918-1515-17.15-19.15-2118 


PLAZA SENAYAN XXI » 
SENAYAN CITY X2 

| PONDOK INDAH 1 XXI » 
GANDARIA XXI » 
GADING XXI » 

| ARTHA GADING XXI - 


BLOK M SGUARE - 
4 SUNTER « TAMINI » 


12.30 


BELANg MAL 
BTC - MALL LIPPO CIKARANG 
(12.30-14.30 16.30-18.30 - 20. 
FLATA INDONESIA XXI 


TIM XXI 
| METROPOLE XXI « 
| KALIBATA XXI - 
WTC SERPONG - 
Pondok OrbE- 
MARGO PLATINUM 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


| Lewat JAM MALAM 


MEGA BEKASI XXI 
13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 


Guy Pearce 
MAGGIE GRACE 


Wafepdn|ing 


DAAN MOGOT 
12.30-14.40 -16,50-19.00-21.10 
METROPOLIS 


12.45-14.45 -16,45- 18.45-20.45 
BUARAN :1230-14.30.1630-18.30-20.30 
KARAWACI : 17.45-19.35-21.25 


ETIABUDI - LA 

ia, 1518- Na 915-211 
JANTUNG 

Para 1602.16.55-18.45-2035 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D » 
PLAZA SENAYAN XXI 3-D 
Li XX 3-D 


CILANDAK 3-D - 

Pad TA S9” 1705. 19 15-21.25 
KUNINGAN CITY XXI 30 

PEATEN LAGI.” 
GADING XXI 3-D 

BOTANI XXI 3-D - 


MEGA BEKASI XXI 3-D « 
PLAZA BLOK M 


3-D 
1 13.15-15.15-17.15-19.15-2115 


ai CBD CILEDUG XXI 


12.30-14.40 -16.50-19.00-21,10 
CIJANTUNG 
12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
BTC. 

OGOR TRADE MALL 
12.45-14.45 -16,45- 18.45-20.45 


MAIN BIOSKOP 


RICHARD 
GERE 


Du 


KEEP TOUR ENEMIES CLOSE Panai 


PLAZA SENAYAN XXI « 

FX PLATINUM XXI « 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

PLUIT VILLAGE XXI «PURI XXI 


PONDOK INDAH 1 XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI « 

BOTANI XXI- 

GANDARIA XXI « 

GADING XXI » 

AARTHA GADING XXI - 

SERPONG XXI: LIVING WORLD XXI « 

12.45-14.55 -17,05-19.15-21.25 
19.35-21.25 


r 
ALL PAIN, NO BRAIN. 
Aha Dan. M1 


"ww Ihreswongaa com 


NAYAN 301 « 


mg ap Si 
TI 19. 


ION 
12,30- 14.40-16.50 -19.00-21.10 
BUARAN 
1245 - 14.45 -16.45- 18.45-20.45 
R TRADE MALL 
18,30 20.30 


KLIK 


TOPHER 
GRACE 


BLE- 


21cineplex 


com 


| eLaza INDONESIA XXI « 


Pe M PLAZA BLOK M 


16.50. 


30-14.40. 
(amil PLAZA SENAYAN XXI 


BEKASI SAUARE YO - 
SUPI » 
PLAZA BLOK M - 
LA PIAIZA 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
17.45-19.35-21.25 
'O CIKARANG 

12.45-14.45, 16.45-18.45 -20.45 
STUDIO XXI EX 
HOLLYWOOD XXI - 
SETIABUDI 
1900 15:10 -17.20 1930-2140 

DAA 115-1915-2118 

WA 


17.45-19.35-21.25 
EKALOKASARI 
18.30-20.30 
MARGO PLATINUM 


PONDOKINDAH 1 XI! 


BLOK M SGUARE 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
POK 


445 16.45-18.45 -20.45 


1918-2125 


MEGA BEKASI XXI » 
BLOK M SGUARE - TAMINI 
120-150 -15:40-17:20-19.20 


1 
PLUIT JUNCTION XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI « 

DAAN MOGOT 

12.18 -1405-15155-17.45-19435- 


1.25 
PLATA DONESIA KA 
12.15-14.05 -15.55- 17.45-19.35 
METROPOLE XXI - DETOS 
12.15-14.05 15.55-17.45 


19.00-21.10 
18.30-20.30 
18.30-20.20 
19.00 


PONG 
|13.25-15.15-17.05-18.55 
| GANDARIA XXI 
| 13.30.15.20-17.10-19.00 
| BINTARO XXI » GADING XXI. 
|| KALBATA XXI - METROPOLITAN XXI- 
KARAWACI - CIBUBUR 
12.15. 14.05-15.55 


Jas0 lea 16.30 18.30-20.30 


CAN MAL 

Pa Aa TA M5. 20145 
Tini. WTC SERPONG, 

13.00. 1. Jaa 19.00-21.00 


POR ann 


TU DAPAT BERU 


BAH « INFORMASI 


FILM DAN 


BIOSKOP KE 


TIK NAMA BIOSK 


DARI 


PONSEL ANDA 


HOLLYWOOD XXI 

BOTANI XXI - LIVING WORLD XXI - 
PLAZA BLOK M - ARION 

12.45- 14.35-16.25 

GADING Ea an PLATINUM 


10014 ago 16.00 18.00-20.00 
100113 1200-17.00.19200-21.00 


NatO15:00-17.00.1920 

BLITZ TK 

12.30- 14.30-16.30 18.30-20.30 
3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 
MEGA BEKASI XXI 3-D 

1218 1405-1535 -1745-19.38- 


jav 


A4 th 2010 Tgn 1, Hitam, Full 
Elect Leather Seat, DRL Xenon, 
108 Jt. Hub: 0819 0821 9975 


DP smw 


320 Bisnis 2011 bln 7 hitam km 
7rb spt br 409jt/Dp20X Radio 
dlm raya/14 hub.0816777105 


3201 '06 Black ““3201 08 Silver 
3251/LL,M.edition, 520/12 Silver 
523"10B1ck,523'10s1v,5231, FLO 
110 White, 523i, F10,11 S.Grey 
530105 sIv,530/06b1ck,530/10sIv 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


320i Facelift AT 05 Hitam VR17 
JkitKeyless,Tp dbl din mulus 
TT/K JiAlaydrus15 ph 6345911 


3201 th 2010 Executive Silver 
Bursa Otomotif Sunter (BOS) 
2/11 Hubungi: 0816.902500 


330CYOL. CBU. Coupe, 2door, 
Alpine white. nopil. Pik. Pja, 
Khusus Kolektor. 081310888555 


520105. Silver Int Black. ATPM. 
Pik Pjg.Nopil 3Angka Siap Pakai 
Alvin 93118855 


523i 2008 Akhir,Hitam/Mulus 
ick harga 120Juta Hub: 
- 0877 824 50467 


523i Executive 2011 Nik 2010 
Space Grey, Sunroof, Xenon 
Cosmic 7220903, 081315041412 


523111Exec.Black On Beige.Tgn1 
dr Br.Pjk Pja.Full Mis.Spt Br.BSI 
Smpi 2016.Alvin 081310888555 


52312006 Akhir Stater Pencet 
2Unit Krdt Mct Mrh Mbi Sat Bgs 
330Jt Hub: 56163381 


530 2005 E60 blackonblackSroof 
lowkm service record full ori DP, 
GBit a9.Bjtan # 081385498555 


5301E60'09Silver On Black.Tgni. 
Serv Gratis sd'2014F.Ori.Sangat 
Terawat. Alvin 081310888555 


AUTOMAX BOS 6506888 
Z4 25 Hitam 2011,KM 3ribu 
“Tgn 1, Pajak Panjang, Full Ori'" 


Benz C240 '05 Merah/ KM 42rb/ 
Tan 1/ Full Orisinil/ Istimewa, 
Hub : 0816-198-5475. 


CHOSEN AUTOCARS 
6401 Coupe, Cabrio, White 
New, Turbo, Intr Black, F.Option 
K.Gading 2938 5555 / 94497220 


New X3 Facelift Panormc 2007 
350jt-5301L Silver pk02 sgt mis 
110jt.:08881351818 / 6620338 


X 1 April'2012 Pearl White, km 
rb, spt baru, hrg 490Jt. Hub ph 
02168070707 


X5 3.0, th'2002 Abu2 metalik 
TV SunRoof, E.seat, Facelift, VR 
20,Simpanan. Hub : 65913377 


X1 Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 465 Ontr 
nego 72791646 / 085691904722 


X1-181/12 Slvr, X3-2.0d Bsns'11 
Black,X3-2.5'04 Black,X3-2.5'05 
Blue, X3-3.5i"L1SIvr,X5-3.0 D'11 
White/black,X5-3,51 Exc'Ll,grey 
X6-3.51/09 Black 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


mrioperkoran @ 


X3 xdrive 2.0d'12 Hitam Pano, 
km.200 Lsg.Nama, Seperti baru 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


X5 4.8 AT 05 Panoramic,Hitam 
airsusp,VR 20",ban br 47351L/02 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259085 


XS Th 2004 Facelift, TV, Xenon 
Nopil Mis Srvc Record full BMW 
Stnklth Tgn1 Hp:0856.9999.822 


X5 Th.2003 Type Excutive 
sunroof Hitam mulus,Stnk Baru 
Hub. 0818.133315 / 66694510 


XSExecutiv/0Bhtm met kond bas 
trwt JIlMangga Besar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


X6 3.5 "2010 Nik 2009 Hitam 
Tgn. Full Option km.20rb 
ph:021-68716150 JKS 1,1M BU 


X6'09/10 black, km22rb, good 
cond,terima TT,ATPM,automart 
53678993-4 / 0817717348 


Z4 2.3 thn 2010,wrn hitam 
metalik,km 4000 tan 1,BU, 
Hub.085718120996 


Z4 3.0 th 07ATPM,Silver,km 6rb 
full Ssys spt br TT/K " 4210789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


24/2010 Silver km5rb Warranty 
ATPM, Kondisi Seperti Baru ““ 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Ip ceevrotet 


Captiva 24 L Thn 2007, Jakut, 
210it, Nego, Hitam Metalik, 
Kond Istmw, Mesin : DOHC 2905 
CC 16, KM.68613, Valve, A/T, 
Perawatan di bengkel resmi 
chevrolet, Bensin, Pajak Maret 
2016, Asuransi 2013 Peminat 
serius Tlp/SMS : 085281303933 


Captiva, Colrado, Orlando Ready 
Stock Angsuran SJuta-An Hub. 
0813-159 83666 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.3648515 


Captiva/ Orlando/ Colorado 
Bonus menarik hanya di Sun 
Motor Jl.Panjang No.1 Kebun 
Jeruk Ph.5321359/923.59.216 


Ip corvsuer 


300 C 3.5 "2007 Black on Grey 
Km35rb, Boston Audio,Istimewa 
Metro Mobilindo 021-65861571 


(AT TOPCARS 
.Exhbtn — @Sency, 
dodge journey SXT8.d.mhite,red 
Rubicon Adoors white,COD black 
Sport diesel,Sport X,Readi 
Chrysler Sunter: 021-6518000.. 
«Chrysler JI.Panjang:58356538.. 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pentastar'12 
“Sahara & Rubicon" 
More Powerful 285 HP1O'Less 
“Fuel Consumption'" 
Years ATPM Warranty: 
1021-7223111 / 08128368553 


CHRYSLER PONDOK NAN 
Grand Cherokee 3.6 Annivers 
“Ready Stock Black Only 
twrury Comfort Auiet Ride 
ITPM 3 years warranty#" 
Jeep Authorized Dealer: 
1021-7223111 / 08561417979 


& 


CHRYSLER SLIPI 

“Jeep Patriot 2.4 Ltd "12: 

Dodge Journey 

##Angs hanya 5,5Jt/BIn: 

3 Years ATPM Warranty" 
021-29308685 / 08159908176 
Jeep Wrangler 3.6 Sahara Penta 
Star,white 4D new,rdy Matahari 
Mobil 45846730, 45858711 KGd 


Jeep Wrangler TJ Th 2000 AT 
Hitam Good Condition Hrg 38Sjt 
Hub 0818850027 Jaksel 


JeepWrangler3.call type&colour 

Sport X/Renegade/Platinum" 
“Sahara Artic/Jeep. Compas"" 
Grand Cherokee 3.6L & 5.74 
“Dodge Journey / Patriot” 
021 458 585 84, 021 458 585 86 
Tobi HP 0817 6389 3355 


PT Cruiser '0LLATPM. 2000cc, 
Siap Pki.Pik ja.Lanaka & Jarang 
Ada. Alvin 93118855 


Wrangler 2012 Hitam Sahara 
2Pintu, Pentas Car, TT/Kredit 
Hub: Lisa 0813.1610.1979 


Wrangler 3.8 Sport 4 door'2011 
black. Auto Royal, BOS blok B-1 
n0 16-17 HP 0878 8201 3005 


Wrangler Rubicon'2011 Puti 
kmdrb Warranty ATPM,spt baru 
Metro Mobilindo 02165861571 


Wrangler Sahara 3.8 "2011 
Pajak | Panjang Km.1Orb 
Hub:08777-54 55 835 JKS 


Wrangler Sport'10hitam kmSrb 
banSrp bimTrn,jkitTv,misSklbti? 
SptBF70555667/0878.87887866 


Jl oamatsu 


III new xenia dp15'sangs 2.2jtan 
,Terios angs 2.9itan Luxio angs 
2.Sitan, Gran max PU/MB angs 
2itaruprs cpt hub,dealer resmi,R 
Stock, 


Kalimalang..,..36610202 

7114S71,7715477. Tange 
9:......35781260/55781717/ 

Ya Sawah besar ..6241010 


Sirion'12 Putih A/T KM.3Rb V- 
Kool, All Risk, jok Kit 193jt Nego 
Bantu Kredit.hub:081932924200 


Taruna FX Desember 2000, 
Silver Ex Wanita, Tgn 1, Orisinil, 
Lengkap, 85jt. Hub: 0818192722 


Terios Adventure TXAT 10 
Silver met org full var an sdri 
bgs skli km51rb tgn 1 hrg 158jt 
nego hub 0816-4852033 


FORD 
New Porsche Boxter S 3.4, 315 
HP,carrara white,cabriolet,bose, 
pdk,f.option nego 021-26218887 


II tonoa 


Accord VTIL 2009 Hitam Tgni 
sgt IstwVR 20,Rp.325Jt (Khs 
Kredit) Bunga 6,516. 0811936280 


Accord VTILAT'10 hitam km16rb 
rs. Bursa Otomotif Sunter dpn 
mali Arta Gading 08161168551 


Accord, City, Jazz, Freed Ready 
Stock Free ViCool Bunga 
Rendah, Bisa TT. Hub : 6129999 


Accord, CRV, Freed, Jaz Ready 
Stock Free Vkool, bunga Ori GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0816931972,93385722prosescpt 


Accord'11 nik'10 Vtil Z4L Htm 
CRV/09405 2.AL SlvrtHtm Tgn-1 
Jaz2'10 AT Slvr kmi5rb Tgn-1 
087885928000 Mobilland k.adg 


AII new CRV,BrioCtrm indnt)Jaz 
frad,civicodys, Rdy (free vkool) 
bg rgn 68663392/081389866638 


AlINew CR-V'2012alitype r.stk! 
City/Jazz RS/S plh wrn bngAs, 
bs TTO2170996800/0816716908 


City CIvicCRV FreedJazz Stream 
Baru Bekas Bergaransi Dp Kecil 
Email honda@sirajakradit.com 


City'07 Silver Tan pertama,Jl. 
Klp Puan Raya FY3/5 blkg Bank 
AG Klp Gading,telp:0818816931 


City'09 A/T, Merah Met,Recl 
Seat, seperti baru, Hubungi: 
0817 188 188-(021)3901005 


Hung At Black# Spoiler- Mls 
Harga: Nego: 0811139225- 
02133111800 


CRV 2.0 AT Thn 2008 Silver. 
Separti Baru, Radio Dalam 16 B. 
Hub :085691904722 / 72791646 


CRV 2.4 2008 Abu Metalik,HID 
nopilTan-I,harga net 253t tp 
Hub:99793333 


CRV 24 AT 2005 Silver tangan | 
dari baru Hub:021-70999567 


CRV 24 AT 2008 Tgn 1,Istimw- 
Accord Limited 2003 Surya 
Motor Fatmawati Ph.7657109 


CRV 24 AT Hitam 08.PS8 Auto 
SPBU TanahKusir Jl. Bintaro Ra 
ya 3-5 ph 72895801 / 96992001 


CRV 24 AT silver Des'07 pakai 
dr baru service record,hrg 240jt. 
Hub 08567392888, 90179089 


CRV 24 AT Th 2009 Putih Isti 
mewa. Bursa Otomotif Sunter 
(2/11 Ph. 0816.902.500 


CRV 244 AT'10 F.Lift,Htm,STNK 
bln 3,Full OrsKm16rb,NIC'S Mtr 
08180.8889.889/021-92888898 


CRV 24 FLift'10UrbantTitanium 
FullOrs Spt Br.Bursa Mobil MGK 
Lt.3/3. Ph:70998168-68762195 


CRV 2.4 hitam met'08 prima khs 
Pemakai:PuriGardena B1/9 kali- 
deres 0816.1302357/9700.7888 


CRV 2.4 matic'2008 abu tua met 
dijual cot, Hub 0812 184 555 38 
1087 886789522 


CRV '2007 Hitam 2.4 A/T a/n 
Sdri Dari Baru Trwt Mulus Hrg 
235jt. Hub: 081280707599 


CRV A/T 24 Th'2010 Abu? 
KM.19Rb Pjk Baru Rp.295Jt 
C/TT/K Hub:92978600 Jakbar 


CRV Manual 2005,facelift,hitam 
jok kulit,mulus terawat,antik, 
km rendah hp.02190500751 


CRV tdp 50jt Jazz tdp 20jt Freed 
tdp 40jt bisa indent BRIO hub: 
02170763804-081380031033 


Elysion 2.4, 04, 2tv, Snsr park, 
camera, dvd, ful kit, elektric 
door, keyless, 087887524716 


Freed kihs Pemakai 2009 tan 1, 
A/T putih, jk klt, trwt skli, 
pribadi. Hp.0813.194.10026 


Freed Type PSD Silver Sept'09 
Full Asesoris Kondisi 964 
Hubungi 087 88147 8977 


R Th2006 Putih 
Manual 


Integra 
KM.2300 
Hub:021.79192373-74 


Jazz IDSI MT 08 Pink/KM 65rb 
AsliBuku & Kunci Serep Lakp 
Istmw, 133Jt. Hub: 95560058: 


Jazz RS Matic a/n Sdri (Pemilik 
) Putih Th'2010 Psr Mgu:0812 
86503413 - 02132833999 


JazzRS'2011AT Htm Mdi Trbaru 
Byr 60Jt Bs Bw Mb1 Kond 100 
MIs Skli Ph.30013988-33143179 


New City S AT'09 silver j.klt spt 
br. Bursa Otomotif Sunter don 
Mall Arta Gading 08161168554 


Odyssey ATPM th'08 Silver,KM 
26rb,Serv.Record,Jok Elect Dpn 
Bika,NIC'S Mtr.05180.8869.689 


Stream 2.0 Tiptronic'2003 silver 
Trwt 114jt TDp14jt ang:3,9itx35 
“45860.555 / 0813.8955.2078" 


HP aowoai 


Avega Grand Avega 2012 Ready 
Stock Tucson Dapat Sonata H1 
Free VkooltAsesoris 80796715 


H-L A/T Bensin '08 hitam jok ku 
lit,2 TV,Serve Reg,istmw Tgn 1 
"BSA", Fatmuwti 37, 0811118181 


H-1 XG'2010Silver 9Seat Jok Klt 
TV2, Panel Wood ,GPS Camera 
Mundur Km 27Rb:: 6540779/80 


H1 Dera Tdp 114jt/Agsejtan 
New Tucson  75jtan/Mjtan 
081289278927/99780431 


H1-XG th.2012, STNK April'13, 
hitam, A/T. 1900 KM. pemakai 
lgs. Rp.335jt. 0812 9403 8568 


Tucson 2011 Hitam At Tgn 1 
dari Baru, Hrg 265 Juta Hub: 
0813 5781 9888 


MD suzu 


'Adu,lv,6.Touring hny 9itan dp0s, 
Mb12/16seat isuzu giga-trr190, 
ps (4x2) fvz34p 285ps (6x4) hdh 
Isg h.revo.digital cmra,bb,nbook, 
Icdr-stock, Kalimalang 8056979, 
8651 201 kb jruk 5321260,9300 
8807 Tn Abang 11.38/3333, 7046 
4690 Mgg.bsr6240410,6284115 


AI NewGiga FRR,FTR,FVR(4x2) 
FVZdump(6x4),M.bus16/12seat 
Elt 6/4 Ban, Hdh Lsg/Dis.Mnarik 
Karabha Perkasa 021-6299318 


Dump Truck FVZ 614,FVM 6x2, 
PRINT AB bowbantrutk 
Elf 6/ ban,Microbus 16/12 seat 
,D-max single/double cabin Disc 
/bng menarik hub:PT.Rahardia 
Ekalancar 6266370-56911588 


GIGA Ready Terbatas FVM-@ 
(6x2), 200 PS,26 Ton,WB 5,5M: 
FVZ(6x4)Dump | FRR,FTR,FVR 
(0x2)MicrobusELFC12/16 Seat) 
ELF 4/6 Ban,Bunga Ringan. 
AutoCipta Isuzu MGD:6128000 / 
BSD:5388000 / PCN:3458000 


Panther 2.5 Thn 97 Abu Metalik 
AGMsn Trwt,Wisma Metro Poli 
tan 1, Lt.8, 0215254737 Parno 


Panther Box Turbo Thn 2010 bin 
02 Dijual Cepat Hubungi.0815, 
1098 1177, 021 - 925.61277 


Panther LS 2.5 AT 2002,Silver 
Prima,S.Luar Kota An.Sndr,105 
Jt Hub:08164808039/68601005 


Panther PU 2007 Biru Met (No, 
Pol.R) Rp.77,5it Nego Jakbar. 
ph:021-58356865/5801261/66 


Panther Touring 2002 Coklat 
Met kondisi Terawat Hub: 021 
70771033-91069393 


Panther Touring TBR 54 Hitam 
2008, Mis, Km.58rb, 2500cc, Tan 
1,Jarot 081310626321 Jam Krja 


Ha 


AAII New: Sportages Picanto: RIO 
Pregio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Carnival 2001 Gold Met Kondisi 
Prima Terawat Jok Kulit 8 seat 
Hub 021 70774033-91069393 


II mazoa 


6 AT/T FL"11/12 Putih 1005: Ors 
Kml2rb,JK/SR.BursaMobil MGK 
1t.3/3. Ph:70998168-68762195 


AII New Mazda 2, DP Bnga Mrh, 
Rstok, FrAudio Kit “ Trade in. 
0251 8322999 / 08998961965 


CX 7 23 A/T GT 09/10,Hitam, 
Rear Camera,Sound Bose Mls 
Siap Pakai.Hub:021-6827.6686 


CX 9 th/201142010 hitam audio 
Bose, VR 20, Sunroof,K.less,Jok. 
kit, Camera, PBD. 021-91280777 


CX-9 Black 2009 Sroofaudiobose 
leather electrk tgn1 dari br TDP. 
128jt/angs.17,3jt#08119910800 


CX-9 Th'2011 Putih Kondisi 
Istimewa Seperti Baru Hub: 
08979137068 (Rian) 


CX7 2010 GT Pth Tdp.160jt/10jt 
Auto High MG2”0pen till night 
0858222.22266, 08131958.0015 


CK9 "08/09 Hitam 10010riginal 
antik km18rb Tgnl Sroof Eseat 
505jt Sunter 0817 000 2517 


RX 8/08/0Xfacelift)black on red 
knalpot hks,rcrd mazda csh/crdt 
Premiere Autocar 0816896888 


SIRAJAKREDIT 
2 HB CX Baru dan lain2 Dp Kecil 
Online Aplikasi 4 Jam Kirim 


 mereoes 


AUTO ONE SLIPI 
E250 coupe black&cabriolet wht 
citAngs  9dt-an/BIn" 

s 350 Dick” 11 night edt low km 
2Auto One Premium Cars Btaz 
021 - 29308685 / 081806898787 


AUTO ONE KLP GADING 
E 250 Coupe / Cabrio AMG Pack 
SLK250amg pack wht/blck/groy 
E 250 Coupe White IL 3 
#irLow Km, Like A New 
021 158 585 84, 021 458 585 86 
HP, 0858 8333 8055 
AUTO STAGE 
E 250 Saloon AMG White..., 
-E 250 Coupe AMG Paladium, 
.C63 Coupo AMG Black. 
KH Ahmad Dahlan 43 Radio dim 
128.6262 - 7236226 723.6336 


AUTOHAUSE IMPORTS 
CLS350 AMGPack Black,White 

« E250 Coupe / Cabrio "“ 

SLK 250AMG Black,Silver 
Pluit 66601313/Sntr 2950773 


B170 '07 Silver " 
E260 Elg'03 Hitam “““ 
S280L/04 Hitam “erie 
Auto Royal BOS 085287110400 


Benz B clas 170/panoramik, thn 
2008 ,STNK pjg, wrn silver,intr 
kulit /mulus hub 081905551188 


Benz C200/250,E250/300 Brand 
New ATPM,Serie lain Ikp bng 0s 
Bs trade In: 0817886999 Adji 


C 200 CGI Classic'2012 Bln 5, 
Facelift,Htm,Grill-Emblem AVG 
Kmdrb,Nic's Mtr:081808889889 


£ 200 K'08 silver on gray, VR 18, 
km S1rb,Tgn 2,stnk pjg, ID1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


C 280 Th'06 ELG Silver 7G Tronic 
Bagus” Sekali Hub Hp 
0878-7820-7722 


C 230 Type SPORTY 2007 Hrg 
225Jt Hitam Mulus Terawat Ex 
Taxi Bs Kredit. 087855025612 


250 Avg AMG New 2012 Lmtd 
Edition Fire Opal Red ATPM, grs 
ISP 3th PRO Motor : 5312 1000 


(C180 compresor AT "2004 silver 
antik km32rb tgn 1 ban serep 
blm trn T.6586716 / 71153757 


200 2008 AVG Htm Har.Kardon 
(200 2009 Htm TDP.99jt(9,9it) 
Auto High MG2””open till night 
0858222.22266, 08131958.0015 


200 Baru'2012 Hitam,IsgNama 
hrgBersaing bs TkrMbi lain,data 
“dibntu:0818.119900/9990.9000 


200 K Classic Rubah AVG 2009 
Km.13Rb 4 C200 K AVG 109 Slvr 
Nona Auto 94250505/23661771 


200 Kompresor'2008 Silver 
Met, Kondisi Mulus Seperti Baru 
70.555.667/0878.878.378.66: 


C200'2011opt,avg,V18,km9rb sil 
vertB170 AT'Obbeige,bsTkr mbl 
lain/krd 0818.119900/98087755 


C200ELG matic BlueMet 96 jok 
kulit VR17” AMG Jual Cepat 
Hub: 081294595216 


240 2003 black,leather,sunroof 
Velg 19, STNK Panjang,Tangan- 
1, Mulus. Hub: 0816840592 


250 CGI AVG AMG 2011 Putih 
(250 CGI 10 Htm 2 Unit Grs ISP 
Nona Auto 94250505/23661771 


300 AVG 2011 panoramic silver 
stone 1004Antik Km15Rb F.spec 
Hub:0817 000 2517 Sunter 


C320AVG'O1 htm antik Km.46Rb 
VR AMG Jl.Mangga Besar Raya 
No.36A:021.6256555-92299107 


CL 500 th O1 V-12 silver on grey 
km 22rb, VR 19, good. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 5180 3668 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS63 Amg PrfrmPck,Blck/Wht 
LS 350 AMG,TV,PBD,Black-- 
LK 250 AMG,Facelift,Black 


K.Gading 2938 5555 / 70078198 
CLK 240 Avantgarde 03, Black, 


Sunroof, triptonik, | leather, 
keylass key, BU 081316336191 


CLS 350 '2012 Brandnew 7G Bi- 
Xenon tdk jadiPakai 1,4M ONTR 
nego,BU Hub""0856.9999.822 


CLS 350 AMG White H. Kardon 
E250 Coupe AMG Ready Merah 
“Silver, Putih, Harman Kardon' 

SLK250 AMG Harman Kardon' 
AutoMax 6506888 / 4585.7731 


E 200 Kompresor'2003 W.Hitam 
Km 86015 Hub.0811817213 


E 250 Cabrio'1l Putih km3rb 
Warranty ATPM, Seperti baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


E 250 CGI Coupe'10 New, sg nm 
stanite grey,AMG pack. iD1 PRO 
Motor 450 7941 / 0817 800 237 


E 250 Coupe 2011,AMG,msh Grs 
'ATPM,Panor,Km.3800 Silver,Pjk 
Bln 4,spt Baru. :021-6827.6686 


E 250 Coupe'Htm'11 bin 10 km 4 
td & E 350 Coupe'11 Km2rb bln 5 
h.nego grs ATPM.hub 7982304 


E 280 7G Tronic TW'07 Silver, 
Vcool, Xenon, Lamp,E Seat, Jet 
washer, Istw, 085920017888 


E 300 AVG -Panoramic/ 2009 
Hitam,ATPM Krey,DynamicSeat 
masih garansi. Hp. 8636-3989 


E 300 Elg th'11 Palldm on black, 
ex disp,km 1200,Isg nm.iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


E-280 Elegant 06 Akh Htm 7G 
Sgtistw S'ParkirS/SystemKm35 
Rb F'Elect 389Jt 08567837910 


200 kompresor 2005 VR'19 Km 
30rb H 295jt nego Radio dalam 
168. 72791616, 085691904722 


E200K/05 Htm Mengkik In Begi 
Sat Bas Km4BRb CD S'System 
S'Prkr “lamp 286Jt 33808158 


0 Cabrio Th 2011 Putih, Ki 
h Full Orisinill, Bagu 


E250 Coupe AMG Pack Thn 2012 
White & Black On Red, R.Stock 
“Axel Motors : 02137777007” 


E280 '07 Silver Kond Prima Trwt. 
JllMangga Besar Raya No.36A 
Ph.021.6256555-92299107 


E280 76 Tronic '08 Hitam Tanl 
Bas Jl.Mangga Besar Raya No. 
364 :021.6256555-92299107 


E300 CBU Thn '2009/2010' ELG 
Panoramic Garansi ISP 2013 BU 
021-94250505 / 021-23661771 


E300 th 09 hitam tan 1,km 3000 
asli (mirip baru) H.835 jt nego, 
Hub: 021-93663888 


E300'11 AVG Silver Panoramic 
Km7rb “ E250"12 AMG Estate 
Kmirb SptBaruPh02129450837 


'GL500 th'09.Black On Beige.Full 
Ori.Tgn1 Serv Rec ATPM. Full 
Option.Alvin 081310888555 


(ML 320/02 Hitam on Beige, TV2, 
DVD, V.Rac « S320L”97 Hitam 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259085 


OTOMOTIF 


ML350 AT'08 Silver 100x0ri 
Eseat xenon perfect condt H 
655jt hub:08170002517 Sunter 


ML350/11 Black Grand Edition 
KmiOrb VR20 Spt Baru Ph 
021-29450837 


New E 280 G7 Airmatic Nine Edi 
tion 1005 Ors,Km.sdkt, Serv rec 
565jt.ph.6620338-08881351818 


S 280 Short th 00 black on beige 
km 73rb,trwt,Tan ke 2, iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


S 300 '08,black on beige,TV3,km 
18rb,record srvc STNKpjo,AT PM 
Rp.990jt nego, hub: 0818832952 


S 300 '10 htm,TV,vcm,new mdi 
ML 350 th'09 black,next gnrtion 
SLK 200 th 2011 black on beige 
E280 th'06 4 E 260 th'OM black E 
320 AT'95 MP,Sportline,hitam 
CLS 350 AMG pack, black, f.opt 
E 250 New,AMG,pnrmic,white 
SLK250 New 6516116,99830087 


S 30009 Htm Kmderb S.Roof, 
TV,Cam,Ambient — Light,Good 
cond,E300 AVG'10 Hitam Km, 
15rb Ambient Ligth,Full Ori,Mu- 
lusValentino Mtr 75903390/2 


S 320 L Hitam,Des'2000 Facelift 
Sunroof, ATPM , Kondisi Baik, 
Low Km,Hub: 0816 485 0628: 


5350 juli th'07, black, very good 
conditon, cal now @ Automart 
5367.8993-4 / 085219773275 


S 350 L 2006 hitam 3TV Pano- 
ramic. Full Option, Radio Dalam 
168. 72791616 / 085881182920. 


5280 AT 01 Biru Mudamet VR16 
Jkit,Eseat,Heater,310jt TT/Krd, 
JAlaydrus No.15 ph 6345911 


S280 AT 02 Hitam,V16 Jok kulit 
Elect seat Air susp, Bagasi, 
Vacum TT/Krd Perempatan Ra 
dio Dlm (PN15)no59 Ph7211118 


S280'00 Htm facelift istimewa 
C200'02 Htm 4 shockrban baru 
1087885928000-Mobilland k.gdg, 


S300 07 ATPM Hitam Km 17rb 
Ful Orisinil Terawat Hrg 910Jt 
08988373737-02116784678 


5300 Blackonbeige 2008 km15rb 
antik 3TV ATPM TDP.177it / 
angs.33jt 408119910800 


'S350L 09 HitampikpjgTV3 Sroof 
fulori tan1 low km serv rac good 
cond jual cpt BU 021-96985877 


'S350L Hitam'2004- E260 Hitam 
"2004 « E200K Silver'2005 Hub: 
0812.81051888 - 021.15842116 


S500 CBU Facum Isi 2 '03 Htm 
C. Box Km20Rb Tani A/n Sndri 
JI.ManggaBesar ry36A:6256555 


15500 Silver'03 Vacum 2TV Telp 
Tani Jl.Mangga Besar Raya No. 
36A :021.6256555-92299107 


SL 300 '2010 Black on Black ““ 
Seperti Baru ... 
Metro Mobilindo 021-65861571 


SL 300 Th 2010 Black Km 1000 
ATPM,TV/DVD Jok Nappa Beige 
Full Option Hub:0856.9999.. 2 
LK 2 
2011, Kr 


SLK 200 CGI New "2012 silver 


hitam, ATPM grs ISP 3th. PRO 
Motor :5312 1000 


KOMPAS KESAN. Febu, Sihgusilis201 2, JABODETABEK 


31 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada, 
Hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2012 pukul 04.22 WIB di RS ST. CAROLUS. 


Istri, Mama, Mama Mertua, Nenek, Saudari kami yang tercinta : 


Kejutan tan Raya bb KIA. g sea dengan LINA BOESTAMI 


(Kwee Tjun Lie) 
Dalam Usia 83 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Gatot Soebroto, Lantai Dasar, Ruang D - E, 
Jl Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat. Dan akan dikebumikan pada Hari Jumat 
Tanggal 3 Agustus 2012. Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09.00 WIB ke Pemakaman 
TAMAN KENANGAN LESTARI, KARAWANG BARAT. 
Kami yang mengasihi: 
Suami : Alm Boestami (Lim Kim Soh) 
Menantu : 
Erny Kasim 


Enni (Mel Siang) 
Sonny Djuhartono 
Iriani Suwito 

Tihin Murniati 
Delima 


serta Cucu, Cicit dan Segenap Famili 


MELINTASI 
BULAN SUCI 
| F BERSAMA SPLASH 


| £ , Labaron 
| 5 Edwin Sukianto (Lim TekTjin ) 
" rdiyanto 


Anda Bisa Miliki The Best City Car All New Picanto Alona 


Lebaran kal ini terasa eh istimewa karena sekarang Anda bisa mernliki The Best City Car All New Panto (tipe Automatic) 
Gengan clan yang terjangkau. mulai dasi Rp 70.000 an per har." Segera hubungi showroorn KIA turdekat karena kesempatan 


x Ini hanya berlaku sampai dengan 3! Agustus 2012 


ha 


Bb meroket pen Setan beribu MA mapan DKI ata 


SUZUKI PLUIT 669 6009 
SUZUKI DANAU SUNTER 6511 778 


ost Jd Ponwer tc SUZUKI BSD 537 9138 ind F, » 

JAKARTA SELATAN) (021) #IO1NOTO) PO ) JAKARTA BARAT 4 BEKASI (021) #0064 cmumuR: SUZUKI DEPOK 775 8324 51) PT lexo gra SF ratama 
BaTaRO: 13 IS JAKARTA UTARA JAKARTA PUSAT: » Sepong 0 SERANG BUZUKI KALIMALANG 8686 3010 

Parts Metinet (D2UI 26708OMO. KIA Guard 26 Jami 1221) 65302010 


MP wrsusisai 
AI New P Sport 2.5 DID Dakar/ 


Ex/ | Gls/ Glx, Rdy, Hub 


08176684889 - 68649830 


Fuso MitsubishitVang mau jual 
Bak atau Box dibawah tW'90 
Hub:081321891195 (Bandung) 


Lancer EX GT '08 Evo 10,Silver, 
Km.46rb Asli,JK,Xenon,Full Ors. 
Hub: 7099 8168 - 6876 2195 


Pajero Exceed 09/1163 unit)new 
model putih/Hitam/Brown met 
stw Hub.SKY:021-70919393 


Pajero exceed 4x4 GLS Turbo 
diesel, 2000, sunrof, triptonik, 
Istimewa, BU 087883080400 


Pajero sport 2011 hitam mulus 
terawat nopil mesin terjamin bs 
Isg pakai Hub:087885626840 


Pajero Sport Exceed Matic'2010 
Akhir Hitam Tani Full Ors VKool 
335Jt Hub:29450771-34630888 


Pajero Sport pk 2011 Hitam, 
Good Condition, Simpanan TT/K 
Pacenongan Ry 34 Ph 3860585 


Pajero Super Exceed "11 AT 
Hitam Kml0rb Bagus Sekali 
Hub Hp 0878-7820-7722 


PajeroSport Exceed 4x2 Th'2009 
Hitam Hrg320Jt TT/Cash/Kredit 
Hub:0816.1308,303-Jakbar 


HE vsssan 


All New Grand Livina, Paket 
Ramadhan Bonus GPS,Dp 101/ 
angsuran 3,lit/bln.Hub Nissan 
Pulogadung Ph, 021.46831318 


Elgrand 2007 Hitam Km low 
Antik istw spt br Fopt Ph 
0816.168.1572 


Elgrand Black Leather 2008 
silver, 2 TV, 4 Camera Hub: 
kai Ph 021-72798485 “ti 


Elgrand HWS 2007 Hitam&Grey 
Full Ori,STNK Panjang, 430 Juta 
Klp Gading 4526715 - 92190131 


Frontier 2010Np300 doublecabin 
AXA 2500 cc turbo wrn silver 
jual cpt 193 jt 08159725212 


Grand Livina 1.5 XV,Matic 2012 
wrn abu? met kond istmw hub: 
081219597533-087887233371 


Grand Livina XV 1.5 AT'10 Htm 
KM 30rb,NoPil,STNK Bln 3,Kond 
MIs,NIC'S Mtr.08180.8889.889 


HWS,2010, Black, 3TV, Camera 
Mndur,Jok Kulit, Kondisi Mulus, 
@ Danau Sunter: 021-65834555 


Juke AT RX Silver KM.4Rb Pakai 
6BIn TT/Cash/Kredit Hubungi : 
0816.1308,303 Jakbar 


Livina XR Mt'10 Silver Met (No. 
Pol D) 127,5teXR At'08, 120,5it 
(Nego) 58356865/5804264/66 


Livina XR'09 A/T Abu? km4drb 
Srv resmi,Tgn 1 Istw Ass s/d 
Des'12 135jt Ng 082111545378 


Murano 2.5 th 2011 white, km 9 
tb, spt baru, Rp 635Jt. Hubungi 
021- 68070707 


Serena AT 2004 kaya baru, trwt 
J.Kit, BU Cepat, Simpanan TT/K 
Pecenongan Ry 34 Ph 3860585 


Serena CT 07 Silver. PS8 Auto 
SPBU TanahKusir Jl. Bintaro Ra 
ya 3-5 ph 72895801 / 96992001 


Serena CT '2008 abu? met Km 
72rb J.kit STNK 3-2013, 3 layar 
TV real camera.Ph 08129275060 


Serena HWS AT th 2010 Silver 
Pajak pja, 3TV,Cmr parkir mulus 
Istw,Arteri PI 3 ph 7200421-416 


Serena HWS Th '10 Grey , 
L'seat, 3TV, Krey, Km Low, Knd 
Sempurna. The Winner 5201888 


Serena HWS Th 2008 Hitam,Km 
Rendah, Full Orisinil, Hubungi 
Batavia 722.7225 
Serena HWS, Th 2010, Hitam, 


Km:22.000STNK 2012Brg Istmw 
Hrg Nego.Hub: 458.77.000 


juta-an 


Langsung bawa 
pulang Mobil CBU 


SIRAJAKREDIT 
March, Livina, Serena, X-Trail, 
Bisa Dp Kecil Aplikasi Online 


Teana 2.3jm A/T'06 htm ors cat 
lux,tand,jrg pki,ax wnt,Bpkb an 
pmbli,alirisk 18b1:55959754 


Teana Th 2004 AT Silver BU 
Cepat, Simpanan, TT/Kredit. 
Pecenongan Ry 34 Ph. 3860585 


X Trail XT ' 2010, Warna : Silver 
AJT, Tgn 1 dari Baru, Hub: 0817 
991 6869 CempakaPutih JakPus 


X-Trail ST th'2003 Silver Met, 
Jok kulit,trwat orisinil,pemakal 
lgsg. Kamp.Tmn Ratu Indah Blok 
D9 No.23 Jakbar dtg Lgs jam krj 


X-Trail Champagne'04ST,AT Bo 
dy Mis,MsnBgs,SptBr,Spec Edit 
,Roofrack,Sidebar Ori, 139Jt Ng 
JlInspeksiSaluranBlok B/16-8 
KalimalangJaktim.08161973777 


X-Trail type STT th'2005 silver 
Leather seat komplit km: 75 rb 
istimewa, Hub : 08179105888 


Xtrail 25 New XT 08 bin 11 
silver tritonic,jok kulit “3 
serv.roc.245jt,Tgn-1, Hub: 
081314333833,08558001798 


Aerio 03/AT silver-STNK Ithn 
kondisi Ok, Jual cepat. hub : 
02140073935 / 0818739141 


AYUN JAYA MOTOR 
immy 1.3 AT Ax/ Leather Seat 
Roof 
@ Danau Sunter: 02 
@ Fatmawati 19: 0: 
70937122/70903282/ 


70330106 


Grand Vitara 24 AT thn 2009, 
hitam, 15rb km, STNK panjang, 
istimewa, Hub 0816 1810777 


(SUZUKI TENDEAN 
SEN KARIMUN Bait) 


ABCA finance 021-5205293| 
PT, RACHMAT MAS ADISONS 
Estilo, Splash, APV, Ertiga, PU, 
TDP Bit/angs 50rb/hari JP. 
Tendean No.47 (gd.adiputro) 


KI BYPASSINDO 
Swift ST cash back 12jtn/angs 
3jtan,R.Stock, proses cot, pasti 
Ok ““ Dealer Resmi 4207757 


If Tovora 


AJM MOBIL 
Alphard SC/G/S/X Black/White 
Velifire ZG/V/Z/X Black/ White 
LCU.K 4.5 Diesel Black / White 
Pls Call: 944 82941 / 5422 0555 


AJM MOBIL 
FT86 GT Lmtd White,Red, Black 
For Further Info, Please Kindly 
Call: 938 16674 / 5422 0555 


AII Alphard 2.4 All Brand New “ 
Alp SC F.Opt / Audioless G, X “ 
Vell ZG F.Opt / Audioless V, X “ 
«#4 FT 86 White on Red " “ & 
LC UK4.5 Facelift Black on Black 
Sunter Auto 6527999/1M202276 


AII Alphard 2.4 All Type: 
Alphard G/SC/X Facelil 
Vellfire V/ZG/X Faceli 
Lexus RX 270 Facelift Ready" 

Landeruiser 4:5 Diesel UK “4 
( Jmtr 6527788/081389051838 


ALL NEW 2012 
Alphard, Vellfire " G / V/ SC” 
“ZG Audioless / Z6 full Option 
F Ready Stock : Black / White. 
“sis "Spesial Lebaran" 
CNN Motor Gading 458.77.000 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OUTLANDER 
SPORT 


MITSUBISHI MOTORS Authorized Dealer 
JI. RS, Fatmawati No. 58-60 Jakarta. Telp. (021) 7507316, 


7507352-53 SMS Center: 082190077777 www 
SALES » SERVICE » SPARE PART 


Laga pnya 


MO OM 


AII Alphard X, SC, G HDD'" 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chair 
Lexus "Facelift" RX 270 HK" 
#Harrier 24 White / Black” 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
“4 Prado 2.7 TXL / TX New 

" FT 86 CBU White / Black ““ 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 
(021) 7090 3273 


AlINew Alphar4,Vellfire,Evogue, 
Harga Special Lebaran Ready, 
Hubungi: 0812.8943.7000 


Mphard 24 AS 2006 Silver. 
Radio Dalam 168. 72791616, 
085881182920 


Mphard 2.4 ASG '2006 Hitam 
Km.22rb, Mulus, Jok Kulit, “is 
Home Theater, Full Option 
“ik Hub : Ayun Jaya Motor 
@ Danau Sunter: 021-65834555 


Alphard 2.4 AXL'06 Hitam,Tgn 1 
Km60rb,STNK Ath,sgt istw Full 
ors spt Baru.Hub:0811 16 1919 


Alphard 3,0V6 MZG05/04,hitam 
spt baru,100h Ors,Km.60rb,pake 
dari baru Hub:082164555569 


Miphard ASG 2007 Grey, Pajak 
April,km 74 rb Hub:0818 970007 


Alphard Black Type G '09, 2 TV, 
3 Cam, Leather Seat,Good Cond 
“Axel Motors : 021-37777007” 


Mphard G & Vellfire V New Full 
Option, Lexus RX 270 Facelift 
Dp 101, H: 800jt, Cash Cradit 
Hub :085697275171/6512980 


Mphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007,Silver,Wellcab 
Alphard G 18 Spk, Hitam, 2009 
Hub:45843333'WJM'91668581 


Mphard G 18 Spkr '09/10 Black 
“ Tgn 1, Jok Kulit, Krey, Full Ori “ 
7263777christian auto99931800 


Alphard G'12 putih F'Opt spt br 
Alphard 5'09 Htm 18 Spkr,3Cam 
Alphard 3.0 MZG(/044'05)Hitam 
Alphard X/09 Htm 02133389533 


Alphard G2.4Th'2007 Hitam Mis 
Seperti Baru Berminat Hub:021. 
95545167 - 02168168383 


Mphard MZG 3.0 VG "2005 war 
na Silver,Interior Mewah,Kondi 
si Bagus. Hub:021-6827.6686 


Alphard MZG Wheelcab'07/08 
Silver, 2Tv-Cam,Tan 1Jok kulit 
7263777christian aut099931800 


Alphard MZ6/05 hitam met,face 
Lift,Homo Theatre Istw 402,5jt 
(Nego) Hub:(021) 7077-3629 


Alphard MZG'06 fclift Htm km. 
80rb, Tv, sroof-44Sitng C/K/TT 
Radio dlm 081511270589 


Alphard S 2009 Hitam,Fopt Igkp 
TV, Cmr3, Ortophedix,Simp tt/k 
Pecenongan Ry 34 ph 3860585. 


Alphard SC Kllift pth new,R-stok 
Vellfire 2.4 Z6 htm,new,facelift 
MatahariMb 4525102,45846730 


Alphard typeG palingkomolit 09 
hitam mulus skl jarang ada jual 
imrh siapa cepat:021-93930998 


Alphard'2004 Silver 24 Kond 
BgsJI.ManggaBesarRayaNo.36A 
Ph.021.6256555-92299107 


(AT. TOPCARS 


FT 86 GT,White,Prado TX blaci 
..Sunter :021-6518000. 
I.Panjang:021-58356531 


AUTO ONE KLP GADING 

LC UK 4,5 Facelift Black/White 
Alph 24 SC/G/S/X Black/Wt 
Vellfi 2:4 ZG/V/X Black/W! 
FT 86 GT'12 White/Black/Red 
RX270 ultimate flift blck/white 
“Harrier 24 / Prado TX/TXL 

#LC 4.5 Uk 60 Anniv Black 11”: 
021 458 585 84, 021 458 585 86 
#rxHP, 0612 819 1111 Care 


AUTO ROYAL SUNTER 

Alphard ASG'2006 black " 
Alphard MZG'2005 silver “ 
« LC 200 "2008 black “ 
LC Cygnus 4.7 2004 black 
& LC Sahara Diesel'2003 black “ 
0819.7344.3756 / 021-91792000 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Lexus RX270 Full.Opt Facelift 
Panoramic.Mark  Levinson,GPS 
Indo,Cooling Seat,Memory Seat 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza Rush Innova 
Start-Angsuran: 2,5)t s/d 3,4) 
(Promo Mud 
sm 29001096, 9900765 


Avanza Tahun 2004, warna 
silver Hubungi. 0813-38650823 


AAYUN JAYA MOTOR 
1 Nphard SC6,5,X 

Spoakers, Audioless 
ateWtte 
Mphard 20X 
6 Danau Sunter: 021-65831555 
ti 19: 021-7660000 
»/70903282/ 70330106 


AAYUN JAYA MOTOR 
New Velifire ZG,V,Z,X 

18 Speakers, Audioless 
ba one Ten 


@ Fatmav 
0937: 


Vellfire 24 X, 8 Seats, Black, 
Whita, Silver 

@ Danau Sunter: 021-65831555 

“7560000 

12/70330106 


Fatmawati 19: 02! 
122/70903282/70330106 


AYUN JAYA MOTOR 
andcruiser 4.5 UK Diesel / 4.6 
ZX 60 thn Aniversary, Bonsir 
alaek, Silver, Putih, Ready Stock 
@ Danau Sunter: 0 
@ Fatmawati 19: 021-766006 
20937122/70903262/70330106 


Camry 24 AT thn'2003 
Champagne mulus Terawat 
7220903, 081315041412 


Camry 24 V AT'10/11 Slvr Face- 
lift Km7Rb Ors Hny Byr 109jt Bs 
Bw Plg Mb1:54202292-32870308 


Camry 24G AT'06 akhir,silvrmet 
lux, Mdl Bru, All Risk, 200jt, 
087875376747 


Camry 24V AT 07 bln 12, Silver 
Simpanan TT/Kredit Hubur 
Pecenongan Ry 34 Ph 3860585 


Camry 24V'07,Hitam,Original, 
36rb Kilo. Hub.021-7501615 


Camry G24 AT Th'2005,Km.70rb 
Hitam, Kondisi Bagus Banget. 
Hub: 0878.7878.1977 


CHOSEN AUTOCARS, 
Lexus LX 570,Tahun 2011, Putih 
Km.1SRb, Garansi, Mbl Istmewa 
K.Gading 29385555 / 33522239 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus RX 270 Facelift Ultimate 
FT 86 GT Lmtd SE, Turbo, White 
“Alphard 2.4 6, Black & White—- 
"LC 4.5 Uk, Diesel, Black, Naw-— 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CHRISTIAN AUTO 
LC UK 45 Diesel White 
& JBL,3Tve4 Camera #“1x 
“8 R20,Hidrolic,Coolbox 
7263777 Ready Stock99931800 


CHRISTIAN AUTO 
Vellfire V 18 Spkr 2012/Black 
Vellfire X Facelift 2012/White 
Vellfire Z-G Less 2012/White 
Alphard G 18 Spkr Black/White 
Alphard X Facelift 2012/Black 
&1k FT 86 GT Limited/Red “ 
“7263777 -Ready- 707747017 


Crown Royal Salon 3.0 010 pk 
011 Hitam,km 10rb.ph 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


EXOTIC AUTO 
“tea Loyus RX 270 Facelift “5 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


EXOTIC AUTO 
aa FT 86 GT Limited #itkas 
P1:7200099 - Klp.Gdg:: sana 


FJ Gruiser colour package 4.0 
bsn AT O11 Hitam (4pnt) km2rb 
4x4 differential lock,VR20,TV, 
camera, Footstep TT/Kredit 
Perempatan Radio Dlm (PN15) 
No.59 Jaksel Ph 7211118 lbbk 


Fortuner 2.7 G-Lux '07 black on 
beige,km67rb,VR 20,leather,Tgn 


1 Hub 4507941 / 0817 800 237 


SUZUKI DEWI SARTIKA 800 8091 

SUZUKI PONDOK INDAH 7511 511 

SUZUKI CEMPAKA PUTIH 421 3220 
SUZUKI MT. HARYONO 856 4821 

SUZUKI PULOGADUNG 460 9308 

SUZUKI PANTAI INDAH KAPUK 588 1338 
SUZUKI TANGERANG 553 2010 

SUZUKI HARAPAN INDAH 8838 7012 
SUZUKI KUTABUMI TANGERANG 551 7886 


Ker) 


29 Lsma, 


Sania 


Fortuner 2.7G AT 08 Hitam tani 
Jok klt, Pajak pjg, Asuransi TLO. 
“Arteri PI No, 3 Ph 7200421-416 


Fortuner G Diesel AT 09/10 Htm 
tgnl jkulit int rapi trwt TDP.87jt 
ang.8,9it B&G Auto:93116333 


Fortuner G Lux 2007, Hitam, 
Tangan I, 60rb km, hub 
0151155 5630, Jaktim 


Fortuner TRD Putih 2.7 Bsin & 
2,5 Dsl Matic/Manual,Spcl Disc. 
Siap Lebaran.Star M.70788977 


Fortuner, G Lux A/T, Bns, '09, 
Silver, KM 60 rb, TV/DVD(3), 
L.Seat, Full Ori, C/K, DP 25 jt,l- 
1th,0817767000/02170670633 


FT 86 GT Limited Red,Blck,Wht 
Ready Stock''Ayun Jaya Motor 
@ Danau Sunter: 021-65831555 
@ Fatmawati 19: 021-7660000: 
70937122/70903282/70330106 


Harrier 24 AT'04 Mulus,Abu 
Metalik, Velg 22”,Hrg 305Jt, 
Nego, Hub: 0538.9093.3308 


Harrier 24 L Prem'2010 hitam, 
heather, PBD, pajak 1 th, Tan I. 
Auto 2002 PMK 081 6199 6299 


Harrier 2.4 L Premium th 2010 
Hitam | Original Hubungi: 
08161173171 


Harrier 2.4 L-Prem Hitam'2006 
full Ors,MIs,Trwt,370Jt.Bintaro 
HP:0818758813/085313667441 


Harrier 2.4 LPrem2010 silver km 
20rb#Markxzio2010hitam j-kulit 
3brs TV#Camera intr lux low km 
best cond it 085319068817 


ADITEAN 


Sara Matana tertaui 


PE 


Hartier 24 PLP Hitam, Putih, 
Silver, Ready Stock. 
Hub : Ayun Jaya Mot 
@ Danau Sunter: 021-6583: 
@ Fatmawati 19: 02 
70937122/70903: 


Harrier 244 Th 09/08 1m35rb 
istw, Bursa Otomotif Sunter 
(BOS) C2/11 Hub:0816.902500 


Harrler 2.4lpremium,2005,black, 
electric seat, leather, snsr park, 
sroof, bu 081219779030 


Harrier 2007 Htm,Slvr Tdp.125jt 
Auto High MG2”“open till night 
0858222.22266, 08131958.0015 


Harrier L Prem 2011(Des),Putih, 
Km6rb Hrg Nego TT/K.PMK blok 
Z/9 ph.70070333/ 0818 633 844 


Harrier LP'11 f.ors km1Orb 610jt 
Vellfire V'08 F.Opt 650Jt Nego 
Hub: 087878788181 KGP 


Harrler,Sept 2008, L Premium, 
Silver Matallik, KM 79.000, 
Andreas - 0816912945 


Harrier'04403 Lpakeairs Hitam 
Carry'07 v.med Silver km.30rb 
Fortuner06 G lux Hitam Tgn-L 
Innova'05 V-AT Hitam stnk 1th 
087885928000" Mobilland K.gdg 
Innova '2010G, M/ T, Dark Grey, 
Tan 1, Langsung Pemilik, Maaf 
TP Hubungi: (021 ) 65234800. 

Innova Diesel, 2.5 G A/T,2009, 
hitam, 40.000 Km, jok” kulit 
connolly, 225 jt, 0811-871963 


Innova G AT 2005 Hitam Mulus 
Atas Nama Sendiri, P.Polim Ry 
18A, 7399688/0878-76128011 


engakhiri pertandi baik, 
Santan Mencapai asia abi Uann 
aku telah memelihara iman." 


Rest In Peace 


Telah 


ang ke rumah Bapa di Si 
Paha Bem jul 212 muka 1 WIB 
di RS PGI Cikini, Jakarta 


DRG. DJOHANSYAH LUKMAN 
68tahun 


Dalam usia 


Pa Ae Sea bee 
1A, Jl Raden Saleh No.40, Mi 


Ming 


enteng, Jakarta Pusat 
Tera Rabu, 1 Agustus 12 
? 
ami 


Tempat : KO Pr PA pe ON, 
temp: angerang. 
(Berangkat dari 


RSPGI 


Cikini pukul 09.00 WIB) 


Kami yang mengasihi: 
Istri DRG. RENY JULIAWATE ym 


Anak: 
« A. Nadia Palma, S.Psi 
Pena an 1 


: Sain oanna alim 


TT 


Menantu: 
« Julius Malyani H, SE 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tei 


nang, pada hari Senin, $ 


191. 30 Jull 2012, pki. 15.07 WIB. di RS. HUSADA. Suami, 
Papa, Saudara kami yang tercinta : 


A28 


ALEX NG 


Dalam usia 60 tahun 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang di Gleneagles 
Medical Centre, Penang - Malaysia. pada hari Minggu, 
tgl. 29 Juli 2012, pkl. 08.11 Waktu Setempat. Suami, 
Papa, Adik, Kakak kami yang tercinta : 


53m 
ANAM PRASASTY CIPTA 


aa Dalam usia 65 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HUSADA. Lantai 1 Ruang C - D. 
Ji. Mangga Besar Raya No. 137 - 139, Jakpus. Dan akan dikremasikan pada 
hari , tgl. 04 Agustus 2012. Berangkat dari Rumah Duka pki. 08.00 WIB. 
ke Krematorium OASIS Lestari, Karawang. 


Kami yang mengasihi : 


Istri : Tjhin Man Hoa 
Anak : Victor Sentosa Cipta 
Sherra Septiani Cipta 
Jayanti Nagasari Cipta 
Kakak Ipar : 
Tsan KimTjew 
Yang Ming Shu 
Adik Ipar : 
Tjiong Sin Lan Sukirto Jaya 
Ivonne Tjahjadi Oey Hwe Yong 
Beserta segenap famili 


Kakak : 

Herman Iskandar 
Tjiong Koon Wo (t) 
Adik : 


REST IN PEACE 


Telah kembali ke Rumah Bapa di Surga dengan damai. 
pada tanggal 31 Juli 2012 pukul 06.05, Suami, Papa, 
Kungkung, Buyut kami yang tercinta: 


TJHANG BU SIN (Yoseph Husin) 


dalam usia 85 tahun 


Jenazah disemayamkan di RD Jelambar Ruang Teratai 
Lt1. Diberangkatkan ke RD PPKS Purbalingga pada 
hari Jumat, 03 Agustus 2012 pukul 22.00 WIB dan 
akan dikebumikan di Pemakaman Kaliori, Banyumas 
pada tanggal 05 Agustus 2012 pukul 11.00 WIB 


Kami yang mengasihi: 
Istri: Maria Then Bu Kiauw (#) 


Cucu 
Dewi Kumniati, Heru DK 
Ken To, Gilian, Joanne 
Surdja, Edy S, Suryawati, 
Siti Rohani, Lini, Vivianti 
Abiozer Evan 

Julie, Junaidi, Juliana, 
Julisa, Juliani, Julita, 
Julinda, Juventus: 

Kevin, Billy, Angela 


ANAK 
Eko Pranata 

ji Fong - Hongkong 
jl Song - Singkawang 


MENANTU 

Tihin Siu Tjhin 

To Bo Choung (#) 
Hon Cen Hian (#) 


Dwiko Husinputra — Purbalingga 
Dji Fun 


Rina Rusiyanti 
Chia Khun Chiung (#) 


Harris Victora (») Lai Sung Thong 


Chui Fong - Hongkong Chan Siu Pan Dora, TungHing, Shing 
Ganda Setia Kurnia Sisilia Suliasti Tommy, Clarentia 
Mariata Frans M. Krishna —— Natashya, Narissa, Kenny 
Roberto Husinputra - Purbalingga Lani Susana Jonathan, Maedy, Johan 
Fariati Filbert Tanaka Cindy Aiko. Mika Keiko 


“BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari 
Senin, tgl. 30 Juli 2012, pkl. 10.16 Waktu Setempat. 
di RS. Mount Elizabeth, Singapura. Suami, Papa, 
Papa Mertua, Kakek, Kakak kami yang tercinta : 


z B - 
SOEKANDI LIE 
: (Lie Khay Djin ) 


As Dalam usia 81 tahun 


Jenazah tiba dari Singapura pada hari Selasa, tgl. 31 Juli 2012. Dan 
disemayamkan di HEAVEN Funeral Home, Lt. Dasar Ruang M - N. Jl. Gedoni 
Panjang No. 47, Jakut. Akan dimakamkan di Belinyu, Bangka p ada hai 
Jumat, tgl. 03 Agustus 2012, pkl. 13.00 - 15.00 WIB. Berangkat dari HEAVEN 
Funeral Home pki. 03.00 WIB. 


Kami yang mengasihi : 


Istri : Susanti Koe 5 & ll 


Menantu : 

Lie Su Tiong (Tonny Koe) Lie Mei Hwa (Nantana Pornpilailuck) 
Lie Su Pheng (Randy Koe) — Tjuang Suk Ching (Hunrenik) 

Lie Tjhioe Kiun (Venny Koe) -—- 

Lie Su Seng (Richard Koe) — Huang Shu San (Susan Widjaja) 


Anak: 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka JELAMBAR. 
Ruang Anggrek. Jl. P. Tubagus Angke No. 49, Jakbar. 
Dan akan dimakamkan pada hari Jumat, tgl. 03 Agustus 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pki. 11.00 WIB. ke 
Pemakaman Gunung Gadung - Bogor. 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Inge Kristanty Tjoe (Almh) 
Nuriffah 
Anak : Andika Saputra, S.T 
dr. Andhica Saputri 
Adhitya Saputra, S.sn 
Andrea Saputra 
Beserta segenap famili 


Lie Su Hiung (Robert Koe) 


Cucu-cucu : Matthew Koe, Kevin Oktavian, Billy Augustian, 
Jennifer Febriane, Wesley Koe, Adrien Koe, Jason Koe. 


Lie Khay Ngie (Andy Wijaya Lie) Tjhin Mew Jan (Yenny Tjhin) 
Lie Khay Hin (Ferry Soeranto) Chen Mei Foeng 


Lie Po Ai (Henny Lie) 
Lie Po Hua (Paulina Sadeli) | 


Kakak Ipar : 
Lian Hie Yang (t) 
Adik Ipar : 


Bong Cau Men (Bunyamin) 
Ha Kon Sui (Gerson) 


Beserta segenap famili 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 1 Agustus 2012 


” PROPERTI 


Innova G AT Thn 2005 Hitam 
Kondisi Bagus Banget. Hubungi: 
0878.7878.1977 


Innova G At'08 Abu2 met/New 
Model 173,SiteV At'05: 132, Sit 
(Nego) 58356865/5804264/66 


Innova G AT'2010 Hitam Ckp 
Byr 63,5Jt Bs Bw Mbl 10976 Mis 
Pik Pig Ph.30013988-33143179 


Inova diesel G AT juni 2010, Abu 
Met, Vkool, Wood Panel, Barang 
Istimewa,Record service Toyota, 
Hrg Nego, Mario 08170833446 


IST 15 AT'04 Bln 6,Htm,JokKit 
Velk BBS#Ban Baru,km60rb Asli 
Antik,NIC'S Mtr:08180.8889889 


IST th 2005 matic w Biru Muda 
kondisi terawat, siap pakai Hub: 
Ph 0821.1279.5967 


IVAN'S M 


IVAN'S MOTOR BOS 
Ni cak 


JB MOTOR-3808232/786 
Alphard V 3.5 Hitam 2008/2009 
ATPM, KM Low, STNK Panjang, 
Cool Box, Full Option, Terawat 


Kijang Innova 2010 E Manual 
warna hitam full acc KM rendah: 
hub 081311009977 


Kijang Innova G,manual Th'2009 
pemakaian 2010,hitam. Km35rb. 
7220903, 081315041412 


Kijang Innova'10,Tipe G Luxury, 
Tgn L,A/T Abu? Metalik, jk kit, 
trwt skli. Hp.0813.194.10026 


Kijang LSX DIESEL 1997 kondisi 
mulus warnahijau metalik harga 
Rp 95it. Hub:ELY 087771599246 


Kig inv G Diesel A/T 2009 Hitam 
Tgn pertma, Trwt, Istmw, 4 Ban 
Baru,Auto Sevan 021-91956368 


Land Cruiser VX Ltd Matic'2001 
Abu?#VXR Matic'97 Hitam Hub: 
0812.81054888 - 021.45842116 


Landeruiser VX Limited 2002 
Silver Disel Interior Belga Kond 
Bagus DBS Auto 72786814-6 


LC 200 4.7cc ATO8 Htm 1005 
original full spac 3camera Eseat 
H.1,075M Hub:0817 000 2517 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72791646 / 085691904722 


LC 200, 4.7 V8, Th'08, Hitam... 
3Cam, DVD, Km.29rb, Body Kit 
Pakubuwono 725.1893/7252333 


LC Prado TXL 07 hitam mulus 
orisinil km44300 stnk pjg 475 jt 
nego pemakai 08170111107 


LC TWOLVX100)Diesel (Orisinil 
Wrn Hitam/Lengkap)S.roof/Jok 
38rs/Cool Box “ 08567.339988 


LC200 Htm'08 Ful Box TV Mntrs 
BdyKit FulLexus Tani JI.Mangga 
Besar Ry No.36A 10216256555 
Lexus LX 470, Th "02, Hitam 
Coolbox. S.Roof, E.Seat, Istw 
Call : 7251893 / 725.233 


(270 "2011 Black Ori 


Lexus RX 350 35 AT th O11 
putih,Km 3000 Cmr mundur, E 
seat,PBD, Panel Wood, Xenon J 
kulit, sunroof,Velg 18 Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 39833131 


New Alphard & Vellfire '12 Spe- 
cial Lebaran,hanya 133Jt, Ready 
Stock.Olleya Autocar. 65866879 


New Alphard 2.4 Face Lift 
New Velifire 2.4 Face Lift 
Accept Trade in Good Price “ 
Valentino Mt 75903390/2 


New Camry 2.4 G A09 slur met 
212,5it#G A07 Htm,SIvr217,Sit 
(Nago) 58356865/5801264/66 


New Crown RS 3.0 Black,Harrier 
24 B"WFS, Vell all type Black/ 
White, The Winner 5201888 


New Fortuner GA/T Bensin TRD 
Sportivo'11 SptBr,F.Ors,Km.5Rb 
Asli,Bursa Mobil MGK Lt.3 No.3, 
Telp: 7099 8168 - 6876 2195 


New prado dsl 3.0 Hitam A/T pk 
05 # Le vx limited 00 hitam A/T 
istw:0818708822/68501955 
UBUN 
LC AS Dit 1colift 
FT86 GT Limi 1 


Prado 2.7 TX-L Thn 2010 & 2007 

Hitam, Kondisi Istimewa “# 
Hub: Ayun Jaya Motor 

@ Fatmawati 19: 021-7660000: 

70937122/70903282/70330106 


Prado 2.7cc, Tahun 2010, Hitam 
Km.15Rb / Jok Kulit / ITV#Cam 
#88 Very Good Conditis 
Arron'z Auto BOS 0216583777, 


Prado 4WD 2.7 A/T Th 07 Hitam 
, Vcool, Xenon Tv, Camera, Sun 
Roof, 0859 2001 7888 


Prado TXL 2007 Black Km 34rb 
Jok Kulit, Audio Original, 450 Jt 
Alphard ASG 2008 Black km23rb 
Jok kulit, Prem.Sound, 520 Juta 
Klp Gading 4526716 - 92190131 


Prado TXL 4x4 2006 Hitam,Tgn | 
Full Option pajak panjang TDP. 
127jt ang.10,9jt Hub:707 55 610 


PREMIUM MOTOR 
Alphard SC Leather # 2TV#Cam 
Land Cruiser 4,5L UK Facelift 


. Lexus RX 270 Facolift 


PROMO L 
Iphard 24 "Walcat 


F 
Prada: 
LC 45 UK Di 
Harrier 24 PLP - 
FJ Cruiser 4.0 


Rush GMT 09 Hitam tan2 pjkpja 
3baris Interior rapitrwt TDP.Sljt 
ang.4,3jt BKG Auto:93737468 


Rush S AT'10:175jt Hitam,silver 
km50,tidak jadi pakai:0815.1357 
4567/021-8079.0257/5367.3355 


SANNY AUTO GALLERY 
GT 86 Coupe,RX 270 Facelift 
lew Alphard X,S,SC,G' 
lew Vellfire X,2,ZG, 
“Prado TX,TXL,DVD'" 
“#Landcruiser UK,FJ Cruiser 
Str021- 6525678/Kgd 45853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CBU: 
Best Price & Bergaran: 
——-Kredit & Tukar Tambal 
Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 739.4543/ 
726.M024/ 722.6383/ 727.99999 


24 V h 


t 


Vellfire V'10 Htm F.Opt jok kulit 
Velifire Z'114"10 Htm J.klt PBD 
Alphard AS'06 021-33389533 


Vios 2006 dijual cepat, facelife, 
hitam, mulus. Km 90 rb-an. Hub. 
0818761919 


Vios Type G MT Silver 2007.P58 
Auto SPBU Tanah Kusir.Bintaro 
Ry 3-5 Ph 68383636 / 72895801 


WJM @ KLP GADING 
Land Cruiser UK Felift Solar 3tv 
ACam Colibox R.Stock Blck/Wht 
Hub:45813333'WJM'91668581 


WJM @ KLP GADING 
New FT 86 Red/White R, Stcok 
Hub:45843333” WJM"92120611 


WJMAKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black" 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Lexus RX 2.7 Ultmt Fclift Black 
Vellfire 2.4 V/Z/26/X Blck/Wht 
Hub:45843333”WJM"92120611 


IP vowo 


S 80 2.9 th/2002, Silver, Mulus, 
Matik, Carphone, hrg 100jt Hub: 
10856 - 97872911 


580 2.4 Turbo T5 '07 Flift Hitam 
4560 2.3 Turbo'0M tt/k.4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Volvo Sport S40 langka Cocok 
U/ Lebarant,Mis,Trwt,or'01Htm 
AT, Ex.Wanita, 085781700030 - 
96961659 - 71107199 


XC 90 T6 AWD 05, 3.0cc S/M 
Roof, Hitam,Telpon 4 S80 AT'02 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259085 


Mw 
Caravelle V6 02 Long bensin, 10 


seat, Jkits GL/00 TV Coolbox Jklt 
istw. Gn Sahari 3/5 ph 4259085. 


Caravelle VR.6 Biru th 2000 jok 
kulit mulus harga 115juta nego 
Berminat hub 0812 77426868 


Golf GTI 2006 Putih ADR. 
Jl,Radio dalam 16B. 72791646, 
085881182920. 


Golf GTi Turbo'2007 Silver Tgn-l 
Jl.Mangga Besar Raya No.36-A 
Ph.021.6256555-92299107 


Scirocco 2.0 TSI AT,Warna Putih 
Km.200, 2012. Hubungi: 0878 - 
7878 «1977 


MOBIL DISEWAKAN 


(A2 A3 Alfa, BMW, T.Alp, Avz, 
Carry, Inv, Jaguar, Mercy. 021- 
71883341,70241331,0811173304, 


AA2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
Bjam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


AA4 Mercy E'2011, Alphard, 
NelIf V, Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140/ 081281877877 


Mpv/avz/xenia250rbespr dim kt 
Inv G 350rb.bbm pywa"Brigite" 
10858 81818989 -0812 82828989 


Innova, Freed, G.Livina, Xenia 
anza Brandnew'12. g 


31nv“97999123,082111999 


T. Inv, Avz, Mercy E.250 Bin/ 
Thn, Best Price 021.8853882, 
087878125397 Khansa 


T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Cru.stock" Cendikia RC"021-78 
834517-78848339-08161602609 


T.Aphrd,Cmry,Ftner,Avz,Inv. 
XtrlMrcJar,PraioWedd — Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035546 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Vw,VIv,T.kig/Inova,avnz,S.apv 
12jam275rbrdriverZamus24jam 
7266148, 70487507, 93684031 


JI motor sesar 


HD 19414Rangka Sidecartsrtt 
Msn Zundab 19174GLO bhn 901 
borongan 275jt 08161805989 


MERE otomotif | 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KLASIK 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEN 


9 


SINCE 1992 


MELBOURNE 


PAMERAN PROPERTI & FINANCE 


SABTU & MINGGU, 4 - 5 Agustus 2012, Jam 10.00 - 18.00 WIB 
PULLMAN HOTEL JAKARTA (d/h Nikko Hotel), Jade Room, Jl M H Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350 


SPECIAL OFFERS 


« Apartemen dengan 1,2 dan 3 kamar tidur . 
« 700 m ke Melbourne University 

« 1,3 km ke Melbourne CBD 
» 400 m ke Lygon Street & 


Carlton Gardens 


PENTA Jakarta 


Bellagio Mall Ground Floor OG-28 
Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E4-3 


Jakarta Selatan 12950 
Phone : (62-21) 300 29 888 


PENTA Properties International 
138/418 Pitt Street 


-Free 3 bulan fee untuk management baru" 
- Free konsultasi finance 
- Free konsultasi properti 


Didesain oleh arsitek ternama, 
Fender Katsalidis 

Dekat universitas, pusat belanja, 
bioskop dan sarana transportasi 
Harga mulai dari AUD 370,000" 


Sydney NSW 2000 Australia 
Phone :(61-2) 9212 5522 


info@pentaproperties.com.au 
www.pentaproperties.com.au 


BAHAN BANGUNAN 


DPD, BANGUN JAYA STEEL 


can 
le Pn 


Itap baja Bluescope ZA/GI 
floordeck, almfoil, pbrk Isg 
MaJatruss 6269177, buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaran- 
si Ekonomis Hub:47885085 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,nrh,cpt prak 
tis,thn gempa, Hub: 081387445 
500, 0818989368, 82496895 

Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3339, 99165817, 081283616235 
Pintu Beton, stabil thn rayap/air 
210x82xIem warna solid/kayu 
38kg 690rb. Mub: 8296895 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


INDEKOST 


Kost bin850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbs:ampera 6/20,6 
Sahari sbrg Mg2sguare 6911885 


Kost Wanita, bgs, nyaman, rani. 
Di Jl.Gunung Sahari Raya,smp3 
Golden Truly. 02170938122 


INFO PROPERTI 


Villa 2BR di Jimbaran Bali. 
Harga 3,7M (harga pasar 6M). 
Ocean View.DP Ok.Ccl 2dx a/ 
KPR.ROI Ft. HP 0818209060 


APARTEMEN 


OFFICE 
SPACE 
500 M2 


DI 
MEGA 
KUNINGAN 


Aa, 
ALMA 


0818 
800990 


DIJUAL 


Ancol Mediterania Apt Lantai17 
148m?, 2Kt, Good View (Dufan) 
Jual Cepat!! Hub:021-8328147A 


Condotel di Bali, Harga 900it-an. 
ROI 244, Strata Title. Ocean 
View, DP OK, Cicil 24x a/KPR. 
HP 0818209060 


Gading Resort Penthouse It.11E 
n022c105m? 3kt,1kmp,hdp care- 
Four,jual/sewa Hp:0816.901.537 


Kalibata City Tower J It.20, 28R 
299jt BU,Twr H It.11 Huk,Twr R 
1t.19 3BR. Hub: Ari 0818897160 


Kelapa Gading Sguare MOI City 
Home Apartement Francisco 
Bay 2 kamar/AC harga discount. 
Hub: Ronny 0878-80655427 


Kuningan City Aprt. Ls. 134 m2, 
3 BR, 3 KM, mewah, jual cpt. lok. 
Segitiga Emas.Ph: 08170085718 


LavandeApartement 2kamar/AC 
Jl Prof Supomo sblh Universitas 
Sahid Jaksel harga discount. 
Hub: Ronny 0878-80655427 


Mall Of Indonesia (MOI) Apt, 
Dijual Cpt,Klp Gading: RayWhita 
Sguare'Posma 0878 0878 9040 


MOI Kelapa Gading Luas 45: 2KT 
Hadap Kolam, Harga 500Jt .Hub 
021.94028066 


Pacific Place 500m?, nice view 
Cpital 320m,4bd,city view:Res.8 
2bd170m.0811150607:71110608 


Poins Sguare-Pondok Indah 3BR 
1s.133m,View S'Pool,Bagus.ERA 
Graha 7653888 / 0816.181.3292 


Season City Apartment,Lt.27BA 
2 Bedroom,Tower 1, 45m? Hrg 
M10Jt. Hub:0878.7758.9000 TP 


Taman Rasuna kuningan Apt, 
Twr 17-250,1.80.93m2,2kamart 
furniture,hrg IM. 021.98239228 


DISEWAKAN 


APT GANDARIA CITY 
1 BR, 2 BR, 3 BR Furnished, 
Good View, Call : 0811.99999.7 


Bellezza Apt,156m?, Lt.9, 3KT, 
fullfurn,PrivatLiftview ITC,Hub 
02198786025 / “628558398722 


Casagrande Residence at kota 
kasablanka NewBuilding,1br,2br 
,3br Furnished,call: 0811999997 


Ksm Chandra Apt,CBD Area,2Br, 
FF, 2 Bath room, etc, maid 
guarter Car park,Lux - 5321007 


Modernland Apt Tangerang 
1kamar,View s.pool,Non furnish 
08161141935RadjaPro54217300 


Oakwood Resdn Mega Kuningan 
2BR 99sgm,53000/month,rwcbd 
Resthy 081399020002, 3925568 


Slipi Aprt Dswkn:LT4:3kmt1kp 
3kmd, dpr, RT, Full Furnish 7,5it 
/Bin,min.6BIn-08112268304 TP 


T.Rasuna diswkn apt Rp 7,5it,3 
kt,91m2 semi furnish,ag,kitchen 
lemari,min 2th call 83786512, 
081808746880,0818830766 


RUMAH DIJUAL 


BODETABEK 


BSD/“Frangipani,BU!New,3#1KT, 
210/185,F.Furn,G.Invest. “Lisa” 
33700027DreamTeam 29211700 


Cibubur.BU.Rmh 5 mnt dr tol 
Cbbr T/ 8 547/400,6Kt,AC,Wika, 
LSM 085282863777/91762672 


alaxy City, Miliki Rumah 
an Rp 3,5J4/BIn 


Jl. Duta XI - Kemang Pratama- 
Bekasi Barat Rmh 2 Lt, 240/216, 
SHM. Hub. 0818900995 (TP) 


Jl.Kesehatan III - Pd. Cabe, cipu- 
tat-mnmls 52/162, 3 unit baru. 
hub:0818900995-021.99695979 


Legoso Perumahan Graha Intan, 
Ciputat Dijl Cpt Rmh Baru (£ 3 
thn) 2 It, LT 300 m2 dan LB 150 
m2.Hak milik.Hp:081808771818 


PermataCbbur Bik D5 No.6 450jt 
No.7 250jt tnh di Klp Nunggal LT 
200m 75it.Ely: 087771599246 


PrimalndahTownHouse — kavd6 
minimalis tak 
21002, Akmt 
hantu. hub, pita 


Summarecon Bekasi Cluster 
Palem, 7x17, std, 2It, 2kt, 2km, 
100/baru,s.huni,Hp:0818892981 


JAKARTA BARAT 


Golf Lake - 6x15, 8x15 - Jual 
Cepat. Multiland GL - Rahmat 
Tan 087884972727 / 55956299 


Grogol, Kos"an, Lt.180,SHM,2Lt 
26Kt Full AC, Brand New, Strtgs 
Hub: 0818483238/93681056 


Intercon rumah baru Lt/Lb 144/ 
250m2, 2.5I,SHM, fully furnish 
ed. Anthony-0821.10.668.333 


Intercon,rmh mewah,fuly furnis 
1t.510/1b.545,shm,16800w,5kt42 
Jl sgt Ibr.5809998:08161606166 


Jl. Anggrek Rosllana, Slipi, 
Jakbar. Dijual segera TP. Rumah 
14 It, (t-230/240m2, SHM, 
PAM/Jetpump, tlp 2 line, Listrik 
3300watt. Hub: 085691074142 
atau 08161808557 Bp. Riza 


Permata Buana J.Cpt Rumah 
Mewah Lt/lb.324/820 depan 
taman,s.pool “0815 8744 066“ 


Puri Botanical, Michellia (9x1: 
“#8 Utara “8 Asri “& Amang 
#Norick 0811.809.259 " RWG " 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Puri Indah 352/450,etnik mnmis 
Puri Indah395/400m,Rapih,Siap 
Huni, Hub :0852.11575859 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4t1KM, HGB. Hub: 
68700456 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


Cikini Raya,361m?,Rmh Tua 
Comm.area,Strgs,Jual Cpt“Esti 
08161981574 RWM 31909333 


JlPintu Air 2 blkg Toko Karpet. 
Dijual Rumah 7x17 2lantai Sbilh 
Strategis 1,8M Hp. 93333410 


Pelayanan Keuangan: Manajemen Properti: 
- KPR s/d 80 96 - Cari penyewa 
- DP cukup 10 96 - Mengatur tagihan sewa 


PENTA MENGERJAKAN A-Z UNTUK ANDA 


“ Conditions apply 


JI.Pramuka 5900m? bs dibangun 
16Lt:Jl.Paseban 1415m2,bs di 
bangun 4it.Hub.081213255574 


JAKARTA SELATAN 


Ahmad Dahlan 320:Barito 380 
Erlangga 320,Brawijaya 380“R 
WhiteKD7263456,081315005394 


Ampera Kenanga 1300/500 shm 
Lok nggak ada duanya, j cot!! 
BSM7591292940811.89.2929 


Andalan Teras: 
Villa Ragunan" 
Haryo"0856 7869270"750 9553 


Andalan TerasRealty“Lbk-Bulus 
Bumi Kr Indah”390/400”S. Pool 
Tmnkb.Bulus400/250"R.Lama 
Setyo0817 730 225“ 7509553 


Andalan TerasRealty"Lbk.Bulus 
Lbk. Lestari“447/5506225/200 
S. Huni, Jl. Lebar & Lok. Tenang 
Zaenal 087877912043”7509553 


Antasari 1100/800m” B9s,Spoo! 
1ke:081808361616/08978507261 
Ray White Cipete 7500956" 


Barito 380-Lamandau 6506350 
Sriwijaya 1400-Prapanca 700 
Daksa 820-Dempo290-Polim380 
Cikajang 290-Darmawangsa X 
500-12,5M--Sampit 29026,5M 
Tirtayasa 700 b.new&900 tua 
Laksana 360-Kerinci 300-8,5M 
Wijaya 4106600-08118881298 


Cipete””298/200”"rumah lama 
Jl lebar" “Shm085218884799 
Professional Kemang 7195522 


Cipete”673m?“Shm“Ngantong 
Jarang ada”“081218454999" 
Professionals Kemang 7195522 


Cipete Jualeptikos2an:18kt:675 
1900Income5Oit/bi,slltull,irwan 
081933030663 Lihooker5388899 


Ciputat, Vila Graha Hijau, 129/ 
149,311K4,3Km,town-H, Rnv, Jl 
Utama, TP. Hub:083873689983 


Gd.Peluru Res,sisa 2unit,JLD/1 
Tebet,Hrg mulai Rp.1,8M. disc 
500jt,jadi 1,3M s/d tgl 10 Ags12 
#door prize 1 Avanza Khs 13 
PembelisHdh Lsg Kita, SetFurnis 
hedg6Ac,Srh trm 31 Ags'12,Lt: 
10 4b120,Ngantong,SHM,IMB 
.2kt.mnmalis,KEH1KE pbt,Akm,cr 
port 2mbtmn dpn blkg,Elit/bbs 
bjr1005,dkt Kuningan,thamrin, 
G.subroto,st.Tbet stgisjl Ika8m 
081298320000-087788873197 


Jati Indah-sblh Golf Cinere,SHM 
.IMB,240/300,21t,bgs,Aman,hrg, 
2.5 M Nego hub:0856.9373.8080 


Jeruk Prut-Kemg,Kt7/Km4,460/ 
750,5.pool 2,5J1-6M/Nego.Hub: 
Rini 0811893115/021.9881/891 
“Ray White Cipate 7500956" 


Jl Cipete 1/6a Lokasi Strategis 
Lt/b 400/350m2 SHM, Hub: 
0812-9059024 


Jl. Tirtayasa, Kby-Br, Lt.373, 
Tenang,Strategis,Ray.08188795 
59/91361059 


JI.H.No.37,Kebon Baru,Tebet,Rp 
1,975MeHdh Lsg Kitc,Set Furnis 
hed & 6AC,Lsng msk Type Medi 
terian,Lt.170,Lb400,SHM,IMB,3 
Lt,8kt#1 hall,5km,carport 4 mbl, 
tmn dpn,canopy.elit,tng,bbs bir 
100's,dekat  Kuningan,Thamrin 
,Gt Subroto,St-Tebet,strais,pnt 
tol dalam kota,jln Ikg 8mtr,Hub: 
081298320000-085881903891 


Jibenda 1 nr 7 blokA kby baru 
200m2 rmh baru 4 kt 3,2M 
nego.087781467683 


Kalibata Timur ALt 370m? ““““ 
Rumah Tua “5 Utara 
“Norick 0811.809.259 " RWG " 


Kalibata-Tengh 1s:356/185,hoek 
Dkt-Tmn,Renov'"0856 108 6282 
““Ray White Cipete 7500956" 


Kby baru, Blok A-------230/150 
ck invest , Murah cuma 1,8M 
Benhil 145/1000812.984.7722 


Siap huni al 
BSM"75912929”0812.805.2334 


11,5M nego!!! 


Kemang Utara---350/600---pool 
bbs banji 6877.7459.4815 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Kerinci 290/150,4!4t,4Kt,SHM 
Good Loc,tenang"Ray White KD 
“11726 3056" 0816 111 5939“ 


Martimbang 860 langka lux 
S.Pool Murah SHM Peminat 
Serius 08176666978 


P.Perak 120/100:P.Mas 122/100 
28M:Bkt Hju Sw 600/400 : ERA 
Graha 765.3888 / 0816.851.974 


Pd,Labu Park, Fatmawati,sisa 3 
unit Jln.Margasatwa No.26, 
Harga mulai Rp.1,7M disc 500jt 
jadi 1,2M s/d 10 a9s 2012 #door 
ptize 2 Alphard Khs 13 Pembeli 
“hdh Isa kite,set furnis&6Ac Srh 
Trm 31 nov'2012 LT.110 18.120 
ngantong,SHM,IMB 2Lt,minima 
lis, 3KELKE pbt,dkm,Crport 2mbl, 
tmn dpn blkg,canopy.elit,bbs bir 
1008,dkt psr,sek,pt tol,Jl Ikg bm 
0812 9832 0000-021.9558 0000 


Pejaten"Pejaten Town House” 
Exklusive 15 unit 1 KM dari 
Simatupang Bbs Bnjr Sec.24jam 
Dina:081311361541 ERARadian 


Permata Hijau--750/800m--2 Lt 
Prime Loc-Boulevard-Bwh Pasar 
Jrg ada- ERA Vic- 08176878480 


PI Tm Kenc.Prmai 625/1100new 
Metro Kenc.708/800 B.new" Bkt 
Hijau.834/1100 B,new Kencana 
Prmai 562/1000081281819500 


PI-Kencana Permai-400--Timur 
MetroAlam500-New-S.Duta700: 
Nur—-0816 1144 515-—ERA Vic 


Pinang Mansion Cilandak-Jaksel 
pasarkan Townhouse “ 
LT:200,L8:140 ph:021.90339077 


Pondok Indah 1s.330/450,Lokasi 
bagus,jl.Ibr,Dpn Tmn,J'Ada.ERA 
Graha 765.3888 : 0816.181.3292 


Pondok Indah Niaga Hijau 
250/350,Alam Asri Rumah Baru 
225/400 Hub:0812 8626 3399 


Praja Dalam Townhouse 152m 
(163m 2Lantai 3Km Tdr Siap 
Huni Hub 0813.86562220 


Tmn Kncana' 
Metro Alam"487/1150 B.new 
Duta permai'"718/650 rmh lama 


“404/950 B.new 


Metro Kencana": 1590/900 
BSM“75912929”0817,4916.528 


Siaga Raya,1875/350,dekat RS 
Siaga,Tnh Kotak,Lok Strtgis"R 
'WhiteKD 7263456”:0818472797 


Simprug Golf--782/400--jrg ada 
hukt timur sltn--—-087774594815 
ColdwellBanker Radiant7501889 


Tebet Timur Dalam-———-542 m? 
Jalan Raya: Lokasi Bagus 
Tuti--0818918735-ERA Victoria 


Tebet 900m,180m,230m, 240m, 
Ttd AN .120m br,Gerinting,Bumi 
364m, P1.300m Hp.0818911080 


Tebetutara3C-138/180m-B'new 
linimalis-—4Kt  3Km- 
ERA Vic-0816 148 5579---Budi 


JAKARTA TIMUR 


Arabika Pdk Kopi 205/150“huk 
dpn tmn 850jt ng“Johana 0813 
10116221 ERAAgung 8611788. 


Cibubur “Kom.IPTN'"995/700” 
SHM S'pool hal.luas strtgs J'cpt 
Dinar081311361541 ERARadian 


Cijantung “Kalisari”800/600” 
“SHM Lok-bgs nyman & tnang”" 
Dina:081311361541 ERARadian 


Jakarta Garden City 9x17,2Lt,Re 
nov,bagus,furnish.LJHooker 081 
8811 018 / 71155577 / 4524007 


Jatinegara baru estate, jaktim 
(dpn.eko patrio) jual cpt rmh 4 
prabotan lux, siap ditmpti, hrga 
2M (nego) hb:081268332677 


Jl.Ry.Tengah-Ps.Rebo-Jak-Tim 
1,5km dr tol, di jl rmh br mnmis 
2lt, 240/300. Hub: 0818900995. 


Komp.Pd.Bambu II/A22 D.Sawit 
Rmh Lux SHM,Lt.150/240,kt4t1 
hub.0816885482,021-99721677 


JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PIK-Rome 10x25:Utara:renoviBU 
Murah,)'Cepat “0812 8585 8000 


Csterra”Kelapa  Lilin,8x20,2Lt 
Mnmlis,Furnish,JraAda,Jual Cpt 
Darma 021.99214266/4587333 


Csterra"Nias 10x17,standart,JI 
lbr,1,5Its KopyorTmr,7x14,B,new. 
Jeffrey 08158917500/45874333 


Kelapa Gading rmh 100 baru 
6x17 lb.225m dkt 3km hdp sitn 
dkt Mall Shm,Hb:021-32621011 


Kelapa Gading Rmh Huk 1917 
Shm Utr-Tmr Classic 4KT Lantai 
Marmer Granit Bgn Baru Ling 
Nyaman Sbrg Mall 0811108555 


Kirana 9x17,2Lt, Jarang Ada, 
Rapi, Bagus.LJHooker 0818 811 
018 / 711555 77 / 4524007 


Kirana Hitung Tnh 15x17,Hoek, 
Utr-Barat,6,3M nett.LJHooker/ 
lin 0812 8649705 / 452007 


Kirana uk:11x17, 2Lt, Selatan, 
6,5M Nego, Bagus.LJHooker/lin 
0812 864 9705 / 4524007 


Pluit karang 6X15m minimalis 3 
lantai bagus, regatta apt 243 m 
baru 082113003000 


Rajawali T.house 2,5Lt, 233m 
AKt,Hrg 14M “Unit Terbatas" 
17125 2671 / 0812 9828 7973 


Taman pegangsan ih jl cpt hok 
sin tm, shim, 282/ 425, Ar2kt, 
342 km, 6600w. 081388371600. 


TANAH IAL 


BODETABEK 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Cikupa Tangerang:Tnh Industri 
Exit Tol Bitung/Balaraja, Lingk 
Bersih & Rapi:Bisa cicil / KPR 
Fasilitas Lengkap/Bentuk Kotak 
Bebas Banjir & Kuli-Bongkar 
Keamanan24jamy1Ha-20HaMrh 
Linda,92879800/0812,8585.8000 
Cikarang "4 Ha'Shm”dkt Tol 
Jl Utama" Murah'""0817733147 
Professionals Kemang 7195522 


Ciledug Raya Ls.3293m,Bisa Ba- 
gun 6lantai#Cocok utk Gudang, 
1h:7370366,10000022,40000066 


Dpkswngn,pmbyrantnggenowkt 
3thHrg negodbwh hraNJOP luas 
30HA,pnggr jln bsr:0818201470 


Kab.Bogor pgr jin desa mnju pe- 
makaman Oui Ling Carlu,sdh cor 
beton.ts.t1HA & dikelilingi air 
Irigasi,tdk kering spnjg thn, cek 
u/ usaha/inves: 085286716580 
Lavender 1028m-Bgs--A.Sutera 
Palma--r--350m--ce-Jual Cepat 
ERA Vic-0818933399-Budiyanto 
RAY WHITE PLUIT 6683788 
Cikande Kim 66,65,10: Iha, 30ha 
90ha,Strtgs.Yuni 081905226767 
Raya Diponegoro 4Ha-1,Ajt/m 
Pdungu,6ha,1,5ha-1,7jt/msshm 
bgs,WidyaPro:081574739888. 
Serang,letak strgs,Raya Serang 


Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
s.10.400m? Tono 08161850967 


JAKARTA BARAT 


ses Luar Biasa 
km DO umahan 
Mewah 1 & ST-Jhon 
100 I"Lovina(021) 51/70 1000 
na/Putri 0812 1000100: 


Permata Buana J.Cpt kavling 
uk.10x25m? hdp Timur jln lebar 
#0815 8744 066 


JAKARTA SELATAN 


Bukit Cinere dlm Komp.--530m? 
Kotak-Huk—Murah--Jarang ada 
2,Bit/m--Era Vic---08176878480 


Kemang Ry Lt.830m?, Ragunan 
Lt.5640m? Jual Cpt Pmnt Serius 
Hub, 0818121424 (Maaf TP) 


Pd.Labu Fatmawati,Kav S.bgn, 
sisa 3unit,j! Margasatwa No.26, 
Hrg mulai Rp.1.150M dis 500jt 
Jadi 650jt s/d tal 10 Ags12”door 
prize 2 Alphard Khs 13 Pembeli 
#110(7x16)ngantong ada Uk.Bsr 
300/ 600/ 1000, SHM, IMB,tem 
bok klla,pgr mnmalis,saluran air 
kotor&bersih,Crport 2mbl,tmn 
dpn bikayelit,bbs bir 1004 dkt 
Psr,Skih,Pnt,ToLjl Ika 18m hub: 
081298320000-021.98580000 


Poltangan,JI.Swadaya 1,SHM, 
207m,dkt TB.Simatupang & Pnt 
to/.082113539201-02170561814 


JAKARTA TIMUR 


Jatinegara Brt 3200m-6,Sjt/m 
9000m diPanjaitan Raya,Shm, 
lok.bas,WidyaProd81574739888 


Jl Dermaga Raya No16 DurenSa 
wit TnhLs466mSHM lingkungan 
Showroom3,150M 0811837789 


Jl.Taiman Barat-Kp.Gedong - Ps. 
Rebo 1,5km dr tol, 871m2, Hrg 
2,2 Jt/m2.Hub:0818900995 (TP) 


Jin. Pondok Bambu batas no. 16 
Jakarta Timur 13430. Dijual 
cepat tanah 3600m2. hub atau 
sms 081236129636. Email 
bonc3lGhotmail.com. Hanya 
Peminat serius.Tanpa perantara 


JAKARTA UTARA 


Artha Gading Villa Kav 16x35 
Hdp timur jln utama lok nyaman 
Strtgs 0811108555 / 91111117 


BktGdgVilaKGP470461941089m 
BUG32jtEArtaGd9360/450/560 
1800m@35jteVilaGd9600880m. 
@20jt&GdgRsden126/144/251m 
Wit. Hub: 081283170375 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PiK-BahteraPrmai Hoek 1000m? 
Timur-Selatan,Jual Murah, BU !! 
Trimaran Indah 550m? Rp.dljt 
Linda Wong / 0812.8585.8000 


Cilincing,Cakung — 11Ha,2,7Ha 
.55Ha & 35Ha,Shm,lok-bagus, 
Hub:Widya Pro 0815-7473-9888 


Kav Bukit Mediterania Lt336m 
Hdp Tmr Kelapa Gading Jakut 
1081808363719-021.68665883 


Marunda, Pelindo II baru, 6Ha 
500rb/m, 12Ha-600rb/m, lok. 
bgs, Widya Pro 081574739888 


PIK Garden House Ruby Sel Tim 
Huk 17/4425 J Cpt Murah RWPIK 
5862200 Hose R 081905977889 


RayWhiteGading“Kav Marunda 
Center,520m?, Blok A,Jual Cepat 
Langka“4515993/08159954551 


| RUANGUSAHA —J USAHA 
DIJUAL 


Bangunan Pabrik Jababeka | 
3.862 / 909m?,HGB “ RWBIkKM 
7398833 “ Rully “ 08159443736 


BUILDING FOR SALE 
LT:865m -LB:2.500m?-60Milyar 
Jlry/bsrdkt Thamrin-menteng 
-Indopro”0818.119175--———- 


CENTURY21 MEDITERANIA2 
Ruko Gndeng Golf Lake:Jrg Ada 
Pasti MrhiDanny 082160601992 


Gedung Mt.Haryono'LB9000m? 
siap pakai, mewah, parkir 60mbl 
Rwblokm 7398833” 0816833575 


Gudang Cakung” “Dipasarkan” 
Uk:12x91,10x36,8x29 century2l 
gading08128112889-70114122 


Gudang di kwsn modern cikande 
LT:1700m?, LB:1800m?, Listrik, 
PAM available & Competitive 
Price . Hub: 021-7251532, Reni 


GudangExPercetakantmesin2ce 
tak ContinuousForm Lt4000m/ 
Lb1300m SHM kondsGdg&msn2 
bgslistr80KVA 087878585399 


Kantor BaruJualJlMampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kios 2 unit jd 1 gandeng,badan, 
PGMTA It.3A Blok sdg dagang 
ramai, strgs. Hub : 0811841994 


Office for salesMenaralmperium 
290m?8410m?—Prime Location 
"—-Indopro“0818.119175- 


Pabrik kantong plastik dickrg 
Bekasi Ikp dan msn kap ATon/hr 
14/1b:1800/1100m,02168160000 


Rk T.Tekno,BSD,J.Cpt,3Lt,5x15 
cek Bank&kKtr,Strgs,Ardy087771 
177373 Century211con53162121 


Rukan Meruya One, Seberang 
Carrefour Expres UK:,5x15,5m 
Dkt Intercon,Josef“0816708860 


Ruko 2/1t(4x12m)Jelambar Brt 
11/45 BLJkt (komplek)masuk dr 
JlTubagus Angke 50m,800Jt, 
bebas banjir.6599887 jam kerja 


Ruko Jembatan 5,Uk:4x77,3Lt 
Jual Cepat" Jenny RWKGB"" 
0812 8899 0096, 700 99 039 


Ruko Jl-Kelinci (Psr Baru),A/ALt 
HM4,5X22,5,RWhiteKmy,Cornel 
38321168/08170917588/4268000 


Ruko Pd.Labu Fatmawati,sisa 3 
unit Jln.Margasatwa No.26,Pd. 
Labu,Hrg mulai Rp.2M disc 500 
Jt,jadi 1,5M s/d tgl 10 Ags'2012 
#Door Prize 2 Alphard Khs 13 
Pembeli « Hdh Lsg Kitch,partisi 
Ruangan&6AC,srh trm 13 Nov12 
Lt.110(5x22)Lb.160,Ngantong, 

SHM,IMB,3Lt,mwh,stdr Bank,kc 
tmpred,Cport 2mbl, Elit,bbs bjr 
dkt Psr,Sek,pt tol,Jl Lingk 18m: 
0812 9832 0000-021.9858 0000 


Gedung 3Lantai uk.16x16m, Fas: 
listrik,tlp,ac,parkirluas.BgusBot 
JILDewiSartika H:082112102226 


Gudang 4035m?,Aman,Bs Kerja 
2Ajam diJl.Raya Jakarta Bogor 
Km.27,Ciracas.Hb:08129275803 


Kantor Mrh,Mwh,strgs,lok.Gdg 
Pancoran hnya 12,5Jt/th bs urus 
dom:085313047070-99459970 


Kantor siap pakai tersedia di 
Sudirman,Call Difert Fas Lkp 
Hub:(021)52898099,5152363 


Kios Blok M Sguare LT.AL 02 & 
Season City Lt, GF 2 Hub : 
08129936000, 70900007 


Ktr@Pd.Indah,uk.besar & kecil 
murah,siap pakai,furnsh,js-skrt 
Free r.meet, Wifi&Park7512038 


OfficeMega Kuningan--718m? 
Sudirman 720m?,Thamrin 150m 
intal:Rp75000-130.000/m?/mt 
eIndopro'“2521851-2521852--- 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m3,luas ssuai keb,fas.Ikp 
free OT,Hub:3806511,99561225. 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HSI&Mg bsr ry,cck m.market 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dn 
Islamic Center Hi 16901537 


Ruko Dharmawangsa Sguare 4it 
“Good Location"Ray White KD 
11726 30567 40818,07.27.977 


RUMAH DICARI 


Dicari Rmh di Pejaten,Cilandak 
Atau Tanjung Mas, Dibeli tunai. 
SMS 0852-5642-7614 Maaf TP 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Jaktim JlLKayu Putih IX F/32, 
2KTD,2KMD,1KP,mhdikontrakn 
Carport Hub: 08161989909 


Jl Mataram 41 brandnew S.Pool 
Kby Baru area Senopati best 
arsa U$7500/bln 08176666978 


Kby-Kubis I/11,Rmh/Kantor,t/b 
2217230, 4400w, Tlp 2,75jt/th. 
7656216/0816725062 


TANAH DICARI 


Dicari tanah -5000m? lokasi jln 
raya, jkt pus/sel. Tanpa 
perantara.” hub 70490832 
(1-3pm). Jika kami terima anda 
dpt bonus. Terbatas! 


Dicari Tanah/rmh tua di Tebet 
Pancoran,byr cash“ERA Prima1 
83702123-Kurdi-0811928921 


KLASIKA 


properti 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000 | 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 1 Agustus 2012 39 


PROPERTI 


CENTURY 21 TOP OFFICES Indonesia | C ad 
and TOP MARKETING ASSOCIATES INDONESIA 
MidYear (January - June 2012) 


Hebat di negeri sendiri, belum tentu hebat di negeri 
tetangga. Hal itu disadari betul oleh Century 21. 
Sebagai merek asal Amerika, tidak serta-merta 
brand-nya menancap di benak masyarakat. 


SEBUAH brand yang sangat bagus di Amerika, ketika dibawa ke 
Indonesia belum tentu bisa berkinerja baik. Alih-alih menjadi brand 
yang kuat, bisnisnya bisa diterpa kelesuan dan perlahan menghilang. 
Artinya, prestasi tetap ada di tangan putra-putri Indonesia. Konsistensi 


ih 2 


« 


CENTURY 21 Pertiwi CENTURY 21 Mediterania CENTURY 21 Gading menjaga merek adalah kuncinya. Ini dibuktikan oleh Century 21 
Bb) (21 5006 5000) (021 451 7272) Indonesia, anak perusahaan Grup Ciputra, yang kembali meraih 

v3 Erelo meeterco 20 predikat Franchise Top of Mind 2012, Kategori Bisnis Franchise, oleh majalah Info Franchise bekerja sama 
dengan Entrepreneur Edu, sebuah lembaga training, research, dan recruitment yang dikenal kredibel. Pekerjaan ini 
bukanlah prestasi yang dibangun dalam waktu singkat. Membangun merek adalah pekerjaan yang terus 
dilakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga agar awareness terhadap brand ini tetap baik. Caranya adalah 


£ 4 
( a) dengan selalu mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas. Ini dilakukan melalui 
Ay 5 konsistensi pelatihan-pelatihan berbasis entrepreneurship dan customer service kepada ribuan marketing associate 


yang akan berhadapan langsung dengan para customer. 
Century 21 juga selalu beriklan, baik itu skala kecil, sedang, maupun besar, Selama 15 tahun, tidak pernah 


LooLayargi Toni Wijaya Gatot Saharso satu bulan pun Century 21 terlewat untuk beriklan. Selain itu, tidak hanya media dengan skala nasional, tetapi 
CENTURY 21 Ear CENTURY 21 Liberty CENTURY 21 Prima juga media lokal seperti koran daerah. Penghargaan Franchise Top of Mind 2012 yang diumumkan pada tanggal 


10024200 585) 10217312221) 


10 Juli 2012, di Jakarta. Survei Franchise Top of Mind (FTOM) - Brand 
Awareness, yang dilakukan oleh majalah Info Franchise ini untuk mengukur 


- 
3 kekuatan/popularitas merek-merek waralaba di Indonesia. Survei FTOM kali CENTURY 21 Indonesia 
9 ini mengacu pada survei yang dilakukan terhadap 500 responden di tujuh Ciputra World Marketing Gallery 
kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Jl. Prof. Dr, Satrio Kav 11, 


Jakarta 12940 

Telp : 021 5290 2121 
website: www.century21.co.id 
CENTURY Z1 Victory CENTURY 21 Pinangnia CENTURY 21 Akasia ERA) Panama wawancara melalui phone survey langsung terhadap responden selama satu emall : info@century21.co.id 


HI Planpas Maap. 1 bulan dimulai dari tanggal 18 Mei-18 Juni 2012. (“1 


Moes 200 


( Medan, Surabaya, dan Makassar. Teknik pengambilan sampel yang 
Vinay Gasung Satriyo Jati Freddy Santoso Rita Wijaya digunakan adalah simple random sampling. Survei dilakukan dengan metode 


TOP 10 Ofteos 
mw century ca 


( (ic) World's Largest Real Estate Organization 
masi ewe Now Indonesia's TOP of MIND ! 


AN ME5 BET (ON Aa 


. 


Ma 


rei 
IAC | 14 012 
| : 


Ana Jullana Naomi 
CENTURY 21 Graha CENTURY 21 Axel 
Ona 970: tuan e 


Handy Ho Dawi Chen 
CENTURY 25 Mediterania CENTURY 25 Mediturania 
One 4058 054 cara ana 


ti 


CENTURY 21 Gading CENTURY 21 Prima CENTURY 21 Emerald 
0817 267 567 0813 1076 7018 0818 949018 
" : 2 tis Marco Hadi Linda Wong Wany Nurtanio 
Knaja cemu CEMTURY 2 edieranis CENTURY 21 Hagamas 
dari 


0015 n020 008 On16 tas nan 


Herry Yang Aisyah A Ojullandi Sjamsudin Yeni Chia Yudi Tan Erni Chang 
CENTURY 23 Mediterania 2 CENTURY 21 Best CENTURY 21 Pertiwi CENTURY 21 Meciterania CENTURY 21 Westpoint Ui an CENTURY 2! Mediterania 
On56 sana 122 0052 4202 61 0813 1505 2015 a00 110 Gt 2006 6101 ntt tan2 v2 


wagt-to JOIN US 
ASMA and.be 


Leading 
REAL ESTATE 
Its REAL ESTATE AGENTS B.uau BROKERAGE 
FRANCHISE 


MN 


ONLINE 2 
JobsDB.com 


online.century21.co.id Indonesia 


- Ra 
SALL tor ONE 


CENTURY 21 MIDYEAR AWARE INDONESIA 


Pulau Ayer - Kepulauan Seribu, 17 Juli 


CIrRAGAMEN 
TT 


CrwrANg Crurmus 


GrrraRaya 


2 bii 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


40 KOMPAS / KLASIKA / 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang 
Pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 di Singapura. 


Rabu, 1 Agustus 2012 


No | 
Saibun Tjuatja 
Dalam usia 81 Tahun 
Yang akan selalu kami rindukan dan kami kenang. 
Keluarga yang ditinggalkan: 
Istri: Amnah Tjandra 


Anak Laki-laki: 
Benny Surya 
Nurdian Cuaca 


Anak Perempuan: 
Rosna Tjuatja 
Risna Tjuatja 
Mariani Tjuatja 


Cucu Laki-laki: 

Wira Surya 

Cleveland Cuaca 
Nathaniel Marthen 

James Cuaca Tan 

Farrell Sebastian Gunawan 
Valerie Michele Gunawan 


Cucu Perempuan: 
Monica Marthen 
Asoka Lola 


Cicit: 
Allessa Dharmadi 


Menantu Perempuan: 
Rosmina Chandra 
Gilda Larasati 


Menantu Laki-laki: 
Benny Ang 

Teddy Iskandar Gunawan 
Robert Tan 


Cucu Perempuan: 
Jessica Lola 

Calista Cuaca 

Oletha Shinta Alisha 
Olivia Shanti Azzahra 
Sherlitha Aurora Cuaca 


Cucu Menantu: 
Adil Dharmadi 
Nasry Leonardi 


Jenazah disemayamkan di Hall 1, Mount Vernon Crematorium, 
121 Upper Aljunied Road, Singapore 367878. 
Berangkat dari Rumah Duka Jumat, 3 Agustus 2012 jam 16.15 
ke MANDAI CREMATORIUM - Singapura dan dikremasi jam 17.15. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 1 Agustus 2012 


CAKRA SARANA PERSADA P.T. 


REI NO. 0000292 


PENGUMUMAN 


KONSUMEN EAST PARK APARTMENT 


PT. Cakra Sarana Persada selaku pengembang East Park Apartment, telah 
memanggil kepada seluruh pemilik unit/kios untuk melakukan PELUNASAN 
PEMBELIAN baik secara tunai, tunai bertahap maupun Kredit Pemilikan Apartemen 
(KPA) melalui surat kami yang pertama, kedua, sampai dengan pengumuman di 2 
(dua) media cetak nasional tertanggal 02 Juli 2012. Namun sampai diterbitkannya 
(pengumuman ini, kami belum mendapatkan konfirmasi akan kelanjutan pembelian 
tersebut, Dengan Ini kami mengumumkan tentang PEMBATALAN atas pembelian 
unit hunian/kios sesuai dengan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat tentang PKPU No.04/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 


4 April 2012 jo Rencana Perdamaian (homologasi). 


Satuan unit yang kami batalkan secara sepihak yaitu : 
PT. CAKRA SARANA PERSADA 


M1516 


BAoc18 | Bc0308 


800310 


80621 


8C1107 


sc1118 


CB0503 


AA1102 


81207 


CB0902 


matios | 


8C1221 


000203 


AA1109 


BC1519 


0c0210 


Mi117 


BC7A07 


CA1002 


000306 


M1120 


8C7423 


CA1010 


000317 


MM1226 


Bcua21 | Besaoa 


CA110 


000501 


M1503 


80225 | BcgK07 


CA107 


600507 


M1509 


800305 | BCBA17 


CA1208 


Oc0so6 


(Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan, harap maklum. 
PT. Cakra Sarana Persada 


TANGKI AIR POLYETHYLENE 


"LI BERSTANDAR SNI 


Sepat 1052 


& TANGKI KIMIA BERKUALITAS TINGGI 
PAN, TAHAN LAMA & TEPAT GUNG 


Pipasitas tersedia 


OBAT) “Na / 


08071112222 


TESTED 


(021) 555 2222 MIE... 


proof generating set. welder & Compressor 


“Tersedia Kapasitas dari 5.5 KVA s/d 1000 KVA” 
“ara Silent ba dan tingkat suara dari 51 db s/d 55 dB” 


11 yen sana. esne p0sa ena yana 


AGEN PERWAKILAN 


Agen & Ahli Pasang Antena TV 
100rb Parabola 1,5it, Cam CCTV 
3,Sit, Indovisn 149rb TopTv 85rb 
56911433-83839423-71142225 


Iklan Kompas, Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044425/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


AGROINDUSTRI 


Jual Kebun Sawit di Dumai Riau 
Ls.1017ha, menghasilkan 450ha 
produksi TBS 300-an ton ph:#62 
81266436633/6281380000530. 


PERIKANAN 


Electrofish alat pemanggil ikan 
W/nelayan & pemancing di 
laut&di sungai,08161455048 


'ANTENA/PARABOLA 


'Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola L,Sit,Indvdn,Top twcctv 
71193335-56958877-83311183 


Agen & Ahli "Antena TV” 100rb 
Pabola 1,5it,CCTV,Indvsn,top tv 
jakarta 56962841 bksi 80333200 
Targ 56181850 depok 71115853 


BIRO IKLAN 


Ingin psg iklan mudah & cepat 
disemua koran di Indonesia. 
Hub: 02183787976/ 83787995 


021 2664 6188: EMAIL sakesgduniatebedk.coid 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


AAkt.Adopsi, Api, CV, Kitas, PMA 
Paspor, Pt,dlI.85908225,8575608 
088211506954, 081908177702 


Akt.Adopsiapi,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.PTbenaya4404751 
1081360877269/ 087775552822 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pma,siup tdp uug depkes PT 
Verba(021)6916124/70540029 


'Akte Perusahaan/Pabean.Email: 
matahari .megasurya@yahoo.co 
m /Ph36727272,081310017272 


Bpom.Depks,pbf.klinik.alkes,ob 


at,kosmtk.pangn.halal.merk,dll 
JI.Krk9/111H-081219174825 


CETAK - STENSIL 


Jual Bekas Msn Laminating Ker- 
tas Water Base&Solvent,mesin 
UV varnish kertas.H:92883168 


ELEKTRONIK 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DII, 
Munif:32399211,081513179277 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum,Laptop.Cam 
era.Tv Lcd.DIKArieP)70001573 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pusat Grosir CCTV termrh bs Iht 
internet,Hp,L.Negri u/rmh,pab- 
Tik toko,gdg dll.Sumber Artha 
42881066, 4213190, 91717474 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000. 5-6020-18jt.5-6570- 
13jt, IR3-4570-5,75jt, IR3300- 
9,5it ,WKyocera 7,Sit.Toner Super 
75Rb-Part Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


Jual/sewa u/kntr canon IR 5000 
NP 6050/6035/DC 400/405/506 
S'part laminating/toner.Cahaya 
Terang JI.Paus No.89A,1753057 


Rental Digital Copy 5 in 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199 rb/bin PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


FURNITUR 


Ahli Reparasi Sopa Kulit Asli, 
Oscar,Kain/Bermcm Mdl,Politur 
Ving 95497012/081316618962 


Rappilandspringbed spcist,ganti 
kain, per, busalatex,no.4/290,3 
1320,2/320,1/390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881 


Bosen Jadi Pegawai? Mulai 
Bisnis dr Rumah.Free Training. 
Daftar-www.mfhid.com/imelda 


CCTV Specialist.terlgkp&terbaik 
Ttm pemsngan & bs pantau via 
laptop & HP, paket 4 CCTV#DVR 
Ach mulai 1,4Jt, 021-62301134 / 
71010821 / www.21cctv.com 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya. Alfaweb78.com 
081311259139 Bill 

Peluang Usaha Bakmi MGM !! 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-28 www.BakmiMGM,com 
www.BisnisHaJiUmroh.com Cari 
'Agen Perwakilan! Income Besar 
sms Nm&Alamat.021-49965800 


MESIN & ALAT BERAT 


Sales 
Rental 


voLyo 
PINTA 


00 aa 


et 


Visit us : www.mandiripowor.com 
Telp :5407890/5407869| 


15445938 Fax.(021) 
6196535 


N CENTRAL DIESEL 


GENSET 20 - 2000 KVA 


Dicari (untuk dibeli) CAT.777D, 
F775F, 773D,E,785GD HDA65-5 
Or -7,HD785-5 or -7 PC1250-7 or 
-8,PC2000-8.D375 A-5,DBR,D9R, 
T,D1OR,T.RH120C, E shovel, EX 
2500,EX5500. H:081254821741. 
Email: barrel@barreleguipt.com 


Dicari Order Produk Kayu Un tuk 
Ekspor dan Lokal, Mesin 
Komplit. Hub.0811821558 


in 


SA KTT, 


DOK BANK DANAMON 


TEHNIK UNGGUL 
TELINGA SUPPLY 


Mania 
pg 


Ja Kara 
ban aan 


ta 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ko/Batch),Batching Plant: 
(35-210 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-51370623 
/ 081310712011. PT.Trisarana 


DIJUAL FORKLIFT KOMATSU 
2,5 ton ExJepang thn 2004 Hub 
081805897133 / 08164241104 


Dijual Forklift Mitsubishi 6ton 
5meter Toyota 3,5tonTCM 7ton, 
10ton built up Japan 71578038 


DIJUAL GENSET SECOND 
Nissan 150 KVA '2000 kond 905 
081805897133 , 08164241104 


Dijual mrh 1 lot msn isi Cup Plas 
tik berikut pralatan proces nya 
trmasuk Cup plasticrkarton utk 
minuman  teh/kopi, kapasitas 
1.400 cup/jam Ph.0811832965 


Dijual Msn Bubut 8mtr & 5,5mntr 
ax.Eropa,Msn Ptng Plat 13mm x 
6m ex.eropa,msn ptng pit16mm 
x 6mtr China (New).Hub-Wijaya 
Machinery (021-6696061)"" 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7 ton, lift 
3-6 mtr, garansi, hubungi 0812 
84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar, 
Doosan. Sales & Rental,Ready 
Stock.Ph: 6306888 Fax: 6306533 


JembatanTimbang,CrusherPlant 
Conveyor, Belt Convayor, Mining 
JettyContractor andCoalHauling 
TransportService.08111.2020.22 


Jl genset open 150,250KVA,msn 
ex Jpn S.Pasir,AVR,S'part,Over 
Houl 0216241678,08161923880 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins, 
Dgn Harga Murah. 021-5148833 
321 5M1M195: Fax: 5142021 


Jual Brand New Genset Deutz 
MWM 75KVA & 100KVA (Silent- 
Type) Hub: 021.7251551 ,Santy 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836174 fax.021-5328376 


Jual Plastik Injection 1250Ton 
JSW Japan, Kawaguchi 500Ton, 
Kond.Jalan.Hub: 0816 1866 179 


Jual Used Genset Mercy 500 
KVABCAT 350 KVACSound Proof 
on Trailer)Hb:021.7399134, Lina 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Magah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Jual:Boller Gas AT Ex Jepang 
KompliteJln:boiler Bt burner gas 
Minyak, Tlp. 0816806766 


Magnetite Separator,Suspended 
Magnetic,“Cross BellConveyor 
untuk Iron Sand, Batu Bara Jual 


Install,designHubO82122215997 
Promo New Technology 15 Jt 
Emas Jadi air Jadi Emas lagi Pe- 
narik Emas untuk Limbah,Pemi- 
sah Emas,Pemurni Emas Peng- 
hancur Batu,Detektor Emas hub 
10818317388 / 081938333959 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan,Solar Irit,Stock 
2010 & up.Call Now: Triana 
Bintang (024) 658.1760 


TRUCK/TRAILER 


Hino FM260 Dump Truck 6x4 10 
ban TH 07, 08, dijual cepat, 
Harga Nego, Hub:081314666455 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas"R.rapat180rbbr'fast,blnan 
2it,HtI Primalndah,G.sahari dpn 
Img 2 sguare:62203273,6591078 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. TIp:3856005 / 
3856006 


Mrh & bersih u/group/keluarga/ 
bisnis.HtI Plaza Mangga 2 Jkt T: 
021-71570699, 0815.1188.9686 


Ramadhan Promo Ciloto Indah 
Permai, kmr mulai 200rb/mlm, 
Pkt Meeting mulai 225rb Resv: 
021.4241505-4245159-4294944 
0263 512645-512097-513129 


IZIN PERUSAHAAN 


Dicari/Beli Berkas PT'93-08 
WilJabotabek.Urus Izin PT,A. 
Not,Pma, Api, Srp,Siujpt,Siujk, 

BPW.32036262/081574934567 


OBAT-OBATAN 


Habbatussauda 4 Fenugreek 
Dalam Bentuk Minyak, Melalui 
Proses Dingin. 0858-90001115 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph :021-5550124 / 5550130 


BY SEA CHINA JKT 
2,jt/cbm.Sing Jkt 3jt, Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Sit/cbm. Hub 021-55963604 


KARTU KREDIT 


Abaikan Bunga CC/KTA Anda dg 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal Blok M 
Novi 99301778:085780091188 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 94986428:087880523323 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 904, Vivian 9687 8148 
Alin 96001797, Dina 92834499 
Imam 98990024, Dea 94050050 
JI.Gajah Mada No:9, Jak-Pus 


PENGOBATAN 


Jus Manggis dgn ekstrak daun 
sirsak, Mashiro, 150rb/botol, 
Ikrton disc Hub.082114165555 


Rolex dil @:2jt.Barang kami me 
mang tdk ada disini, sama sperti 
asli,sejmih org ternama yg ragu 
udah jadi langganan 7265461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'"16-20H Sampai" Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frozr 
K.Gas,kulkas, P-air,M. cuci, slhrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum, Pwr, Mixer, Speakr 
:51218988-081517245633, Bono 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5644859-56968924 


Petrof Piano Cdgyjl/beli:Yamaha 
Kawai,PotrofeLainnya.JI.Cideng 
Timur 52.T:38900602/3860200 


Piano Berhadiah BlackBerry” 
Soft Opening Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 no.145 (Dpn 
Gramedia)&Yamaha Music Fair 
Lt.LG.Dp,Bunga 01“.29008010, 
081281896188 Pendaftrn murid 
baru berhadiah voucher belanja 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
94912:KIpGdg45879083Meruya: 
5850242/GrndMal Bks,88955510 
Kalimas8805936,B5D,53162204 


Yamaha Piano Organ,Clavinova 
Piano Jaya Mg Bsr, 6288624/32 
88453158126-8,Tn99524845/46 
Ami Musik Cikini 31937810 / 16 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3452908 


KULIT ASLI 
Fashion, Shoes, Furniture, Pro - 
motion,Car,Bag,etc Ph 612 8858 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Arsitek” Contraktor — Interior 
Design Berkwalitas Spesialis 
Rumah Mewah 082123267227 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&pglm #1Oth Cv Hilmyjaya 
021-4255375,1223047 Garansi 


Spesialis desain Arsitektur & 
Interior. Hubungi: @-architect 
Hp. 0815 1320 2928 


PERALATAN MASAK 


DijuatFryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal,Pabrik, — Hubilndometic 


Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


Pn Ton 
Ja eat Md DLL USU 


Ahli Arloji & Berlian beli dg 
harga plg tinggi “ Rolex,Patek.P 
dll! King,JI.Kyai Maja No.51 dpn 
Mayestik. 7268160,0817115016 


AAhli Arloji & Beli Berlian”“'Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dI! 
dan Hrg tinggi & Bel sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji " Arloji Antik Anda 


Arloji Mewah & Berliar 
dibli hrg tagi & trm bli sn 
role 

Vach 


Patex,P,FrankM,piaget,AP 
onC,chopard, cartier, 

C senayanIt.G 

56157931881 

88900889 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dan Harga Tinggi, bisa ta. 
Asiung 3812570-93004418Ps.Br 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMATELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Bid MdrSolusiGrUi-ttb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
Angin Tgl 4-5/8, Jl. Perintis K 99 
Jaktim. Ph : 081311919974 


PERLENGKAPAN RMH 


PT.Jendela Mas: 
"Telp, 021 - 29218972, 29218973 
21 6605526 
www jendelamas biz 


Kasa Nyamuk Anda Sering 


Tidak Luntur 
TELITI SEBELUM MEMBELI 


Bm 5311388 
70900009 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
151350657,51350707,68529888 


Terima Pencucian&Pemasangan 
2 Gordyn,Carpet, Sofa,Wallpaper 
,Furniture,K.Set.Hub.93708999 


PEMBERSIH 


B.Cup,kramic km,closed,stnles, 
kmbli spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (021)7511862,41622017 


TANAMAN HIAS 


Ahli Buat/Renovasi: Taman, dil 
Taman Kering/Air Terjun, Kolam 
GazeboBatuAlam081584658965. 


TELEPON 


PABX - TC - 208 4 5Ext » 980rb 
Pnsonic Ctrl 308 4 5Ext-Rp.2,8jt 
CCTVA/8/16.T:6403215-6458915 


Panasonic All Type Jual#Service 
telptkeyphone#PABX«fax#AC 
PT.Tritunggal Hub:021-8578414 


TOUR-TRAVEL 


Adventure HolidayGg-land.com 
AN-SD incld pswt Jkt Bali TT 
only Rp.Sit/pax,Hp:0811969129 


Amazing China Gullin 19,21aug 
LongWeekEnd BngkokPty 250cc 
&15nov.SamudraTour45876988 


Bahama Tour Viet-Cam 21Aug 
Bit: Halongbay21Aug1ljt:Phuket 
-Mal-Sin:6402725/68373788 


Bali - lovina 7-9hr-brm-srgn 
jog-5-hr-P.daran-Jog-Aguci-bdg- 
9art4-3-2h170059223-70661418 
Bali“Bromo“Agro“Jog (1288) 
Mkn,AC:19Aug.Ria Hldys 
16163000,93192/25,33219066 


Bangka bitgBali lovina Imbokjog 
diena pdr ba sin kul hatcay gen 
As0y:6330219,31,32 62318704 


Bosen ke Bali?mau grtsn#black 


berry coba yg ini bali Dolphin 7h 
(20/8)-Kute 55956531/6602062 
Lebaran Tour : bkk-pty 21 


aug,bth-sin 19 aug,bali tur 20 
aug,chn-hkg 16 & 19 aug hub 
Twin Tour 02132128006 


Sejit Tuban,Mak Im Mdr,G.Kawi 
Sarangan,Sampokong7hr,brk 10 
Agt Anui Tur 6395410,92393470 


Sin Universal studio Genting 
Penang Hatyai 7hr 17 Aug.Pasti 
Berangkat.JTT 54361345 


Tix Sin/kul350,s91910,bKKS215, 
hkg $230,can $199,sel 5274,syd 
(mel $339, Ams 920 : 6267322 


Xtra8&29ags sin-hatyai-kul-gtg 
7h Sjtan/260ct sin longweekend 
A,Sit / happytourindo. 56941717 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
88, (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299186 


Sertfikat-AJB-BPKB-dapat100' 
TakeOvrkredit tnp BI cheking 
dana Talangan Spkbank/proyek 
ada placement tunai sd.900.M 
PTr.Jl.Sdm.45- 083871783777 


JASA PENGIRIMAN 


Jasa Pemindahan Barang,Rmh/ 
Ktr,Bergaransi Safety Reability 
Humble workers:Arno Removals 
021-585 7212 / 021-587 1037 


DP serasi 


Kemang Pratama T.Ush disewa 
Mrh/Flexibel.Strgis,Cck u/smua 
usaha, 0818816618 / 33868013 


JI soc0r 


Dicari Lagi Rmh Ruko Tah Gdg 
Dijual/sewa/kontrakiIndohouse 
Jl.Cikuray 23 Bgr 0251-8314376 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Dijual Villa di Cimacan Puncak, 
Ls220m?,2Lt, 4Km,1Km Pem- 
bantu,masuk dari Rest Rindu 
Alam 2,300Jt(Nego)Hub:0812, 
8078.0039 / 021-7191906 


JB apanas 


Vila Rest Lippo, 1 jln Vila Kota 
Bunga, # Prabot 5 KT, 35 Jt/thn, 
jual/sewa. Gladys 08179827414 


JB cewpasaR 


Dijual tanah 20are Lok.Padang2, 
Hare pemandangan aut,Lok 
Ungasan,14are Lok.Dreamland, 
689are Lok.Balangan .Hub:Siti 
087862822002 


PB kerawana 


Lahan Zona Industri 3Ha 5Ha 6 
Ha 7,2Ha 20Ha 30Ha 60Ha 75Ha 
82Ha 1200Ha 081585013499 


JI Lomox BARAT 


Jual villa private lux hdp laut 
Ingsng di sekotong labuan poh, 
lombok baratjLs.21.779M? SHM 
full furnished Ph, 08121000117 


JI pauemBang 


D'Paragon hdr di Palembang dg 
unit invstsi 20 kmr kost excisve 
nett income 35-40jt/bl excluded 
oprtr fae,hg AM/ng.Kami ja sdia 
jasa managmnt pangilan Guest 
Hst&kKost Exls.Ph:08122698882 


JB semarang 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett Income:7Ojtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajamannya,Lok nempel 
Perum Gr.Estetika Semarang, 
H9:6,5M/Ng Hub:08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon,Nott Income : Idjtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajemennya Lokasi Jl. 
Yogyakartalvetaran) Semarang 
5 mnt dr simpang ima H9.8,5M 
1Ng Hub:0B122698882 


DB serana 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
187 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cek 
utk Resort & Villa.Info Hub:Yani 
017,  Tabal-081912994 
,. FaUzi-085323517755 , 
Asep- 087829023232 


Ji surasava 


Dijual Ruko Dalam Kota 
Surabaya Paket Angsuran Tanpa 
Bunga Hub: 031-3734000 


LEBIH UNTUNG DRDEPOSITO 
Sisa 1 Unit Ruko di Menganti, 
Lb.126M?,Harga Pasar 850Jt, 
Cash 695Jt,Sudah Ada Penyawa 
yang Mau Bayar 30Jt/Th Bisa 
Bayar Separo Dulu Sisa 2Th Lg 
Hub:083877405888 


JP vocvararta 


Inves di Kota Wates?Ct 10 km 
dr renc.bandara baru).Dptkan di 
Perum Giri Peni,Sertfkat/ kav 
harga : 98,55jt. H: 085228134 
549,089635645779,0811257640 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,NZ,Euro,UK. Salak,Tj.Duren 
'Agape:92992145,081387771029 


S'pore Kmr HR/BL/TH Killiney 
Road AC-Wifi/SwPool dkt.Mrt/ 
Bus Bik Orchard-081220376687 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 236e1cc0 


Urus Visa & Wkg Permit : USA - 
Australia- Canada- UK- German 
For Client Can Taking Of Viart 
Ausie, Date 6/7 August 2012. 
PT.Toronto, Apt. Palace Jkt Pst, 
Call: 0813-16478629 (Mrs.Sella) 

““ 0812-82671408 (Mrs, Lian) 
mall.group. torontofyahoo.com 

sa Tip, 021-3001009 “3 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Taka Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


AII Secret,from Sulhadi & Inter 
net Sukses,dIm Acr 1 Hr Full, 
bkn skedar Motivasi tp Training 
Bsnis Trbsr”Internet & Proper 
ty"Grs sampe Bs,Kursi slalu 
penuh,sgr boking skrg!Sminar 
terheboh Sbtu,4 Agt HtlPurijaya 
bya hny.75rb dpt Buku,CD,Mkih 
Tas & Bk.Puasa:99249400, 0817 
9859935, SMS: 081311625501 


Bom Seminar "FREE" Mompreu 
nerlbu Rmh Tg9g.Sukses sbg 
MRKTG Prop,Why Not!" Kamis 
2 Agst'12,Pk.10s/d12.Hub: Ochi 
081808140251 / 021.7372221 
Century21 Prima,Prima House 
@Bintaro,JI.Bintaro Utama III 
Blok AP 67 BintaroJaya Sektor 
Tangerang "Tempat Terbatas” 


PELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Cari mitra bisnis properti jadi 
pengembang perumahan, ruko, 
hotel, apartmn. hp.0818142404 


Golden VIP sebuah travel dan 
tour yang eksklusif, membuka 
peluang berbisnis tanpa modal. 
Cukup carikan rombongan untuk 
berangkat Umroh VIP dan Yeru- 
salem VIP. Bonus besar hingga 
150 juta rupiah-Untuk kerja- 
sama, Hubungi: 0811.8164.150 


Inves emas,modal min3Jt Profit 
7shari slma 180hr ke Rek anda. 
SMS "Minat", 0878 8556 3999 


Jual Beli Emas Batangan Modal 
500rb Hasil Puluhan Juta,Resmi 
Hub:H.Mahpud 021.41688280 


Kami produksi Sovenir di Jogja 
cari investor u/buka Toko 
diBali/Jogja 0812-2757-0164 


One Million US$ Project In 5 Yrs 
Islamic Finance, Swedish Tech 
in Halal Haalth Food & Drink 
Sportswears, Ph. 085777217721 


KERJASAMA 


Ace 15 Jam Ada Agunan BPKB 
ada BB,apple ipad25iphone bng 
017vtap Survei & bebas fe 


ja mult 
02116825 
"yrns meh/ 
50its250.000 nasabah 


cady tunai 300mIyrsme 
a kot 


Ace 


Jam ada & 
b,LO0)t 978rb, 

t.Gaf K.Gding (021 MMA 

15867819/21 bng 5,58prthn.tem 


Mbi Krdt.Brhdiah B8, Apple, Mtr 
4 Jam ada agunan BPKB 
a bng0176dn Isa cair 
tmp srvy25x pghran ot.priori 
finance suparman 02168267111 
-68229977hdh Sit 


'Ace 15 Jam ada agunan BPKB 
aman bngO,161sdn Isg cair, Tdk 
Bukti Tnai 100 Jt PLATINUM 
Blvd Ry Brt G65 458513813 
Lsng Cair sd 100M 


'Ace 14 Jam ada, agunan BPKB 
aman bngd74dn Isg cair, 
Undur70Hr,metro finance mnara 
Kuningan ' Lt:LG30015924-5 
Jamin plng bw uang 


Ace 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
JI.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Acc Ijam cair,Jminan BPKB Mb! 
/Mtr,Tnp Survay,Bs Byr Bng Sj 
Tri Makmur Sjhtra .Arteri Klp 2 
Ry2B Kb Jrk.53670815-5320004 


Acc jam cair,jmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl-Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


(ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,5 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
47868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey, Ph:7981911 - 
7991815 Maju Bersama Jaya Jl 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt lhr Cair.Pan 
ca Artha,AM. Sangaji17:6303481 
82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


Hilang BPKB No.C5272564-H 
An. Koperasi Usaha Kita PLN 
Cimahi, Tidak Berlaku Lagi 


Hilang BPKB No.C5310793-H 
An. Koperasi Usaha Kita PLN 
Cimahi. Tidak Berlaku Lagi 


Pemberitahuan kpd media, tap. 
kehilangan surat sortifikat asli 
hak milik a/n H. Mulyani Zein 
dgn No, 581, luas 2350m? yg 
trletak di Johar Baru Utara VI Rt 
09/08 No. 13 Jak-Pus. 


" KARIER 


D paciric 200 SECURITIES 


Member of Indonesia Stock Exchange 


AA Prime Securities Firm, In its Expansion Programme, Is seeking 
sultably guallfled canditates for the position of : 


INVESTMENT MANAGER 
INVESTMENT EKEGUTIVE 


2 
Male/ Female Age below 40 years old 

Education — S1 from all Discipline 

Experience in Banking/ Insurance/ Securities/ Asset Management 


preterable 


Business Acumen/ Business Negotiatlon skills 


Pleasant Disposition 


NB: 
- Walk in Interview Monday - Friday on 10.00 - 15.00 WIB — Please 
bring Curriculum Vitae Complete (Contact person Ms. Apnlor Ms. 


Nathalia) 


ANZ Tower Lt.18 
Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 
www.pacific2000.co.id 
Email : hrd@pacific2000.co.id 


URGENTLY NEEDED 


An esabishod Ol Company in Jakata is ooing for hghy gualied prooseonls for 
Io pon Ot: Guy Enginer. To en ear Pena 


and he seleted Indvidua wil work on a 
Its: 


aya on, and 28 days cf worng seheduo, 


Iremei 
ing degree or eguvalenirom an acredited and recognlzed unverty or 


co 
In dopth knowiodi 
Bela 
To D&C Eguip 
NT 


OfD & C Eguipmont, 
je of NDE Egulpment, Maintenance & applicaton as t pertains 


is reguired, 
Understand the operation of a make-up unit, & must be abie to read torgue-tum: 


goo, 
ia Tn br 


“Standards, API 6A, API 5CT, API 5B, API 164, API 
7G, TH. 


HIDS:1 Dri Stem Inspecion. 


ec, 
Citial apthude and ng ab Io anayza pocesses guloy, mehodicaly and 


Exealen 


h knowledge, 
God Merpaana ae Sih ha atng al Gncephao cor bowes 


Ii 
and reguirements, 


con ompub iie- bang nowledgo of database mngmnt systems as 
In 


.wel as, Word, Excel and PowerPoint. 


Wa look forward to meeting you. Please send us a full CV with contact 


numbers), and a recent photograph to: yosie@carana.co.id 
( We regret that only short isted candidates wil be notiied 


(F)USAID | INDONESIA 


RFI (Reguest for Inter 


No, Indonesia-EXO- 12-001 


A Short Term FINANCIAL ADVISOR for Aceh Polytechnic 


Ie mexenbart serve ay Ato Term Frarcsl Adwnar to ba Acah Poljncmnc matan 


' Bares Aceh by Diana merta perog 


2012 Dat 


tentaay Nan Door 
Iwa H1 penang Iran parmung #ratapas hy Pa Aceh Polyactme By desayarg Pe 
Aira Irena neng, Oepectee ang murunana Tha sototaan 

anta 


Ia maan rena I nya rang Kaka Preratn me LAN 


ran kaan Syam 


wa be secapnnd 


Ten nd Serangan 
S1 troubleshooting 


1 0 sang Ga 
“harta time. No phone cal: 


RAGAM | Perbankan 


Apresiasi Teladani Sesama 


MENJADI sejahtera adalah impian setiap orang. 
Namun, hal tersebut tidak terjadi begitu saja, 
melainkan harus diupayakan melalui usaha dan 
kerja keras. Selain itu, dibutuhkan pula bantuan 
dan dukungan dari pihak lain, misalnya lembaga 
perbankan. 

Pada tahun 1956, PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk berdiri dengan tujuan utama 
membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan. 
Hal tersebut diimplementasikan dalam berbagai 
hal. Memasuki usianya yang ke-56 tahun, 
Danamon memberi apresiasi pada lima pejuang 
kesejahteraan Indonesia. Apresiasi tersebut 
diberikan lewat Danamon Award 2012, yang 
diselenggarakan di The Ritz Carlton Jakarta 
Pacific Place, pada tanggal 16 Juli 2012. 

Setelah melewati dua tahap penyeleksian, 
dewan juri Danamon Award 2012 menetapkan 
Habibie Afsyah, “Suhu Internet Marketer", sebagai 


pejuang kesejahteraan Indonesia terfavorit 
berdasarkan dukungan publik melalui voting 
online, SMS, dan jejaring sosial yang dilakukan 
selama tanggal 9 Juni-8 Juli 2012. 

Habibie mengungguli empat peraih Danamon 
Award 2012 lainnya, yaitu Bambang Parianom 
“Penyelamat Lingkungan”, Djuhhari Witjaksono, 
“Seniman Bahari", Joharipin, “Pemberdaya 
Petani” dan Lale Alon Sari, “Srikandi Tenun”. 

Dalam kesempatan yang sama, diberikan pula 
Bisa Award 2012, yang merupakan apresiasi bagi 
karyawan Danamon dan anak perusahaannya 
yang menunjukkan nilai-nilai budaya perusahaan. 

"Pada hari ulangtahun Danamon ke-56 ini, kami 
bangga menyaksikan orang-orang terpilih dalam 
acara malam penganugerahan Danamon Award 
2012 dan Bisa Award 2012. Kami mendukung 
individu-individu yang memiliki semangat tinggi 
dalam meningkatkan kualitas hidup dirinya, 


masyarakat sekitarnya, dan lingkungannya. 
Mereka adalah pejuang kesejahteraan Indonesia 
sebenarnya. Visi para peraih Danamon Award dan 
Bisa Award ini sejalan dengan Danamon yaitu 
peduli dan membantu orang lain untuk mencapai 
kesejahteraan. Kegiatan yang dilakukan mereka 
menggugah semangat dan dapat menjadi inspirasi 
bagi khalayak banyak," ujar Zsa Zsa Yusharyahya, 
Ketua Panitia Pelaksana Danamon Award 2012 
dalam siaran persnya. 

Penyelenggaraan Danamon Award ke-6 ini 
merupakan hasil kerja sama Danamon dengan 
United Nations Development Programme (UNDP) 
dengan dewan juri yang terdiri dari | Wayan Dipta, 
Charles Saerang, Torig Haddad, Ade Swargo 
Mulyo, Angger Pribadi Wibowo, Imam Prasodjo, 
Mira Lesmana, dan Bonaria Siahaan. (#/ADT) 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 1 Agustus 2012 


: b2 ETALASE 


SANKEN 
digtalsWH 


NIKMATI kemudahan 
cicilan O persen tanpa 
DP dan tukar-tambah- 
kan produk lama Anda 
segera! Water heater 
lama jenis apa pun akan 
dihargai Rp 1 juta. 
Rasakan sensasi ke- 
segaran alami dengan 
teknologi baru dan 
kenikmatan mandi air 
panas yang sehat dan 
gratis. Solusi hemat dan 
menguntungkan dengan 
SANKEN Digital SWH. 
Segera temukan kehe- 
batan teknologi surya teranyar pada seri SOLAREX dan Premia Digital 
SWH, seperti thermozoom bluetube, duratank, digital solar controller, 
dan struktur aluminext yang kokoh (kapasitas 100-300 liter). (#/VTOJ 


SANKEN Digital SWH 


“Trade In dan O persen'"-Solusi Menguntungkan 


SANKEN LUMINA LED TV 


Sensational Crystal Clear 


LUMINA LED TV berstandar visual High Defi n sanggup menyajikan 
kualitas ketajaman gambar terbaik. Terdapat terminal HDMI untuk 
dapat terhubung dengan beragam perangkat audio video canggih di 
rumah, Produk ini mampu memutar berbagai format film-video, 
gambar, dan musik Mp3 secara langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi dengan fungsi sebagai monitor VGA bagi 
PC, laptop, maupun netbook Anda. Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan gambar bayang ataupun buram yang disebabkan oleh 
lemahnya sinyal transmisi. Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED 
TV dari SANKEN ke rumah Anda. (“/GPWJ 


Raket Nyamuk Shinyoku 
Raket Nyamuk Kualitas Terbaik 


RAKET nyamuk Shinyoku 
bermutu, andal, dan kuat 
karena body keseluruhan 
berbahan dasar plastik 
kokoh. Raket nyamuk 
Shinyoku dilengkapi dengan 
rechargeable battery AA yang 
dapat diisi ulang langsung 
dan dilengkapi senter serta 
jaring pelindung ganda 
(untuk menghindari sengat- 
an listrik langsung). Produk 
ini dapat menggunakan 
baterai AA biasa untuk 
sementara selagi melaku- 
kan rechargeable battery. 
Tersedia pula di berbagai 
toko dan modern market di 
seluruh Indonesia untuk mempermudah konsumen memperoleh raket 
nyamuk ini dan memperoleh suku cadang (rechargeable battery). 
CVTOJ 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks: (021) 6685248. E-mail: help@sankencorp.com. Website: www.sanken.co.id. 


Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Customer Service kami di telp 
(021) 6125511, Faks (021) 6125533. 


Canon iC MF 5980dw 
Peranti Si Pekerja Keras 


.— CANON iC MF 5980dw memiliki fitur lengkap print, 
scan, copy, fax, serta dilengkapi WiFi dan network. 
Produk ini menjadi pencetak tercepat karena dileng- 
kapi teknologi On Demand Fixing. Pemanasan roller 
telah diganti dengan keramik yang menempel pada 
drum dan hanya aktif pada saat mencetak. Terdapat 
pula fungsi khusus, yaitu direct print dengan meman- 
faatkan port USB untuk mencetak dari flash disk. 
Sementara fasilitas SEND Technology akan memudahkan pengguna 
untuk menyimpan hasil pemindaian ke berbagai media. (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut, hubungi: Jakarta: Diginet (021) 70227233, Fulcomas (021) 
6268652, Indo Bhakti Utama (021) 6126183, Widjojo (021) 62301005, Plaza 
Computer (021) 6129383, Data Protech (021) 62301633, Global (021) 62302220, 
Sukses Makmur (021) 6591267, Datavision (021) 62302503, Gunung Agung (021) 
3102004, Office (021) 2000750 6960, Gramedia (021) 5475873: Tangerang: Com 1 
(021) 53121089.6000055: Depok: AJC (021) 7874639: Cirebon: Utama Computindo 
(0231) 211376: Bandung: X.FIII (022) 92192122, Tunas Utama (022) 7276758: 
Semarang: Yestom (024) 8316805: Yogyakarta: UD Muncul (0274) 623333: 
Surabaya: Betakom (031) 5465527, Duta Sarana Komputer (031) 5045291: Kediri: 
(0354) 689155: Malang: (034 1) 336088: Medan: Spectrum (061) 7332000: Padang: 
Wira Agung (0751) 31507: Pekanbaru: PT Toba Makmur Perkasa (0761) 22417: 
Palembang: Multikom (07117316008, Toko Triguna (0711) 351970: Bangka: CV 
Harapan Mulia (0717) 437760: Bandar Lampung: Fajar Agung (0721) 267191: 
Pontianak: CSK (0561) 762573: Palangkaraya: Metro (0536) 3634246: Makassar: 
Cahaya Surya (0411) 444555: Samarinda: PT Hartora Kanondatim (0541) 747002: 
Banjarmasin: Multi Prima (0511) 3354141 


Solar Edwards 
Pemanas Air Standar Rumah Mewah 


THE LUNURY STANDARD 


SOLAR EDWARDS - pema: 
nas air tenaga surya, 100 
A persen buatan Australia. 
Tangkinya terbuat dari 
Stainless Steel Marine 
Grade 316, antikarat 
alami, tanpa anode, tanpa 
gas hidrogen, dan bebas 
perawatan. Menggunakan 
solar glass yakni kaca 
khusus untuk menerima 
radiasi/panas matahari 
tanpa pantulan, bahkan 
menggandakannya yang 
menjamin tersedianya air panas tanpa bantuan listrik. Solar Edwards: 
kualitas adalah fakta, bukan cerita. Garansi tujuh tahun dan servis 
gratis dua tahun pertama jika perlu, Sudah masuk pasar Indonesia 
dan digunakan sejak tahun 1981. (“/AJG) 


Sole agent: PT Daya Eximindo Perdana, Wisma SEBA - Jakarta Telepon 3149660, faks, 
3147249, email: dayaeximindo@centrin.net.id, website: www.edwards.com.au, Hotline: 
0811814050/ 021-70640123. Dealers: Bandung: 6626128, 70453601. Semarang: 
7479846, 0816668172. Surabaya: 70198687, 5028869, 08123089697. Bali: 228786, 
08123914853. Lampung: 487984, 471770. Medan: 4572133, 4579768. Pekanbaru: 
081314500072. Dicari dealer & sales. 


TERANO Solar Water Heater 


Pemanas Air Modern Anda 


n ANDA tentu ingin mendapatkan solusi atas 

ka kebutuhan air panas yang efektif dan efisien, baik 

di rumah, vila, resort, hotel, apartemen, spa, 

rumah sakit, dan rumah kos. Semua itu terjawab 

dengan hadirnya produk modern dan inovatif dari 

TERANO SWH. Produk ini cocok bagi seluruh 

anggota keluarga yang Anda kasihi, terutama untuk 

bayi dan lanjut usia. Dengan desain yang stylish, 

pasti akan menambah nilai prestisius rumah atau 

properti lainnya saat ini. Sistem kerja 3-Layer Vacuum Tube yang 

canggih mampu memberikan air panas yang optimal. Selain itu, 

tangki penyimpanan stainless stee/ yang dilapisi polyurethane efisien 

dan efektif menyimpan panas (low heat loss). Dengan harga terjangkau, 

Anda akan mendapatkan produk berkualitas tinggi (ISO 9001:2000) 

dan ramah lingkungan (ISO 14001). Investasi berharga ini diwujudkan 

dengan garansi hingga lima tahun dengan layanan purnajual yang 

dapat memuaskan Anda. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul 

Fitri, dapatkan Terano SWH dengan harga khusus. Ditawarkan pula 
bebas biaya survei dan pemasangan untuk area Jadebatek. (“/GPW) 


Info lebih lanjut, hubungi: PT TUNAS WIJAYA SAKTI telepon: (021) 3900217, faks: 
(021) 3900219, e-mail: sales@tunaswijayasakti-pt.com, tunas@cbn.net.id, website: 
www.tunaswijayasakti-pt.com, Luar kota: Surabaya (031) 5022183: Batam (0778) 
477589, Bali (0361) 490025: Kalimantan (0542) 878161: Sulawesi (0431) 832239. 


Wasser Pemanas Air Gas 
Aman, Praktis, Ekonomis, dan Bebas Pembobokan 


WASSER mempersembahkan pemanas 
air gas yang dapat dipasang pada 
instalasi kamar mandi dengan keran 
tunggal maupun keran pencampur 
(mixer). Sebagai fitur tambahan, 
pemanas air gas Wasser terbaru tipe 
WH-506A dapat langsung dipasang dari 
keran air Tunggal (satu lubang) sehingga 
tidak perlu lagi membobok dinding. 
Dengan setelan api pemanas besar dan 
kecil, air hangat yang dihasilkan selalu 
berkisar pada toleransi suhu untuk 
mandi pada umumnya dan lebih hemat 
gas. Kelebihan lainnya, unit pemanas air 
tipe WH-506A dapat beroperasi pada 
tekanan air rendah (0,2 Bar). Selain itu, 
alat ini dilengkapi dengan sistem Oxygen 
Depletion Safety Device (ODS) sehingga 
pengguna selalu aman dari bahaya kekurangan oksigen. Garansi 3 
tahun servis dan suku cadang dengan pusat layanan servis yang 
tersebar di seluruh Indonesia. (“/VTOJ 


Pompa Sumur Dalam Wasser-Jet Pump 


Pompa Air Berdaya Isap dan Pancar Optimal 
KEDALAMAN sum: 


ber air sangat ber- 

variatif, Ada yang 

dangkal, tetapi ti- 

dak sedikit juga 

yang dalam disertai 
kebutuhan peng: 

guna akan daya 

dorong yang tinggi 

Bi dan tekanan keluar 
air yang kuat. 

ad » Pompa air Wasser 


tipe sumur dalam 

(Jet Pump) mem- 
berikan solusi untuk pengisapan air dari sumber air yang dalam 
disertai dengan daya dorong yang kuat, Digerakkan motor yang 
tangguh dan komponen pompa yang berkualitas, pompa Wasser 
dengan beragam tipe dan kapasitas mampu menghasilkan kekuatan 
isap dan pancar yang optimal, Pompa Wasser telah memenuhi standar 
SNI sehingga aman bagi pengguna serta andal digunakan untuk 
jangka waktu yang lama. (“/GPW) 


Dapatkan pemanas air gas Wasser di toko-toko sanitari, elektronik, dan bahan 
bangunan terdekat di kota Anda. 


Dapatkan pompa Wasser di modern outlet, tokotoko pompa, teknik, dan bahan 
bangunan yang terdekat di kota Anda. 


HYDRO Alat Penjernih Air 
Menyelesaikan Masalah Air Keruh dan Berbau 


APAKAH air di rumah Anda terlihat 
kotor, kuning, keruh, dan berbau? Atau, 
apakah Anda menginginkan air jernih 
seperti air pegunungan? Jika Iya, 
segera dapatkan HYDRO penjernih air 
dengan promo spesial menyambut 
bulan suci Ramadhan. Setiap 
pembelian satu unit penjernih air tipe 
HYDRO 4000 atau HYDRO 6000, gratis 
satu unit filter dengan tipe yang sama. 
Gratis pula untuk cek air senilai 
Rp 500.000 di laboratorium Hydro. 
Jika masih ragu, Anda bisa lakukan uji 
coba gratis sebelum membeli dan 
tanpa dipungut biaya. Dapatkan pula 
garansi 100 hari, uang kembali 
100 persen. Kunjungi counter HYDRO 
di Mangga Dua Mall lantai dasar 
(depan ATM Bank BRI). HYDRO solusi 
air untuk hidup sehat Anda, (“/VTOJ 


Call Center: (021) 64 7000 96 (hunting), 021 7076 6008 atau SMS 0812 8155 1300 
website: www.hydro.co.id, Email : info@hydro.co.id. PIN BB 2879 3666 


Artolite 
Pilihan Terbaik dan Hemat Energi 


DENGAN semakin mening- 
katnya kebutuhan akan 
oi penerangan yang berorientasi 
hemat energi, ARTOLITE 
menyediakan — beberapa 
pilihan rumah lampu 
berbasis LED untuk berbagai 
aplikasi. Di antaranya adalah 
Flood Light, Industrial Light, 
Street Light, Down Light, dan 
Ceiling Light. Mengutamakan 
efi-siensi pemakaian listrik 
yang rendah dengan 
pemakaian energi hemat 
hingga 20 persen dan umur 
pemakaian mencapai 50.000 
jam, menjadikan lampu LED 
sebagai pilihan terbaik saat 
ini. P/GPWJ 


HAKASIMA 


“Ovencook” Revolusioner Antigosong dan Multifungsi 


HAKASIMA Ovencook dari Korea merupakan alat masak serbaguna 
dengan desain khusus berteknologi canggih. Teknologi tiga lapis de- 
ngan rongga udara di tengah membuat panas merata dan suhu tetap 
terkontrol hingga 120 derajat celsius. Alat ini dilengkapi katup pem- 
buangan udara otomatis dan automatic pressure control pada penutup- 
nya. Hal ini membuat masakan bebas gosong dan asap. Produk ini 
bisa menjadi oven, pemanggang, steamer, hingga presto. Merebus 
tanpa air, menggoreng tanpa minyak, bahkan mengeluarkan kandung- 
an lemak kolesterol dalam daging ayam saat dipanggang. Dapatkan 
segera alat masak revolusioner antigosong dan multifungsi ini. Kini 
hadir dengan tutup stainless steel. (#/VTOJ 


Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi Jibel: 082314021381. Taman 
Kebon Jeruk Blok AA VI No 1-3 Komplek INTERCON. Jalan Meruya Ilir, Jakarta 11620. 
Telepon: 021-5864888 (hunting), faks: 021-5859760/62. 


Call Center 500-510 Pulsa Lokal. SHOWROOM dian CUSTOMER CARE Jl Radio 
Dalam Raya No 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp (021) 7264512, 7264535, 
7265179. 


TH : P/F Time Jobs Data 
Entry,Pensiun/H.Wife,Incz 
$1200 sms 081315928458 


W/smp-sma,alamat 
Putih BJ-1/7 telp:4520756 


CARI KERJA 


Driver,handal&Loyal,phm jl DKI, 


Bth guru kuasai Mat,Fis,Kim, 
JI.Gading 


Dbthkn Pengajar Ttp/Hnr.Mat/ FREELANCE 
Fis/Blo/Ingg, Bw Imrn Igs tes ko 


Prirnagama kalideres.7071 7525 


Bth segera Staff Ticketing, 
P/W, pglmn rmin 2th, CV email 
dohotidayayahoo.co.id atau 
datang Insng ke Ruko Tekstil 


cash £150Rb”“0877.8864.1108" 


Tkg Patrun Bj&Pembukuan Wnt 
Stock u/Garment yg Pglmn.690 
3123/6922052/081316230750 


Freelance Audit Corporate, Daily 


Dicr-Wanita S1 Comp.acconting 
Usia 21-25th, Lmrn Ke-JI.Garuda 
No.34E Kemayoran Jakpus 


Sales, pria, pny.kend.sndri. min 
SMA. gaji min.3jt/bin lamarant 
intrview ke: City resort.Rukan 
Malibu blok J/69. Cengkareng- 


hr/bl, personalG, tpcya sjk97. 
021-63868864/081210907510 


Pria,Pglmn,fasih bhs Mandarin& 
Inggris,Mampu. manajemen,Pro 
yek.Exim,Trade Link Dan China 
Hub.Santo Hp.0812-80-688591 


Ntowoncan 
aman F 


Absensi DtEntry,acc,adm,hrd,p/ 
w max58th,smu-s1 lgskrjismsdt 
bu mona sh 085718645981s9r! 


'Acet,plaksana Bgnan,SpurHtI,Tk 
AC,Tk Tist,roomboy,receptionist 
u/hotel prima Indah g.sahari ry/ 
19(sbrgMg2sguare)ph.6251679 


NALIS Data / Input Data, 
(P/WD,Words, Excel, 28500 
(Week) " 0812 1975 2161 


Artis Cin Pemula p/w Cr utk 
sinetron & m.iklan.97355455 / 
081381817571 dpt hnr & atr ipt 


Bth Interior Designer Berpglmn 
(L/P25-30), S-L.intervwRbu-Sbt, 
“Artomoro"JI KemangTmr Ry. 
Z1A,Jks/Bu Yani7199533 


Bth Cpt Waiter/ss,Chef masakn 
Korea, Cashier,Helper untukKafe 
di Central Park. CV ke Jl.PJaya 
karta 141,bik F-10,Jkt 10730 


Bth data entry : adm: & Kasir, 
palmn dtg & intv-Jakarta Fruit 
Market,Komp.GreenVille — blok 
AS no.26 JakBar 


Bth Marketing & Front Desk,min 
lulusan SMA/SMK.Dtg Isg & In- 
torv "Fitness Center” Peruma- 
han Green Mansion Daan Mogot 
raya Km 10 Jakbar Ph.29025222 


Bth Ming Project P/W max.40th 
S1 puim 3th GPtPresentase,Tar 
get oriented,Smart Hardworker 
ditmptkan diluar kota sewaktu2 
CV email:yudhi. s-Gyahgo.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan,minSMA, SimA/8 
meseklnk grts.Lgs tes-JI.Mam- 
pang Prap.ry60 P:087780723365 


Bth @C&Pengembangan Produk 
W/prsh.minuman&makanan Ilsn 
tekn.pangan,max30th dom.beka 
si kendr.sdr88957171/88957007 


Bth sgr staff ahli: a.team leader 
/manajer proyek b.insinyur elek 
tro cinsinyur sipil d.manajer la- 
pangan e.pelaksana teknis olek 
trikal fpelaksana teknis sipil. 
syrtsllsn S1 Teknik Elektro (a,b) 
Iisn SL teknik sipil(Ollsn D3/oo 
liteknik jur.elektrotd):SMK elek- 
tro/teknik tg Tistrik/teknik 
Sipil (ef) palm min.3th (b,cd, 
@f) paim Sth (a).Immm (foto 4x6 
2lbr) ke PO Box 228 Tng 15000 


Bth:Hrd utk rstrant/pabrikylaki2 
min.30th,pnglman,disiplin,tegas 
kerja krs,snggup terjun Isg train 
ing & bangun SDM perusahaan. 
CV ke:dbogatamatdyahoo.com 


Mangga Dua Blok C6 no 5 


Cari sgr guru bimbel SD,SMP, 
SMA b'palmn wil.Gading” Ser- 
pong Tgr,ada mess,0811832965 


Sl5hr krj/mau, #Rp7it - 


Dz: Entry Clerk,Mlin D3/ 
1051/B10852 8763 7689 


Dbth oprtr forklip mmliki SIO/ 
SIMLA Imr krm k kwsn segitiga 
emas jababeka blk B/5 cikarang 


Dibthkan Sekretaris, Staf Exp- 
Import bs bhs Inggris. PT, 
Nisance Indonesia, Plaza pasifik 
kelapa gading blok A1 n0.22 


Dibthkan SPG-Wnt,min SMU. 
Krm Lmrn ke: Kids Emporium, 
Pacific Place Lt3-63 
57973749, 081311236913 


Dibthkan utk CS: wanita mena 
ik, tinggi, S1-Jurusan komu 
i, mahir comp MS Office 
ditujukan ke IPGExpress jln 
Bintara Pradana No 17 Bekasi 


Dicari Karyawan/ti 1.Ahli PIB 
2Marketing 3.ADM CV Kirim 
Ke: jaexcargofigmail.com 


Dicari Office Boy Berpe- 
ngalaman Max 30Th, Pendidikan 
'SMA Hub.23657792 


ni 


Dicari sales engineer bisa bhs 
inggris min D3,jujur,motivasi tin 
99i,rajin,kirim cv ke ged cawang 
kencana suite 106 jl.mayien 
Sutoyo kav 22 jkt 13630 T.80871 
621 F,8002703-081519954021 


Dicari-Staff Import/Wanita/Ber 
pnglmn/Hub: 65301635 Perkan 
toran Sunter Permai BIk A No.2 


Dinas luar/Kurir Pria SMA, SIM 
C usia 20-25 th Lmrn Ke:Jl.Ga- 
ruda No.34 Kemayoran Jakpus 


Mktr&krr,pnymtr,SimC,SLTA, 
Mx30th,Dom.ikt,krmCV.Madhit 
ama HrcoManga2 Blo.C7Lt.1 


MNC Life bth:Unit 1 

th di asuransi, memiliki 
end. pribadi, min, D3. Hub: 
Bag. Recruitment 08912360784 


ART Time Data Entryl,5jt 
P- doc,M.Offexcel--5doc 
Per bin “ 0852 1510 8196 


ERSONAL cust care,urgent 
Pi Semua Lisn 
Bns ke LN::085286805144 


PROJECT INPUTER 
3Mth Contract:2-4Jt/week(PT) 
IRT/Pensiun "0857.8210.3300" 


Resto Bth Sgr : Helper & Waiter 
(ria/wnt) Palm min 2th. Lmm 
kam ke: Ibu Nova, Jl, Hang Jebat 
VIII, No.14. Kbyr Baru. Jaksel 


RGENT! Data Entry cash 
U 12Jt/weekly Welcome IRT 
/ Pensiun 081285793991 


Wnt, S1 Perumahsakitan/Mars 
U/RT-RS hub:RS.THT Bedah Pro: 
klarnasi jl.Proklamasi 48 jakpus 


Moaomareuancan 


Admin / Acc, P/ W, max. 25th, 
Min.SMA, domisili Jakbar.Lmrn/ 
CV ke: PT.DanawajayaJI.Imam 
Mahbud No.11,8lok 8/43, Komp. 
JembatanLimaPermai,Jt10140 


Butuh Staff Bagian “Stock/ 
Accounting | Syarat: hanya 
Lulusan SMEA Akuntansi, 
domisili sekitar  Congkareng, 
kirim Taman Surya 2 Blok.D1 
No.1 Kalideres Jak-Bar 


Dicari! Accounting & Adm 
(Palmn),Wnt,Pintar Menyusun 
La.Keuangan 3 anak Perusa 
Iran. Gaji Besar! Kantor di Piuit 
(akut) Lamaran Via Pos Up.PT. 
Pernik mas Perdana Jln,Pantai 
Mutiara blok AK/7 jakutCtunggu 
Di hub5) Tdk Pintar Jgn Lamar 


JO mareernc &sates » 


AUTO ONE GROUP 
Mbthkn Sales Consultant (Palm 
Ikh bid.Otomotif,usia 22-25th). 
P/W min.D3,pny kndrn sndr,Gaji 
#Bonus.Walk Intrvw 2-3 Agsts, 
JI-Jatiwaringin Raya No.50 


Bbrp Sales brbakat,komunikatif 
jujurmtr sdr,SMA. Lmmn ke Jl. 
Naydrus 748 Jakpus.T.6343067 


Bth sgr:Sales Manager & Sales, 
pglm sparepart motor & mobil. 
Hub:0816796646/082123585155 


Perusahaan Distribusi Produk 
Stationery Top Brand Nachi 
Tape, Gold Tape dan Produk Yang 
Terkait Membutuhkan Banyak 
Marketing Berpengala man di 
bidang Yang Sama,kirim CV Ke 
BPS JMuara Karang Bik U7 
Utara No47 Jakarta-Utara11450 


JakBar 11730. Hub:56945037 


SPG u/ Pameran di Living World 
Alam Sutra.CV ke Girl Plus Mall 
teraskota Lt.1 dpn My Salon 
0816.928347 segera 


Meruiwprooursi 


Bth Mekanik Pglmn Alat Brt-G, 
set u/Samarindah Tmbg BtBara 
102178831616 - 08131596072: 


Prs Knsitan bth:Adm & Pngws: 
S1/STM/D3spl/arstk/ME-Tebet 
dlm 16/18 Jksl:(021)33569506 


Teknisi komputer utk pos tech 
support,” STM/D3 — Teknik 
Komputer, bisa merakit PC, 
menguasai windows/linux, LAN 
& internet. Email CV ke: 


postmaster@gmv.co.id 


